HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 19 


Pendiri: PK. Ojong (1920-1980) 
Jakob Oetama 


SABTL 
17 NOVEMBER 2012 


KOMPAS “ 


AMANAT HATI NURANI RAKYAT 


TERBIT 32 HALAMAN » KLASIKA 
NOMOR 138 TAHUN KE-48 
Online: wwwkompascom 
E-mail: kompas@kompascom 
21 547710 
(021) 58670909 
(021) 53670509 


Telepon: Redaksi 


Rp 78000— 
Rp 4500 


Harga langganan 
Harga eceran 


MINYAK DAN G 


Kontraktor Diminta 
Tetap Beroperasi 


BADUNG, KOM 
kum di sektor 


intah menjamin kepastian hu- 
bumi kepada para kontraktor 


pemerintah meminta 
Ik dan gas bumi terus melanjutkan kegiat 


usaha 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mi 
menyampaikan hal itu seusai berdial 
traktor kontrak ke 
6/1) malam, di 
dihadiri 
Hamzah, Eksekutif perusahaan mi 
adalah Presiden Direktur PT Medco Energi Internasional 
man Mahfoedz dan Direktur Pelaksana Chevron Pacif 


keputusan Menteri ESDM terkait peni 
uan Kerja Sementara Kegiatan Hulu Mii 
Menteri ESDM." 
lain yang lebih konkret,” ujarnya 
Jero Wacik menambahkan, pemerintah bi 
akan penerimaan negara dari sektor migas 
lebih dari Rp300 triliun setahun, Jika kegiatan usaha hulu migas 
terganggu, negara akan kehilangan penerim 
negara sekitar Rp 1 triliun per hari 


tugas meng- 
ang mencap 


La Beberapa hal « 1g dibuhus dalam 
BP Migas pertem ah meyakinkan para kon- 


usi yang membubarkan BP Migas m 
ngan pelaku usaha migas, Untuk itu, par 


minyakan 
uga berkoordi 


terian ESDM Evi 
dengan cepat dan 
Sanuny Hampah mengapresiasi langkah pemerintah meng- 
hindari kevakuman industri mis hh pembubaran BP Migas 
u hasil yang kami sangat senang. selain respons 


pemerin 
dengan pet 


penyumbang terb 
proses transisi fungsi BP Mijga 
menjadi percaya diri dan siap 
dan berharap 


ng pemohon uji materi at 
2001 1 Migas, Laode 


menye- 
suaikannya dengan hakikat muksud dari uji materi, "Ini artinya, 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terlebih dahulu berkon- 
sultasi dengan pemohon uji materi sehingga tidak kembali 

ung juga Wakil 


www.kompas.com 


KOMPAS 


layanan 
berlangganan 


8021-2567 6000 
hotlinegkompas.com 


@ KPU Diminta Fokus ke Pemilu HAL 
@ Yunani Hindari Gagal Bayar 


@ Baca "Kompas” Minggu Besok 


Mari menyantap beras lokal, Ya, beras lokal, seperti Rojolele, 
Pandanwangi, sampai Bareh Solok, semakin digemari kelas 
menengah. 

wangis Elly Kasim pelantun lagu "Bareh Solok" 
menyantap Bareh Solok, beras lokal dari Solok, 
Beras dari Bumi Pertiwi rupanya juga diburu konsumen dari 
sejumlah negara, Bukan hanya soal rasa, melainkan beras lokal 
seperti Cempo Item terbukti mei 
Fransiscus 


Kongkalikong Terus Terjadi 


Presiden Belum Merespons Langkah Dipo Alam 


JAKARTA, KOMPAS - 
Alam mengaku melapor kepada Komisi 
Pemberantasan Korupsi karena gei 
kongkalikong antara pejabat di tiga kementerian dan 
anggota DPR masih saja terjadi. Laporan kepada 

KPK itu atas inisiatifny 


sendirian, Ada ang- 
yota DPR yang juga 
terlibat untuk me- 
muluskan praktik 
kongkalikong," kata- 
Jumat 1G/N), di 


retaris Kabinet Dipo 


Dipo” menambah: 
kan, praktik kongka- 


"Tujuan melapor kepada KPI 
kata Dipo, untuk menyampaikat 
kepada masyarakat bahwa prak- 
tik kongkalikong (persekongkol- pc 
an) masih sa i. Praktikini pe 
terutama» 

partai politik yang bertu 


DPR dan menjadi pejabat di ke- 
menterian, 

Kongkalikong ini melibatkan 
bat di kementerian, seperti 
t eselon 1, eselon II, dan 
Namun, mereka te 


pa pers di kantornya, Dipo me- 
nyatakan telah menerima peng- 
tan dari pa 


mengenai — praktik pemerintah sejak tahun 2002 
ngkalikong pun hampir sem ang- 
ngtota DPR d 


itu, penggelembun 
an anggaran dilako 
kan seca 


Yudhoyono. 


4 mulus terpisah, Juru Bicara 
Pengaduan para nan Julian Aldrin 
PNS tersebut disertai kan, langkah Dipo 


ata itu kem 
diserahkan Dipo kepada 
KPK pada Rabu (4/1) malam, 
Menurut Dipo, kongkalikong 
lebih bany: ibatkan 


pada KPK murni ini- 
siatif Dipo, "Bahwa akhirnya Pre 
siden tahu, karena semua orang 
1 tahu, itu memang benar, Itu 
bukan perintah Presiden, tetapi 


(Bersambung ko hal 15 kol 5-7) 


TENGA 


KAIRO, 
massa dun publik di duni 


KOMPAS 


Jumat AGAN), terlihat san 


pengunjuk 
met berbunyi 
Satu 
teri Luar Negeri Amerika 
Serikat Hillary Clinton, 


ul Be 
gegus meninggalkan ka 
Tel Aviv menuju 
in ketika mendengar bi 
nyi sirene itu, 

i laporan media Israel 
dan Arab menegiskan, ke 


puan roket terbaru tipe 
milik Hamas menjangkau sasar- 
an di Distrik Rishon Lezion d 


Arr meminta Mesir menga 
kan pengaru uk mendo- 
rong gencatan senjata di Jalur 
Gaza, 


Gencatan senjata 

Mesir menawarkan opsi gen 
cat ng terdiri 
dua butir 1 
Hamas 


Hampir sen 
menurunkan 
nan tulisan besu 
Gempur Tel Aviv”, Den 

orkan wartawan — Kompas 
Musthafa Abd Rahman dari 
Kairo, Mesir. 

Harian Al Hayat memberita- 
kan, Hamas dan faksi-faksi Pa- 
lestina di Jalur Gaza kini meraih 
d in psikologis ter- 

p Israel. Pertama, kemam-  nyampaikan, Israel atas pert 
roket Fajr 5 mencapai wi- tan Mesir mengher 
sekitar kota Tel Aviv, se- operasi militerny 

at Malakhi : an PM 
dua, penduduk 
'TelAviv dibuat panik ketika men- 
dengar bunyi sirene, seperti terli 


sama rombongan pejabat tinggi 
Mesir, Jumat, mengunjungi Jalur 
Gaza untuk menyampaikan s0- — bentuk 
Israel 
kesempatan kepada Mesir rme- 
nyusun paket solusi damai di 
Jalur 

Namun, Israel — diberitakan 
belum antusias menerima tawa 
ran damai Mesir itu saat ini 
rena target operasi militer Israel 


p 
layah 


(Bersambung ke hal 15 kol 1x4) 


suga City, Jumat 6/1), Militan Gaza menemba 


Ikan roket dengan sasaran Tel Aviv 


KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA SEJAK 2011 
2 MARET 2011 Pesawat tempur Israel 0-12 MARET 2012 
Ing serangkaian sasaran aktivitas Israel meluncurkan ser 
militan Palestina di Jalu Gaza merusak udara ke wilayah Palestina dekat kamp 
terowongan jalur pan dan pengungsi Jabaliya, Gaza utara. Serangan 
tempat yang diduga menjadi lokasi itwmenemskan 36 orang Palestina dan 
penimbunan selat, Akibatnya 19 orang melukai dan 30 innya 

edar. NOVEMBER 2012 Israel berniat 

18.19 AGUSTUS 201 Serangan berarah mevingkatkan aksi militernya di Jalur Gaza 
kembali terjadi didekat Elit, kota di tepi ah menewagkan 6 warga Palestina di 
Laut Merah mengakibatkan 8 warga Isra ilayah Palestina yang dikuasai Hamas, 
tewas, Serangan Israel yang ain Tindakan tersabut sebagai balasan atas 
mengakibatkan 15 warga i Jalur Gara makan terhadap sebuah ji Israel di 
eno5 dan 40 rang cedera, Kari yang menyebabkan 
30 OKTOBER 2001 Konfik bersenjata 
kembali pecah antara Palestina dan Isra 
esca-ertukaran tawanan diantara kedua 
belah pihak Pertempuran tersebut 
mengakibatkan 1 orang tewas 


meay pkalan serangan 


Serangan militer Israel ke Jalur Gaza telah 
menewaskan sedikitnya 1 warga Palestina 
dan melukai 140 orang, 


NFLK TERANJIN Ma Ka 


Gaza City, Rabu (24/11), Ahmed Jabaari, pe 
pemimpin militer Hamas, tewas terkena £ 
serangan udara Isra 
@ Khan Younis, Kamis (15/11) 3 warga Palestina 

tewas terkena serangan Isra 

1 Kiryat Malachi, Kamis IS/1D, 
3 warga Israel tewas terkena roket Palestina, 

1@ Tel Aviv, Jumat A6/ID, 


“Serangan roket Palestina, Tel Aviv... 3 
candi "9 N 
» h 
ISRAEL 
# Serangan traci PP 
Ki rmon SU 


MPN TULNTANI N 


Sejumlah perajin mengerjakan cucuk selendang tapis beberapa waktu u Bandar Lampun 
Provinsi Lampung. Tapis yang merupakan kerajinan khas Lampung kini menjadi sarana akulturasi 


pembauran karena dikerjakan warga Lampung dari beragam etnis dan latar belakang. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


TANAH AIR 
Merajut Lampung 
”Sai” Lewat Tapis 


Melintasi waktu dan 
generasi, kerajinan kain 
tapis di Lampung terus 
bertahan dengan ke- 
khasannya. Di balik 
keindahan tapis yang 


Oleh YULVTANUS 
— HARJONO 


emangat it c 
ngan salah satu filos 
rakat adat Lampung, 


yaitu nenui nyimah atau be 
murah hati 
dan terbuka 


dikenal hingga ke AN kepada so: 
mancanegara, pewaris- — MEMAN Mj a orang 
an seni sulam kuno itu » 
tak hanya didominasi Ai 
orang Lampung ulun BACA JUGA HAL 29 ini dikede- 
sli telan pankan da- 
datgu asih, tetapi juga lam aktivitas sehari-hari warya 
pendatang. Tapis kini di Bumirejo, Kecamatan Pago- 


laran, Kabupaten Pringsewu, 
impung, Jumat A6/1). Di 


kampung transmigran asal 


Jadi simbol dinamisasi, 
keterbukaan, dan 


akulturasi. (ersambung ke hal 15 kol 1-4) 


KOMPAS, SABTU, 17 NOVEMBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


ARSIP MUHAMMADIYAH 
Serap Visi Kebangsaan ' 


JAKARTA, KOMPAS — Elite 
politik saat ini diminta untuk 
serius mendalan 
visi keb 
perjui 
publik Indonesia, Se 
sebut diharapkan dapat mengikis 
Ip pragmatis 
politisi sek: 
mengutamakan aspirasi partai 
kelompok, atau pribadi di 
kepentingan bangs 

Hara #emuka da 
lam Dialog Publik tentan, 
Muhammadiyah sebagai 


untuk meng- 
ingan bangsa di 
tas aspirasi kelompok atau pt 
badi, 

Pendiri Muhammadiyah, Ah- 
mad Dahlan, misalnya, pet 
mengundang tokoh-tokoh Su 
tokoh bu- 
dahul, mereka termasuk 
m kiri yang cenderung ber- 


kesadaran ku: 


in prinsip, tetapi tet 
hidup rukun dan saling meng- 
arya. 


Jumat OG/1I. Hadir se 


pembicara, Kepala Arsip elite politik sekarang yang 
Nasional Republik Indonesia M  derung menomorsatukan ke 
Asichin, Pernimpin Redaksi Ma- tingan kelompok. Sement: 

jalah Historia Bonnie Triyan: bangsa justru diping- 


Sekretaris Pin 
Muhammadiy 
Tadir memberi 


Pusat 
Ih Abdul 
mbul 


katany 
Asichin menilai, sej 

ungkapkan dinamika 

og bisa 

n untuk masa kini, Ber- 

Sejolak atau gesekan suku, 
dar ke 


Cr) 


berbagai dokumen se 
berikan gambaran masa lalu, ter- 
rjuangan para tokoh ke 
merdekaan Republik Indor 
Dokumen tersebut tidak 
menceritakan perlawanan terha 
dap kolonialisme, tetapi juga ten- 
tang perilaku atau fatsun politik 
mereka suat memimpin bangsa 


al untuk menghindari 
serupa pada tang 
. Dalam bidang politik, perilaku 
koh poli tan ke- 
merdekaan handanya bis mon. 
jadi inspirasi bagi elite politik 
sekarang, Presiden Soe- 


diharapl 
terjadi dengan Sekreta 


Mal tersebut disampaikan ang- 
gota Komisi II DPR, Nurul Arifin, 
Jumat GG/I) di Jakarta. " 
arkan KPU bekerja saja, fokus 


misioner KPU 
Jenderal KPU) itu biar 
Komisi TI DPR 


kara Pemilu, Komisioner KPU 
fokus suja menangani masalah 
ih I- 


pulan untuk Pemilu dan Demo- 
krasi Titi Anggraini sependapat 
Jika Komisi II DPR dan peme- 
rintah menjadi pe 


Ih di Indone 


ra komisioner d 


Jika diperlukan, DPR dan pe: 
pihak 

ntuk mengevaluasi ki 

cluruh jajaran Set 

loyalit 


karno dan Jenderal Soedirman, 
misalnya, kerap berbeda. pan- 
dangan politik. Namun, kedua 
lap saling menghargai satu 

"Itu mengajarko 
litik yang baik. Tt 
ngan perilaku sebagi 
Nitik sekarang 
mengumbar aib lawan politik- 
kt 

Menuru 
tokoh bangsa se 
bel 


“Gerakan pemberdayaan mu 
siaoleh Muhammadiyah terbukti 
ilkan tokoh-tokoh 
anya, 

PP. Muh 
“Milad 
100 Tahun Muhammadiyah" di 
elora Bung Karo, Senayan, Ja- 
arta, Mingggu 8/1). Acara diisi 
pidato milad oleh Ketua Umum 
PP Muhammadiyah Din Syam- 


merintah dapat memi 
ketiga 


fatsun po- 
berbeda de- 


) harus segera direstruktu- 
misioner KPU perlu 
ngorang yang bi 
jak bekerja sama, yang pu 
pola pikir bahwa keberadaan me- 
reka dal eka mel 
misioner KPU di 


ng juga bisa 
ar dari perjuangan Ahmad 
Di hlan mendi 
rikan Muhammadiyah pada ta 
hun 1912 di tengah tekanan ko- 
lonjalisme Belanda, Tidak mc- 
milih gerakan perlawanan fron- 
tal, organisasi ini fokus mem- 


dang Batak, dan 
ta Pengurus Majelis Pustah 
asi PP Muhamma- 
diyah Mustofa B Nahrawardaya, 
Jumat (I6/M) di Jakarta, (AM) 


an Pendidikan Pe 


berharap ketidakharmonisan ko- 


DPR, dan ma 


fidz, semestinya 


esensi dari proses verifikasi 
tual parpol 


KPU Diminta 
Fokus ke Pemilu 


Pendukung Komisioner Harus Bisa Kerja Sama 


JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilil 
diminta lebih fokus melaksanakan tahapan 

Pemilihan Umum 2014. Kerja komisioner KPU 
an tidak terganggu oleh permas 
Jenderal KPU. 


Umum yak persoalan yang justru 
yu KPU-Bawaslu besert 

ke bawah 
dengan baik ber- 


In partai politik 


berkoordi 
hadapan deng 


alahan yang 


yang sedang diverifikasi teruta 
ma tentang kepengurusan 
anda 


yang 

kantor yang tidak semes- 
dan keanggotaan yang ti- 
sesuai,” ujar Masykurudin, 


Lapor polisi 


(3) 


Pada akhirnya semua 
komponen akan 
meragukan kualitas 
Pemilu 2014. 
Yusfitradi 


ikap KPU yang 
tidak mengikuti rekomendasi 
waslu agar memverifikasi faktua 


(PPI) pada Jumat siang me 
laporkan di penggelapan 
data oleh KPU ke Markas Besar 


pemilu," ujar politisi P Polri. Penggel: 
kar itu, nyebabkan PPI tidak lolos ve- 
Direktur Eksekutif Perkum- rifikasi administratif 


Koordinator Nasional Jaring- 
ilih untuk 
sfitriadi juga 


tua Umum PPI Daniel Hu- 
kepada Kompas menga 
or ke Mabes Pol- 
yertakan buk- 


tap 
takan, dia mela 
Fi dengan met 
ti-bukti, Mei 


yat (JPPE) 


” DPR dan pemerint p | bisa. dipastikan mpai- 
okoh Perjuangan Kemerdekaan Jagat menata kesekretariatan sisa engan me Sajan. tabu 


kan parpol, 


misili parpol, data pengurus dan 
tingka 


“Pada akhi 


keterwakilan perempuan 
kan tidak lengkap, 
terpisah, 


menyatakan, 
sudah. melakuka 
prosedur 


ng pasti KPU 
verifil 
perundangeun- 


JPPR M 


dah bekerja sec 
melakukan verif 


W akan berakhir pada Sabtu 
7/19. Selanjutnya, KPU akan 


justru menghilangkan 


perbaikan dari sejumlah parpol. 
(NTA/DIK/OSA/FER) 


berdayukan masyarakat lowa 


ekonomi, 
trategi ini 
menghasilkan tokoh-tokoh pen- 


Lenovo recommends Windows. 


INTRODUCING NEW ULTRABOOKW 
LENOVO IDEAPAD U310/U410 


- 


BIULTRA SMART 


| 


kemud 1 
menteri RI 


BuLrRa sLim 


HAKIM AGUNG 


Jangan Kabulkan Yamanie Mundur 3 


Manky 
jara 15 tah 

Sebelu 
KY menu 


JAKARTA, KOMPAS — Ko- 
misi Yudisial berharap Mahka 
mah Agung cermat menyikapi 
pengunduran diri hakim 
Achmad 


menjadi pen- 


ngunduran diri itu, 


BULrRA STEREO 


2 


PAS Ra AGAR TAMAN ja 
— HINGGA 


 “Rp500rb 


sudah berjalan adalah pengirim- 
it ke MA untuk peng: 
Yamanie belum diperiksa 
KY menggunakan proses 


THE B BOOK OF Do. 


BJULTRA POWER IN 


ULTRA RESPONSIVE 


Kom n Yamanie dalam misteri peng- 
Saleh berharap MA tak menga- ubahan putusan 
bulkan dulu permohonan it kembali (PK) dari 15 tahun jadi Ber- 
"MA harus mempertimbangkan 12 tahun. Sebelumnya ada kon- un 2009 teri- 
dengan jernih soal surat peng- troversi hakim agung yang me w?0 
unduran diri AY (Achmad Y: ngabulkan PK dengan mengubah 
ie), vonis hukuman mati Hanky Gi atau rohani 
kata Imam ketika dihubungi di 1 tahur tiga bulan 
Jukarta, Jumat (IG/1D), uk putusan PK ini, KY & turut yang dibuktika 
Alasan mengapa MA diharap- bukan dengan surat keterangan dokter. 
kan tidak mengabull mi per- ma Lenovo? IdeaPadrw S110 
taan itu adalah Yamanie masih soalkan, putusan PK itu secara is hakim juga membatalkan kmren Lenovo? 6470 
diperiksa MA dan KY. misterius dieksekusi P hukuman mati terhadap warga Dos “2060080 #xncawoo | | « het Caleams Processor 020 
Puda 14 November 2012, Ya- jadi 12 tahun," Nigeria, Hillary K Chimezie. Ya- 10.1" LED WNGA. 25i9i 2GB DDRI « 32068 HOO 
manic mengajukan surat peng- — Jika MA menyetujui dan ke-  manie juga membebaska 1ggt How 
ae IM garda lan Kontan Maa pangan “dar mao mna, Rp2 NAN | man ceta 
tar pengunduran diri kep Cipto Rimba yang sebelumnya Nino Aoitabia 1Rp3309t Rp 3,124jt 
siden dan disetujui Presiden, KY divonis pe tahun, Pa .WI 50068 and DOS 
n Tinggi Banjarmasin ini tak lagi bisa mengusut kasus itu.” Terkait mundurnya Yamanie, Rp2eegit Rp 2,669jt 
li sorotan karena dia bur- Padahal, kasus itu cermin ke- kerabat di Banjarmasin, Kali ara Saat en camoa Mp 20 
agung Imron Anwari — tidakprofesionalan 2 Rp3319gr Ann Ardi 
dan Nyak Pha menganui  bertana kafurganya ads Aan ketan mela 
rta, (AMR/WER) anovos Idespagra Rp31s9r Rp 2,909jt 3 
La pat rbetoan cew cte 250 | | nm nm Pace OA | Ao mb 
masa 
| — mareog Rp3.500 apaan Rp520 
KILAS POLITIK & HUKI Cek pit my Dry aman Aan Bks” | (oh ap Sena ac Rp ISO. | Gr Lap Bani 
Rp67agt Rp 6,449jt Also Rvatabe Man henabia 
dai Lanovo? ideapad ya » 
Keraton Surakarta ke Mahkamah Jihad Konstitusi Be Ba ON, ke eenbear ePaper Peng manten 
Konstitusi Muhammadiyah "aa CM EASNTU Poossorand Wndowes | | WAWAN Ka DorIsed ani | | Ap4gngr Rp 4,379it | escoot Rp 4,590jt 
tekan Rp3stsojt Rp 2,850jt eatn cat Bp 4001| em han Mp 
Keraton Surakarta memilih pendekatan hukum Muhammadiyah menyiapkan permohonan ti Rp3segt Rp 8,669it Sena cesma 3008) | | rasta St 4 ntt apa Sajan 
ketimbang politik untuk menghidupkan kem- materi Gudicial review) bebe ing-ur Cnconsserosti bacel Lan emas 
bali Daerah Istimewa Surakarta (DIS). Pihak dang yang dianggap bertentangan dengan UUD 
keraton secepatnya mengajukan permohonan 1945, seperti UU tentang Sumber Daya Air, 
materi Gudicial review) ke Mahkamah Kon- Investasi, dan tentang Geotermal. Hal itu di- 
stitusi (MK). "Ka memutuskan, n Ketua Umum Pimpinan Pusat Mu- 
tidak ada satu pihak pun yang dapat mem- art, Jumat 
batalkan," kata putri mendiang Paku Buwono 4G/1). Bagi Muhammadiyah, uji materi 
XII, GKR Wandansari, seusai seminar Daerah UU yang dianggap bertentangan dengan ke- 
ewa Surakarta di Fakultas Hukum Uni- daulatan negara merupakan jihad ko 
as Sebelas Maret (UNS), Solo, Bangsa ini harus memiliki 
ah, Rabu (4/1D. Pihaknya berharap pcr- — kayaan alam. "Bangsa Indonesia harus memiliki 
mohonan uji materi disampaikan ke MK akhir ang memihak pada pengembangan ke- 
2012 atau selambat-lambatnya sebelum pem sejahteraan ral menolak asing. NT Ba ana an tata ata 
rintahan Susilo Bambang Yudhoyono berakhir. tetapi jangan sampai negara kehilangan kedau- Pa BE Eat 


Proses menuju DIS berlangsung tiga tahun ter- 
akhir, 


tan atas kekayaan alamnya 
yamsuddin. CAM) 


ndiri, kata Din 


mrloperkoran @ ScraperUne & Kaskus 


KOMPAS, SABTU, 17 NOVEMBER 2012 


POLITIK & HUKUN 


KORUPSI DANA 


Siapa Tersangka 
Kasus Century? 


Pekan depan, Komisi Pemberantasan Korupsi 
bertemu dengan Tim Pengawas Century Dewan 
Perwakilan Rakyat. Ada yang berbeda. Kali ini yang 
meminta pertemuan adalah Komisi Pemberantasan 
Korupsi, bukan Timw 


Hasan kerja KPK Im 
nyehidiki kasus duga 


korupsi dalam pemberian dana 
talangan ke Bank Century mulai 
menunjukkan h: 
Setidaknya dalam waktu de 
kat KPK 
status penanga 
korupsi pemberi 
as builout Bank Century 
penyelidikan menjadi pe- 
nyidikan, Ihwal bakal disidiknya 
kasus ini diketahui dari doku- 
us bailout Bank 
Century oleh KPK yang diper- 
oleh Kompas beberapa hari lalu 
Dokumen itu se 
ppkn ada enu 
1 menjadi pintu 
suk KPK menyidik tindak pi- 
na korupsi dalam proses hai: 
out Bank Century, Pertama, 
merger dan akuisisi Bank Dan- 
pae, Bank CIG, dan Bank Pikko 
menjadi Bank Ce 
pemberian 
eka pe 
iga, pen 


Bank Century sebagai bank ga- 
gal berdampak sistemik dan pe- 


TALANGAN 


kil Presiden Boediono, mc 
Menteri Keuangan Sri Mub 
Indrawati, mantan Deputi 

bernur Senior Bank Indonesia 
Miranda Swaray Gocltom, De- 
puti Gubernur BI (non-aktif) 

Budi Mulya, dan Robert 


m pengelolaan Bank Cen- 
tury yang merugikan bank itu. 


resmi mx 
kasus 


penanga 
i menjadi penyidikai 

icara KPK Jo- 
1 aka 


menetapkan kasus 
dik, siupakah pihak per- 
tama yang akan dite 
bagai tersangka? Jika melihat 
semua kejanggalan yang terung- 
kap dalam peny 
ngat mungkin pejabat BI yang 
im mereka bertemu Tim- bakal disasur KPK menjadi te 
was Century DPR, Jika benar sangka pertama kasus ini, 
ing diungkapkan Wakil amun, siapakah pejabat BI 
Ketua DPR Priyo Budi Santoso ng harus dimintai pc 
bahwa akar ngjawaban a 
baru yang hendak dilaporkan ng negara hingga Rp 67 tri 
KPK ke Timwas Century, sang n ini? Disebut bobol k: 
mungkin hal itu terkait dengan mpai ketika Bank Ce 
kemungkinan KPK meningkat- — menjadi Bank Mu 
kan sta rintah tak berani melepas 
Jadi penyidikan sekaligus mene- investor dengan harga kurang 
tapkan tersangka kasus ini i Rp 6, triliun, Kurang dari 
Penyelidikan kasus Bank ga tersebut, siapa pun px 
Century bisa jadi merup h yang berwe- 
lah satu kasus yang sang ng bisa dijerat dengan delik 
ang pernah ditangani KPK. Di Ikut merugikan 
awal kepemimpinan periode ke- 


pekan depan atau sehari 


ke 


keuangan negara 


Siapa yang berwenang 
Sekarang kita lihat siapa pe- 
BI yang berwenang sejak 


npac, B 
ko menjadi Bank Cc 
Dokumen hasil analisis met 
but, BI bersika 
tidak prud 
kan aturan y pk 
sendiri terkait merger dan 
isisi itu, Dokumen itu juga me 
nyebutkan, BI tak bertindak 

tegas pelanggaran-pe 

langgaran yang dilakukan Bank 


lam pemberi: 
ke Bank Centur 
bungkus rapi m 


ke LPS pada 
November 2008 yang terny 
belum pernah dibentuk berda 
sarkan unda ing, Kelin 
penggunaan dana FPJP dan pe: 
nyertaan mod, 


h disiapkan, Ini kejahata 
canggih yang pcr- 
mah ditangani KPK. 

Johan pernah mengungkap- 
penyelidikan dugaan 
korupsi bailout Bank Ce 


pelanggs KPK telah meminta keterangan tara lain karena tak men 
pengurus bank, pemegang lebih dari 100 orang "Lebih ba: Kk dulam peng 


ham, da awasan khusus. (KHAERUDIN) 


pihakepihak terko yak dibanding (kasus) Hamba- 


Unjuk Rasa Mengecam Malaysia 


Massa yang tengibung 
dalam Migrant Care 
berunjuk rasa di depan 
Kedutaan Besar 

Malay 

Jumat 1G/M) siang, 
Massa mengecam 
Pemerintah M, 


menuntut penuntasan 

hukum kasus kekerasan 

naga kerja 

oleh tiga 

polisi Malaysia, Mereka 
2 meminta 


SUT TUNT AS Da! 2-2 


A menarik Dubes RI 
“—— aratD K 


HAKIM Ac 


”Manusia di Tempat yang Sunyi” 


lit diraih, tetapi sangat n 


UNG 


o problem, Apa yang kita buat 
di sini untuk transparansi MA. 
Kita buat k: r di MA 
tuk ket "kata Hat 
Gayus menginginkan keter- 


caran wartawan selama empat 
ari rakernas di Manado. Per- itu. Transparansi tidak 
nyataan Gayus yang mengkritik saja pada birokrasi MA, tet 
ckjen Mahkamah Agung AM juga posisi hakim agung 

Nurhadi mengenai pengaturan dapat berbicara (ke publik) atas 
tikot pesawat Jakarta-Manado putusan 
ketika sejumlah pejabat eselon 1 sungguhn 
dan 2 duduk di kelas bisnis, se- prinsip hukum das sollen dan 


ter 
lihat berdiri ketika Hatta meng- 
umumkan kenaikan gaji hakim 
pengadilan negeri dan pengadil- 


an tinggi yang mulai berlaku 29 dangkan hakim agung diberi das sein, 
Oktober tahun ini, tempat di kelas ekonomi. Das solten adalah segala se- 
"Tawa riuh rendah hakim ter- suatu men uk ber- 


Dingin 
Enam bulan menjadi hakim 
agung Gayus merasa prihatin 
“dengan suasana Mahkamah 
Agung yang "dingin", jauh d 
uan publik 
us mengatakan, beberapa 
kinerj 
kritik kecil untuk 
lai sebuah keterbuk 
oa ini tertutup di 
h Agung 
us, sikap dingin 
ena terkung- 
kung dengan kebiasaan menu- 
tup mulut sehingga menanyak- 
an disparitas tiket saja tidak 
sanggup, 


dengar ramai di sebuah baliro 
om hotel berbintang empat di 

s Bukit Wenang, Manado, se- 
olah “mengubur” pandangan 


pikir dan bersi lasar nor. 
ma, kaidah, dan perundangan 


das sein 


ditakukan. 


peristiwa 
ct mengiringi pe- 
anyi menghibur mereka ma- 


yang terjadi 
PN Di sini putusan dan argu- 

i hakim agung dalam 
emutus perkara dipertany 
gungjawabkan ke publik. Menu- 


Mahkamah Agung (MA) di 
ado memberi atmosfer baru 
mengenai os institu- 


kesalahannya. 
Dengan demil 
putusan yang se 


an, disparitas 
lu menjadi 


ang ngumpet selama 
$ terlihat di 
arena rakernas. Kalaupun mun- 
ul, Nurhadi selalu dikawal pe- 
tugas dan menjauhi wartawa 
kali Nurhadi harus me- 
lewati pintu khusus masuk ke 
ballroom untuk menghindari 
tawan. 
Ketua MA Hatta Ali menga- 
ikan. Sudah menjadi kenis- takan tak ada masalah dengan 
sebuah kepercayaan su- pernyataan Gayus dan Nurhadi 


mrloperkoran @ ScraperOne & Tara 


mah Agung. Hakim harus pro- 
I dan memiliki integritas. 
p argumentasi pu- 
kim agung dapat dib 
oleh masyarakat,” 
Pidato Hatta Ali mengatakan, 
seorang hakim tidak boleh mu 
nutup mata, serta kepercayaan 
publik harus diraih dan diper- 


MA memuncul- 
kan pertanyaan di masyarakat. 
Bet u kejahatan 
, padahal perbu- 
n bersama, 
menjadi dader (pe- 
u), tetapi putusannya berb 


seperti apa seharusnya 


SIDANG SINODAL 


Ketua Konferensi 
Waligereja 
Indonesia (KWI) 
Mgr Ignatius 
Suharyo (kiri), 
didampingi 


Jenderal KWI Mgr 


memberikan 
keterangan hasil 
sidang KWI Tahun 


2012 di Ji 
Jumat GA), 
KWI mengajak 
seluruh 
masyarakat 


kepedu 
pelestaria 
lingkungan 
dieksploitasi 
if h 
untuk kepenting 
golongan, 


Pembuatan Undang-undang Masih Responsif 


JAKARTA, KOMPAS - — 
Konferensi Waligereja Indone 
menilai, b 


odal KWI 2012 di Ja- 
4 46/1), 

Seperti tahun-tahun sebeluni 
nya, setiap tahun KWT met 
akan sidang Sinodal padu bu- 

November, Biasan 
persidangan ada pesa 
pastoral sebagai wujud kepriha 


uh ind mi 
responsif untuk menangga 
h sepotong-potong, Dalam 
uk sekarang ini, KWI tentu 
tidak menyetujui RUU Keaman- 
an Nasional, 

Selama ini, pen 


pesan 
eterlibu 
lestarikan Keutuhan Cipt 
Atas penolakan terhad: 
Kamnas, Suharyo menyatakan ti- 
mberikan elaborasi 
cbab, sebagi rohani 
tidak 


tisipasi kasus per kusus. At 
dibuatkan Ra 


bagai wanga nega pertimi 


inya ada pandangan menye- og lengkap, 
luruh. Negeri ini sebetulnya omongan say: 
abutuhkan malah ditafsirkan macam-ma- 


undang 


hanya ingin mx 
4 butkan contoh, mengapa soal hak 
musia tidak masuk di 
m pertimban K 


us Suharyo d 
pers penutupan $ 


lam jumpa 


bertanya. ki 
orang. 


D. Sebagai pimpinan Ke- 
uskupan Agung Jakarta dan pim- 
pinan KWI, saya akan meminta 
tolong kepada on yang 
pah ang 
untuk mencermati perlu atau ti- 
dak perlu Jini," kata Su: 
haryo, 


Begitu 
yang 


dibatalkan 
ah Konstitusi 


dangsunda 
oleh Mahk: 
(MK), Sesungguhnya, 


semua p 
Jam pro 


di bidang ini 
api hasil Sinodal KWT 2012 
$ telah memberikan 


Kamnas, m 
yo, salah satu yang di 
baikan adalah UUD 1945 Pasal 28 
sebagai amanat konstitusi yang 
berkai n hak asasi m 
rusia yang tidak dimasukkan d 
um pertimbangan RUU Kamnas, 
Hal inilah yang menjadi pert 
nyaan besar. 

Jadi, RUU Kamnas ini masih 
jauh dari harapan. Kalau dibuat 
seperti ini, kritik banyak yang 
masuk, akibatn 

adi dengan mud dar kebaikan bersama dalam per- 
buhasa mentereng disebut abuse kembangan ekonomi, tetapi jug: 
Of power (penyalahgunaan ke- kelestarian alam. (OSA) 


mbil kebijakan publi 
Jitu bukan hanya kebijakan 

n dengan lingkung- 
ing telah dikritisi 


m pesan pastoral KWI, 
nyatakan, peraturan 


undang apa pun di: 
bersami 


intuk kebaika 


buat 
(bonum commune). Bui 


Anggota DPR Galang 
Interpelasi 


JAKARTA, KOMPAS 
jumi 
timbangkan 


(5) 


Presiden harus dapat 
menjelaskan, 
bagaimana proses grasi 
terjadi sehingga sampai 
ditandatangani 
Presiden, 


Bambang Soesatyo 


Presiden Susilo 
rdhoyono dalam 
#rasi kepada 


terlaksana sangat 
keputusan — frak- 
um merespons k 


irika Pranola alias Ola yang di 
layangkan kepada Preside 

bang Yudhoyono pi 
sember 2010, Si 


Ketua MA Harif 
(Kompas, 13AD, 
Menurut Sarifudin Sudding, 
sejak kasus Corby, Partai Hanur 
menggalang hak 


Soesatyo, 

Menurut 
mah Agung (MA) telah menj 
takan menolak permohonan gra- 
si untuk terpidana mati perkara 
narkotik 


A Tumpa 


Bambang, Mahka- 


Ola, “Grasi memang hak Pre- 
siden, N: Presiden. hari 
dapat im 


Jika DPR berkomitmen de- 
in dan 


proses grasi terjadi sehingga sam- 
pai ditandatangani Presiden,” ka 


n pertimbangannya, MA 
mengungkapkan pertimbangan 
penolakan grasi terhadap M 


KORUPSI HAMBALANG 


Ditunggu, Pengumuman 
Tersangka Baru 


JAKARTA, KOMPAS — Ko- yang terlibat dan ikut menikmati 
misi Pemberantasan” Korupsi haram hasil korupsi 
uastikan ada tersangka baru proyek Hambalang, “Tidak ad 


kasus dugaan korupsi pro- 
pembangunan” kompleks 
terpadu di H 


yang lamban, Kami perlu waktu 
ng tepat. Mohon maaf 


yang diduga ber 
usahaan pemei 
pada pihak tert 

Soal kepastian dal 
dekat bakal ada tersangka baru 
korupsi proyek 
1 tersebut diungkap- sangka baru kasus Ha 
il Ketua KPK Bambang — belum bisa diteta 
Widjojanto, alasan yang mer 

Menurut Bambang, Jumat KPK saat ini mengalami 
(9/1) di Jakarta, publik sebu-  rangan jumlah penyidik 


Kurang penyidik 

mengakui, kekurangan jumlah 

penyidik ini memang berdampak 

pada penanganan sejumlah ka- 
Hambat 

satu jaksa penuntut di KPK, Mu 

hibuddin, pernah mengungkap 


a baru kasus Ha 
lewat medi 


ng tepat pasti 
akan diberi tahu kepada publik 
melalui media,” kata Bamban 

Bambang memb 


bekerja lamban m jumlah p 
taskan kasus korupsi proyek yakni sekitar: 
Hambalang ini ng jika ada pe 


Menurut dia, KPK hanya bu- 
tuh waktu yang tepat untuk 
mengungkap siapa saja pihak 


n tersangka baru, dipas: 
beban pekerjaan semakin 
bertambah. (BIL) 


penet: 


VILAYAH PE 


Rasa Tertarik Ipda Tina Rosadina 


pektur Dua 
W (Ipda) Tina Rosadina 


ge 


nyaan dijawab dengan didah 
penyebutan 


Kepulauan Ria 
Menurut Tina, di 
batasan, tantangan tugas Polri 
idak ringan. Selain itu, de- 
ngan bertugas di daerah per 
tasan, ia dapat menerapkan il- 
baik mu yang diperoleh di Fakultas 
n mengikuti pendidik- 
tukpa, Tina pernah 
menjalani pendidikan di L 
sitas Jenderal Achmad 
mahi, Jawa Barat 


lulus dari 
tukan Perwira 


Versitas Jenderal Achmad Yani 
dan ilmu kepolisian yang ditim- 
ba di Setukpa, 


ni, Ci 


Pelayanan 

Tina juga menceritakan se- 
dikit pengalamannya sel 
menjalani pendidikan sel 
tujuh bulan di Setukpa. B 
penga pendidikan 


Pendidikan dan Prasetya Perwi- 


Sekolah Inspektur Polisi 


(SIP) Ke-4t dan SIP Sumber yang dapat diperoleh. Misalnya, 
Sarjana di Sukabumi, Jabar, Se- — belajar disiplin dan menjalin s0- 
lasa (3/1). lidaritas 


Seusai menji 


ani pendidikan Di tingkat praksis, Tina ber- 


sip pelayan ang juga 
di perbatian Kepala Polri 
Jenderal (Pol) Timur Pradopo. 
Ta mengungkapkan, dilapangan 
aparat kepoli 
edepankan px 
(presemptive) dan pe 
reventiD. 

“Kita harus mengetahui juga 
akarsakar masalah yang muncul 
di masyarakat," k 
rena itu, fungsi pembi 
'amanan dan keterti 
rakat di tingkat wila 
terkecil sangat penting. 

Mudah-mudahan saja, seba- 
nyak 708 perwi 
telah lulus pendidikan d 
pa itu dapat menerapkan 
kepolisian dengan cara berpe- 


adopo pun menekankan hal 
yang sama, "Pc laksa- 


akan tanggung jawab sehingga 
mampu menjadi ag 
Timur, 


m perul 


an," kati 


Lembaga Pendidil 
Polri Komisaris Jenderal 
Ocgroseno. 

Menurut Timur, tantangan 
harus dihadapi Polri 


Berbagai ber 


di masyarakat, seperti 


sengket 
harus ditangani deni 
sional dan propo 
hatan yang terjat 
masya 


ional, Keja- 
ih 
Ikat pun semakin kom- 
perti terorisme dan nar- 


dan berintegritas. De- 
ngan demikian, para perwi 
pertama itu dapat menjadi pe- 
laku perubahan institusi Polri 


Oleh karena itu, pening 
kapasitas personel sangat pen 
ting, termasuk menguasai infor- 
masi dan teknologi 
FERRY 


rotan masyarakat. 


NTOSO) 


4 POLITIK & HUKUM KOMPAS, SABTU, 17 NOVEMBER 2012 


Yang erubah di Tahun Kesembilan 


idak ada gegap gempita 
| untuk genapnya tahun 
kedelapan pemerintahan 


Presiden Susilo Bambang 
no pada 20 Oktober 


nya uban hadir 

Soal berat bad 
juga cukup pedul 
mpilan, 


Yudhoyono 
ak hanya 
api ju 


geri mu tan, Ada korelasi 
tetapi & an dan potensi 
Belum ge n. Yudhoyono 


berat badan- 
nya naik turun di periode per- 
tama pemerintahannya. Namun, 


kesembilan ditapaki, padi 
Oktober 2012 Yudhoyono dapat 
ar "Knight Grand Cross in 
i Ratu 
Elizabeth II. Gelar berbentuk 
selempang dan bintang dari 


preside 
danny 


ihun kesembilan, ki- 
imana perubah- 
n untuk rambut dan berat ba- 
dan itu terjadi pada Yudhoyono. 


Ratu Elizabeth IT dan Pas 
Philip kepada Yudhoyono d 
Ani Yudhoyono di Blue Drawing 
Room, Istana Buckingham, Lon- " Makin banyaknya uban di ke- 
don, Inggris Kantor Presiden, 30 Agustus 2005 Kantor Presiden, 14 November 2012 pala dibandingkan periode per- 
Putra bungsu Yudhoyono, tama mungkin jadi gambaran 
Bdhic Baskoro Y der" dan "Knight Companion". geri, Presiden mendapat apre- Partai Demokrat yang didirikan mengalami, Untuk pembanding, anya kerja Yudhoyono un- 


ikut kanguru obut gelar Gelar ini seperti jawaba siasi tinggi. Di forum-forum i masih menjadi Presiden Ameri yang” tukm salah yang ha- 
itu sebaggii penghangaan Ratu tuk doa Soekotjo, ternasional yang dih uga dibina dir Tidak hanya untuk negara 
Inggris kepada Yudhu yono, posisi penting dibe dan pemerintahan yang dikepa- 


suma. Barack Obama makin ber- lain 


tokoh yang mes tunggalnya. Susilo Bambang Yu- — Yudhoyono, apre Soal kerja keras itu perah 4 tetapi juga Partai Demo- 


tasi menonjol di dhoyono adalah sebuah doa agar rang terdengar diberik diungkapkan Yudhoyono dalam uban rambutnya sebelum jadi krat yang didirikan dan hingga 
pil. Di aku naknya menjadi seorang h Air, Entah me presiden di periode kedua, Hal kini dibinanya, Korupsi menje- 
Baskorc santun Gusilo), berjiwa ksi banyak keplok terden urus ditangani. Ter- sama dialami Bill Clinton dan ketiganya. 

gil Ibas menyebut ye (bambang), dan meme nya di Tanah Air. lebih jika kita meliha icorge W Bush. Di Partai Demokrat, pengu- 


bagai gelar tertinggi setiap peperangan Gudhepono), al, kita melihat, Yudho- Istana Negara dan Istana Mer- 2 Usia memang membawa pc- us pusat dan anggota de 
dn Tidak hanya di Inggris, di ba- — yono bekerja huar biasa, Tak ha- — deka, Yudhoyono bergurau soal Uban periode kedua ngaruh. Pigmen rambut secara pembinanya juga terjerat 
nya mengurus negara, bahkan makin banyaknya uban di ke- Yudhoyono tidak sendiri bertahap berhenti memproduksi (WISNU NUGROHO) 


Pelarangan A 
Kerabat | 1d K, Besi 
Dinilai Adil : 


Dinasti Politik di Mana-mana | 


JAKARTA, KOMPAS — Pelarangan kerabat kepala | ) 

daerah untuk turut dalam bursa pemilihan kepala —— 

daerah dinilai adil. Selain mencegah tumbuhnya Ta 

politik kekeluargaan atau dinasti, pelarangan itu juga LI! | 
diyakini dapat membuka peluang yang sama kepada 5 | | 


seluruh m 


asyarakat untuk turut mencalonkan diri, 


pembel 


Pendapat itudisumpail 
gota Komisi II Dewan 
kilan Rakyat (DPR), Nurul Arifin 
Jumat A6/D) di 
nurut dia, usulan px 
ng keluarga kepala di 
mencalonkan diri relatif baik 


minimum Rp 


4 ujar 
angan tersebut, 
Me- Thalib, secara tidak langsung da- 
iki kinerja kep: 


oerintah 
rah 


mn. Sebab, selama 
membuat yang terjadi, kepala d 
| terutama sibuk mempersiapkan ke 
tokoh di luar keluarga kepala nya untukalih kepemimpinan, 
daerah, untuk turut berkompetisi Persiapan kerabat untuk alih 
dalam pemilihan kepala daerah — kepemimpinan itulah yang mem- 
njadi lebih terbuka, buat kinerja kepala terganggu, 
uu saya lihat ini bi 
ada kompetisi. Peluang 


1 dana dan sumber daya 
lain untuk memenangkan kei 
dinasti sehingga ada keadilan — batnya. Salah satu carany 
di sana," katan manfaatkan ang 
perti dike an memobilisasi pegawai untuk 
mendukung kemenangan kera- 
bat kepala da 
Nurul ju 
perkawinan, garis ketu- wa pelaran 
runan ke atas, ke bawah, dan ke erah turut dalam bursa pilkada 
samping, untuk mencalonkan di- itu tidak melanggar hak politik 
ri, Kerabat kepala daerah dapat — warga negara. Sebab, jika dilih 
dalam RUU Pilkad ntah 
hanya mengusulkan penundaan 
pencalonan. Larangan ker 
kepa 
tidak berlaku selamanya, 
Ini istilahny a jed 
periode, Tidak selama 
igan kerabat Ke- — reka (kerabat) tidak boleh men- 
encalonkan diri ju-  calonkan diri, Kerabat kepala da- 
nygtota Komisi TI erah boleh mencalonkan diri jika 
b. ada jeda selama satu periode tv 
etuju dengan pelarang- — sajabatan," tutur politikus Partai 
an itu karena dinasti politik da- Golkar tersebut. (NTA) 


menekankan bah- 
in kerabat kepala d 


Pilkada), Larangan it daerah m 
untuk mencegah mu 


litik dinasti yang kini sema 


TOLERANSI AGAMA 


Jabar Paling 


BANDUNG, KOMPAS — Ren- 
dahnya empati terhadap pcrbe- perjalanan karena setiap kom- 
daan di masyarakat, terutama ge- — pone at saling men 
lah penyebab beri daya hidup, 
raknya gerakan intoleransi — Hari Tolera 
a beberapa 
i Jawa Ba 
rat menempati peringkat perta- 
ma sebagai wilayah dengan kasus ssa yang 1m 
intoleransi di Indonesia. didikan, ilmu per 
Demikian kesimpulan yang — kebudayaan—meng: 
muncul dari peringatan Hari To- rasi prinsip toleransi pada 16 No- 


idak Toleran 


ang menentukan keberhasilan 


ternasional 
1906, setahun 
anisasi di 
Perserikatan — Bang- 


T Keman 


g “ 
Rp 
upati peringkat per- “ 

m hal into HANYA H4 17 November 2012 KAMI BUKA HINGGA Pkl: 24100 (Ii bw toko baru 


asi aga 
ma selama dua tahun bertu- 
ruteturut. Tahun 2011, terd | 
ung berlangsung di 


. ar dari 244 kasus di Indo- Your 
sal dari empati, Junalah itu meningkat | | VI Shot Engotnea 
memahami pe 80 kasus pada Janu 3 
ujar budayawan Aat Su- ruhan 315 kasus yang dicatat, : tiba 


intah daerah dinilai punya roduk bertanda merah | 


Dia menganlorikan hidup andidalamintoerans berugama | | "5 Miliar! DEPARTMENT STORE hingga 18 November 2012 


bermasyarakat sebagai sebuah mulai dari pembiaran oleh aparat 
perjalanan bersama. Toleransi — hingga pembuatan peraturan da- 
dan rasa kebersam ulah — erah. (LD) J 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


leransi Internasional yangdigelar ” vember 1995, Penger 
di Gedung Indonesia Menggugat, 


Bandung, Jabar, Jumat (6/1). 


Peringatan itu ditandai deklarasi 
 Dama 


gerakan Bandung Laut 
yang melibat 
munitas seperti Lembag 
kajian Ilmu Keislaman, 


Pe 


KOMPAS, SABTU, 17 NOVEMBER 2012 


POLITIK & HUKUM 5 


SOSOK DAN PEMIKIRAN 


TIM LINDSEY 


ea 
1962. » 


Indonesia Harus Lebih Optimistis Mean 


Seperti melintasi pintu putar. Artinya, ketika keluar 
dari sebuah persoalan, berarti memasuki masalah 
baru, Itulah yang sering digambarkan tentang era 
reformasi di Indonesia, Persoalan tidak pernah 
selesai, selalu datang silih berganti. 


Oleh M HERNOWO 


tahun 1998, Capaian yang 
mungkin tidak disadari oleh 
bangsa Indonesia karena seolah 
tenggelam di tengah persoalan 

ang dtang bertubi-tubi. Pada- 
hal, ada sejumlah prestasi yang 
membuat kehadiran Indonesia 
semakin diperhitungkan di 
cah internasional, termasuk 
oleh Australia, 


korupsi, Saat demokratisasi ber- 
usaha ditegakkan, muncul 
soalan seputar mahal 
politik dan sulitnya me 


kekuatan politik yan teu "Indonesia harus lebih opti- 
Di saat yang sama, konllik s0- mistis dan percaya diri," kat: 
“Tim seusai mengikuti kuliah 


sial narkotika, dan terorisme 
muncul di sa 
seperti tidak pernah selesai 
menghinggapi Indonesia, 
Namun, di tengah berbagai 
persoalan yang terjadi tersebut, 
Tim Lindsey dari Universit 
Melbourne, Australia, justru 
melihat ada banyak capaian 
yang diraih Republik ini seja 


KEBIJAKAN PERTAHANAN 


HLC Percepat Modernisasi 
Peralatan Perang 


sao 
Kondi 
persen 
tara 
tak layak lagi, Jika dibandingkan 
dengan peralatan perang yang 
dimiliki negara tetangga, kemam- 
puan dan kelengkapan alutsista 
TNI jauh di bawah mereka. 
Menghadapi kondisi terset 
High Level Committee pun di- 
bentuk sebagai pendorong untuk 
mempercepat pengadaan alutsis- 
ta TNI, 
"HLC itu untuk mempercepat 


PAULO, KOMPAS 


Sjafric Sjamsocdi 
yang juga Ketua MILC kepada 
Wartawan Kompas M Subhan SD 
di Sao Paulo, Brasil, Rabu (4/1) 


Siafrie Sjamsoeddin 


Indonesia sudah tid 


malam waktu s punya satuan roket seperti di- 
mis (SM) pagi waktu Indone- gunakan Brasil. Pembelian (ro- 
$ ket) dari Avibras ini untuk me- 


HLC terbentuk setelah serang- 
kaian rapat kabinet bidang po- 
Ik, hukum, dan keamanan se- 
1g 201 yang membahas 
in alutsista. Cara kerja 


lengkapi alutsista kita,” 
Edhie, Apalagi, tambah Edhie, 
kemampuan roket tersebut bisa 
dikembangkan daya tembaknya 
dari 95 kilometer menjadi 800 
km, 

Memang sampai sa 


pu 
pengad 


iham- 
meru- 
n masa lalu s 
sudah sangat tua 


ralelisasi 
W,in- 
(Kementerian Pertahan- 
an dan TND, koordinasi, dan sebagai ukuran peralatan perang 
inspeksi (kunjungan ke produ- — Pada masa lalu, kekuatan perang 
sen, Indone 

Dalam kaitan itu, pekan ini ditakuti teru 
Sjaftie bersama rombongan 
berkunjung ke Brasil, yakni ke 
Avibras (produsen roket) dan — justru tertinggal dari nega 
Embraer (produsen pesawat Su- gara tetangga di kawasan ter- 
per Tucano). Sjafrie bersama sebut. Misalnya saja tahun ini 
rombongan melihat dan berdis- 
kusi langsung dengan para pro- 
dusen alutsista itu tanpa per- 
antara. 

Menurut Kepala Badan Sarana 
Pertahanan Kemhan Mayjen dang politik, hukum, dan kea- 
TNI Ediwan Prabowo, pembelian manan tahun 2011 yang mem- 
roket tersebut diharapkan ter- — bahas alutsista, pemerintah me- 
wujud pada 2018. Adapun pe-  mutuskan bahwa pemenuhan ke- 
sawat Super Tucano masih ada butuhan alutsista TNI diarahkan 
delapan unit lagi yang ditunggu untuk mencapai kekuatan dasar 


latihan seperti 
terjadi di Halim, Jakarta, di 
Pekanbaru, Riau, 

Dalam rapat-rapat kabinet bi- 


dari 16 unit yang dibeli minimum atau minimum essen- 
tial force MEP), 
Kekuatan pertahanan Untuk mendukung percepat: 


Dengan pembelian roket itu, 
jar Kepala Staf TNI Ang 

Darat Jenderal TNI Pramono 
Edhie Wibowo, kekuatan TNI bi- 
atan pertahan- 
an negara-negara lain. 


MEF, pemerintah menging 
kan dana sebesar Rp 50 triliun 
untuk periode 2010-2014, Na- 

anggaran yang 
sedikit, yaitu 


direalisasi ma: 
sekitar Rp 17 


ring dan suka mengkritik diri 
sendiri, 
sebagai mekanisme kontrol dan 


selama 14 tahun reformasi ber- 


hak pesimistis Indonesia akan 
mampu bangkit kare 
nya keterpurukan. N: 
donesi 


Malaysia yang masih menganut 
sistem satu partai besar, Atau 


vesitas Melbourne 
- Direktur Asian Law Center 

umum Wakil Menteri Hukum nya, Harus lebih banyak berita bidang energi dan ekonomi," ka- Pan ana 
an Hak Asasi Manusia Denny positif yang disampaikan peme- ta Tim, - Pernah menjadi penasihat 
Indrayana di Universitas Mel- (4 rintah. “Apakah negara lain, seperti teknis senlo Indonesia-Aus- 
bourne, Australia, awal Novem- Namun, selain bencana alam, Australia, amat memperhatikan ai Legal DevetonetFo- 
ber lalu, Tim adalah promotor bukankah memang ada persoal- berbagai prestasi Indonesia ter S 
Denny saat studi doktoral di Pemerintah Indonesia —y 3uny serius di Indonesia, se- sebut? - Editor dan pendiri The Aus- 
Universitas Melbourne pada harus lebih serius perti korupsi yang kian meraja. Tentu saja. Ini terlihat dari 2 Wedi Of Asian Law. 
2002-2005 Telu white paper yang dikeluarkan Pujkas, 

Berikut wawancara Kompas mernpenbaik era Korupsi ada di mana-mana, Penlana Menteri Australia Julia“ IMOneS: Lan am Sodety 

Tim mengenai Indone- dirinya. Harus lebih ci Gillard pada 28 Oktober 2012. and Transitional States 

sin beberapa waktu lu di Mes banyak berita positif We paperatalah dokumen -Guing Relan ide 
bourne, strategis berisi perencanaan Islamic Courts dan Justice 

Menurut Anda, bagaimana yang disampaikan umum yang harus diwujudkan for the Poor, 
supaya Indonesia lebih percaya pemerintah. Pemerintah Australia. Dalam «Islam dan Modernitas: Sya- 
disi dan optimistis? Jean Apa Sakit papar Kn Abal ma: Yah Terorisme, dan Tata Ke- 

Indonesia jangan terlalu se- untuk meng depannya ada di wa ewe di Asia 


lan Asia Utara, 
Untuk masa depan yang mak- 
kuat, Australia harus 


Kritik memang perlu 
memperbaiki diri, 


untuk memacu berbuat lebih China, In- 
baik. Namun, jangan lupa meng Ada kemajuan ing mei 

- n Mesir atau Libya, Tim Lindsey lalu menunjuk- ritas utama Australi 
mujuan yang diraih Indonesia Namun, bukankah citra Indo- kan ke pemberantasan Oleh karena letaknya berde- 


nesia belum sepenuhnya pulih 
akibat peristiwa 199 


korupsi di Indonesia, Indoks 
persepsi korupsi Indonesia me- 


katan dan pertumbuhan Asia 
Pasifik yang am 


Kajian tentang Asia akan di- 
perbanyak. Pengajaran buhasa 


Ara prestasi Indonesia yang Citra Indonesia di media mang masih rendah, yaitu di ng, da 
Anda maksud tersebut? massa memang masih buruk. angka 300 pada tahun 2011. Na- akan menjadi kurikulum 
Suat membuka berita media Jika dibandingkan wajib di sekolah-sekolah Austra- 


tentang Indonesia yang ter 
adulah teroris, gempa bumi, 
malapetaka lainnya, Ini karena tw adalah yang terbesar di Asi 

is good news, Ini stan- Tenggara, nomor lima di Asia, 
ta. Seperlima dari orang serta nomor delapan di dunia. 


lia. Sant ini studi tentang Asia 
kurang berkembang karena ku- 
a dana dan dukungan da- 


a datam- 
nun, In- 
ternyata bisa menye- 

ugarakan pemilihan umum 


peningkatan 1 poin, Pen 


secara demokratis dan ekono- Australia pernah ke Bali, Na- "Tim Lindsey. yang sering hasa Indonesia di Australia bisa 
minya terus tumbuh. Banding- mun, saat disurvei mereka tidak membimbing mahasiswa Indo- hilang dalam lima tahun tera- 
kan dengan Thailand yang be- dar pernah ke Indone: nesia yang kuliah di Universi khir, Ini yang harus dihindari 
berapa kali berganti perdan mumnya takut d Melbourne, menuturkan, pro- karena masa depan Australia 


duk domestik bruto Indonesi: tan, 
15 persen di atas Australia, "In- Apa implementasi konkret du- 
serius memperbaiki citra diri- —— donesia adalah bintang baru di i white paper tersebut? 


Ja di Asia, khus 
sia. Tndi 
peluau 


Singapura dan ntuk menga 


snya Indone- 
esia harus menangkap 
ini, 


AX 


SPRO nano 


Kartu Perdana Internet Cepat dan Handal 


Internet Untuk Rakyat 


Dapatkan'/sekarang/jugalhanyaldi/AXIS SHOP! 


JABODETABEK & BANTEN. 
ITC Roxy Mas | Citraland Mall | Mall Ambassador | ITC Fatmawati | ITC Depok | Kalapa Gading 
1 Moga Bekasi (JI. Ahmad Yani) | Ruko Pajajaran Bogor | Tangerang City | Ruko Tol Boulevard Sarpang 


JAWA BARAT 
Buah Batu | BEC Bandung | REM Bandung | Cirebon (Ji. Merdeka) 


JAWA TENGAH 
(Ruko Majesty Semarang (Jl Briulen Katamso)! Sentra HP Matahari Simpang 5 Plasa Semarang | Kotabaru Jogyakarta 
1 Bola (Jl Slamet Riyadi) | Purwokarta (Jl. Or. Angka Ruko karangkobar 2)! Kompiak Ruko Bani Saleh Tegal 


SUMATERA BARAT PEKANBARU SUMATERA UTARA 
(Piara Andalas padang Pekanbaru Mal | Depo Aris PKU Perkantoran Airia. | Pyaza Mitentum | Pjaza Medan Fair 


(Ei "soebook.com/AXisgam 
(3 ewasgam 


Hubungi kami sekarang di 0838 0000 938 
Wrww.axinwortd.co.id 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


6 


KOMPAS, SABTU, 17 NOVEMBER 2012 


TAJUK RENCANA 


PR Kapolda Metro Jaya 


riminalitas Ibu Kota terasa 
makin mengkhawatirkan. Ruben 
PS Marey, anggota Desk Papua, 
mengaku dirampok. Uang 
senilai 1 juta dollar AS amblas! 


Klaim perampokan yang dialami Ruben itu mengejut- 
kan dan bisa memberikan gambaran tidak amannya Ibu 
Kota. Sejumlah media melaporkan, Ruben turun dari taksi 
di halaman parkir sebuah bank yang lokasinya dekat 
dengan Markas Polda Metro Jaya. Ruben mengaku di 
1ap io pin, diodang deryan pro Iahu dirayakan ka 
mobil yang membawanya ke sebuah apartemen di Meruya. 
temen itu, Ruben disekap, Uang senilai 970000 
ola AS dan Rp 275 jua diambil oleh penyukapnya, 
Dari sisi besaran uang yang dirampok, peristiwa itu luar 
biasa! Menarik pula ketika yang menjadi korban adalah 
seorang anggota Desk Papua yang asumsinya paham soal 
aspek keamanan! Luar biasa pula ketika uang sebesar itu 
dibawa kontan tanpa pengamanan! Meski uangnya diran 
ok, hingga Kamis siang Ruben belum melapor ke Polda 
Metro Jaya karena Ruben harus pergi ke Papua terlebih 
dahulu untuk mengurus Pilkada Papua. Seyogianya, Ruben 
segera melaporkan yang dia 
Pengakuan perampokan seperti diceritakan Ruben ha- 
rus diungkap agar duduk perkaranya menjadi jelas. Tanpa 
pengungkapan dan penyelidikan menyeluruh, pengakuan 
Ruben bisa semakin membenarkan pandangan bahwa 
Jakarta tidak aman, Inilah pekerjaan rumah (PR) yang 
perlu mendapat perhatian Kepala Polda Metro Jaya Irjen 
Putut Eko Bayuseno yang awal bulan ini menggantikan 
ntung $ Radjab. 
berikan rasa aman dan nyaman kepada warga 
Jakarta adalah PR yang harus diemban Irjen Putut. Rasa 


tunjang berbagai faktor. Ke- 
padatan penduduk 13005 jiwa per kilometer persegi dan 
jumlah penduduk Jakarta yang mencapai 13 juta, angka 
pengangguran yang tinggi, serta tingginya angka kemi 
kinan bisa menjadi faktor pemicu terjadinya aksi kriminal, 
Sementara police rutio masih berada pada angka 1 poli 
melayani 700 warga, 

Data tahun 2010 menunjukkan, terjadi 5006 kusus 
ahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Itu berarti 
setiap 9 menit dan 56 detik terjadi kejahatan, Tahun 2011 
Lingkat kejahatan menurun. Jajak pendapat Kompas, Ok- 
tober 2011, menunjukkan, 92 persen warga Jakarta meng- 
khawatirkan keamanan Jakarta. Sejumlah ahli telah merig- 
identifikasi 22 wilayah rawan kejahatan di Jakarta, Mene- 


arta juga dihadapkan pada prob- 
lem kemacetan, Kita berharap kepolisian bekerja suma 
dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melakukan 
terobosan yana mengurai kemacetan. Hadirnya polisi di 
daerah rawan macet dan rawan kejahatan sedikit banyak 
In rasa aman bagi wanganya. Pengem- 
bangan polisi komunitas bisa jadi alternatif sebelum te 
cukupinya jumlah polisi untuk melayani warganya, 


rangan Israel Harus Dihentikan 
residen Amerika Serikat Barack 
) Obama, Kamis 5/1), meminta 
Perdana Menteri Israel Benja 
min Netanyahu menghentikan 
serangan ke Jalur Gaza. 


Obama juga meminta Presiden Mesir Muhammad Mur 
si membantu meredakan situasi di Jalur Gaza. Permintaan 
Presiden Obama itu perlu disambut baik, 

Sebagai sekutu dekat Israel, peran aktif AS diharapkan 
dapat meredakan situasi di Jalur Gaza yang semakin 
memanas, Mesir sebagai tetangga Israel juga sangat mung- 
membantu meredakan situasi panas di Gaza. Jika 

i itu akan 


berkembang menjudi perang terbuka, 

Situasi panas itu disulut oleh serangan udara Israel ke 
Jalur Gaza yang menewaskan 13 warga Palestina dan 
melukai MO orang lainnya, Di antara korb 


Ieguddin el Gassam (sayap militer H: 
Menurut Israel, Jaabari adalah 01 
berbagai operasi serangan terhadap Israel, Jaabari meme- 
gang kendali operasi sehari-hari sayap militer Hamas 
setelah komandan utamanya, Mohamed Deif, mengalami 
kelumpuhan sejak lolos dari upaya pembunuhan oleh 
Israel, sembilan tahun 
Sementara Hamas menyatakan serangan Israel yang 
menewaskan Jaabari itu merupakan deklarasi perang 
Israel, Hamas membalas serangan itu den 
kan roket ke wilayah Israel. Televisi Aljureera menye- 
butkan, sedikitnya tiga warga Israel tewas dan lima orang 
lainnya luka-luka dalam serangan batasan tersebut. 

Warga Palestina khawatir Israel akan meningkatkan 
eskalasi serangan militer ke Jalur Gaza, Mereka berbon- 
dongbondong menuju tempat perbelanjaan dan pompa 
bensin untuk membeli cadangan bahan makanan dan 
bahan bau 

Pemerintah Israel menegaskan bahwa serangan militer- 
nya ke Jalur Gaza dimaksudkan untuk melumpuhkan 
infrastruktur militer faksi 
klaim telah menghancu, 
curan roket jarak jauh milik Hamas dan faksi Palestina 
lainnya di Jalur Gaza. 

Namun, para analis Israel menyebutkan bahwa serangan 
militer Israel ke Jalur Gaza itu lebih dilatarbelakangi faktor 
ing pemilu dini Parlemen Isracl, 22 Januari 
2013. PM Netanyahu dan Menteri Pertahanan Ehud Barak 


berharap serangan ke Gaza itu akan mendongkrak popula- 


berharap permintaan Presi 
kepada Israel untuk menghentikan serangan tersebut 
dipatuhi. Bagaimanapun, kekerasan bukanlah hal yang baik 
untuk menyelesaikan persoalan karena kekerasan hanya 
akan memicu kekerasan lain, Dan, biasanya warga ma- 
syarakat tidak berdosa yang akhirnya menjadi korban. 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pening me Shs5Orara 
Wa enim lure Hara Miss. 5 Sara 
ini RabksPesoyang Ina Pisan 
Wa Pnimin Rast 1s raya Baba Truk Pind Mara Pernah 
ma Sasa Mk soo 
putar kene res Linda 
Wapka yata Mpasi serena 
Meneer MA Nae 


mrioperkoran @ ScraperOne &' 


OPINI 


mai: opiniakompas.com dan opiniakompas.coid 


..KATANYA 


KUR R 


HANYA 


oom pasikom 


Pasca-bubarnya BP Migas 


Oleh HIKMAHANTO JUWANA 


ahkamah Konstitusi, 
A II Selasa (43/M), telah me- 

ngeluarkan putusan 
yang menyatakan keberadaan 
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha 
Hulu Minyak dan Gas Bumi 
(BP Migas) inkonstitusional Se- 
lanjutnya Presiden Susilo Bam- 
bang Yudhoyono telah menerbit- 
kan Peraturan Presiden Nomor 
95 Tahun 2012 dengan memben- 
tuk Unit Pelaksana Kegiatan 
Hulu Minyak dan Gas Bumi 
(UPKHM Migas). 


Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 
tentu harus dihormati, Putusan telah di- 
buat dan tidak ada jalan uin bagi sem 
pihak kecuali menjalankan, Tindakan ce- 
pat pemerintah untuk membentuk 
UPKIIM tentu harus diapresiasi, Ini untuk 
mencegah kevakuman hukum dan ter- 
ciptanya kepastian sebagai konsekuensi 
bubarnya BP Migas, 


Tiga model 

Menjadi pertanyaan, 
UPKIIM Migas apakah posi 
baik sebelum BP Migas dibubarkan? Un- 
tuk mendapatkan jawaban tersebut, maka 
perlu i tiga model hubungan pe- 
merin pelaku usaha dalam pe- 
ngelolaan sumber daya alam, 

Model pertama adalah model hubungan 
kontraktual antara pemerintah dan pelaku, 
usaha (government to business). Model ini 
dikembangkan di sektor mineral dan ba- 
tubara dengan Undang-Undang Nomor 11 


Tahun 1967. Contohnya kontrak karya 
antara pemerintah dan PT Freeport In- 
donesia atau pemerintah dan PT New- 
mont Nusa Tenggara, 

Hanya saja, rezim kontrak berdasarkan 
UU No M/1967 telah ditinggalkan dan 
diganti dengan rezim izin berdasarkan UU 
No 4/2009, Dalam hubungan kontraktual 
kedudukan pemerintah setara dengan pe- 
laku bisnis, sesuatu yang sebenarnya i 
dihindari oleh para pemohon uji 
atas UU Migas, termasuk keinginan dari 
MK, 

Model kedua adalah hubungan kon- 
traktual antara lembaga usaha yang ter- 
isah dari negara tetapi berada dalam 
kendali negara, Dalam model kedua ini, 
lembaga usaha yang ditunjuk oleh negara 
berkontrak dengan kontraktor. Pertamina 
sebelum berlakunya UU Migas dan adanya 
BP Migas adalah perwujudan model ini, 

Kelebihan dari Pertamina berdasarkan 
UU No 81971 dibandingkan dengan BP 
Miggis adalah Pertamina memiliki kewe- 
wangan sebagai regulator, Berdasarkan UU 
Migas 2001, kewenangan sebugai regulator. 
telah dikembalikan ke Direktorat Jenderal 
Migas, Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM), BP Migas hanya 
badan hukum yang didirikan oleh negara 
“untuk berkontrak denygan kontraktor, 

Dua model di atas merupakan model 
kontrak yang dianut di suatu negara atas 
pengelolaan sumber daya alam. 

Model terakhir adala 
dukan sebagai pemberi 
pada kontraktor dan p 
yang dikenal dengan rezim izin sebagui- 
mana dianut dalam UU Mineral dan Batu- 
bara, Dalam rezim izin, maka kedudukan 
negara sebagai pemberi izin lebih timgri 


daripada pelaku usaha. Negara dalam po- 
sisi vertikal di atas tidak horizontal, Dalam 
sistem kontrak, kesetaraan di antara para 
pihak, termasuk negara, merupakan pra- 
syarat mengingat kontrak membutuhkan 
kesepakatan 


Negara sebagai pihak 


Bila dibandingkan dengan masa lalu, 
keberadaan UPKTIM Migas yang mewakili 
pemerintah sama kedudukannya seperti 
Badan Urusan Logistik (Bulog sebelum 
perusahaan umum. Bulog ketika 
dirikan dengan keputusan presiden 
dan Bulog melakukan transaksi komersial 
mewakili negara, Dalam posisi pasca-pu- 
tusan MK, maka UPKHM Migas bukanlah 
pihak yang berkontrak, melainkan negara, 
UPKIIM bukanlah badan hukum yang 
terpisah dari negara, 

Mengingat saat ini negara langsung ber- 
kontrak dengan kontraktor, maka sebe- 
narnya negara tidak terlindungi bila terjadi 
sengketa berdasarkan kontrak kerja sama. 
Di forum penyelesaian sengketa, apakah 
itu pengadilan ataupun arbitrase, negara 
menjadi pihak tengugat ataupun peng- 
gugat, 

Permasalahan yang muncul adalah 
tanggung jawab negara dalam posisi 
sekarang adalah tidak terbatas, Aset ne- 
ara akan terekspos untuk membayar gan- 
W rugi. Ini berbeda bila negara hanya 
pemegang saham di suatu perseroan ter- 
butas atau negara mei 


nya terbatas pada y 
oleh negara atav aset yang dimiliki 
perseroan terbatas” (PT) atau 


ini perlu mendapat perhatian 


Muhammadiyah dan Multikulturalisme 


madiyah 


uha sehingga orang lain tak layak ha- 
M genap 100 tahun di 
November ini. Disitu persoalan serius banysa 


ini, yakni ketika sebagian umat 
beragama 
bahwa kehadiran agama lain, ke- 

ran rada Jin, behadiran 


Luar biasa dan menakjub- 
kan, Sebuah gerakan ke- 
agamaan mampu berta- 
han sedemikian lama. 


adalah 


Di Indonesia tak ada yang me- 
ragukan kehadiran Muhamma- 
diyah dalam beberapa aktivitas- 
nya, kecuali kelompok yang me- 
mang tidak suka dengan Muham- 
madiyah. Di saat banyak orang 
menghendaki adanya kritik ta- 
am terhadap munculn 
pok keagamaan yang be 
toleran, bahkan mempraktikkan 
kekerasan, Muhammadiyah ten- 
tu diharapkan mampu hadir se- 


dah ji 


bagai wasit yang adil atas perso- kurang bermakna dalam pe- menghormati 

alan yang tumbuh di Indonesia, ngembangan spiritualitas, apalagi — macam tradi 

Mungkinkah? perenialisme agama-agama. rakan masyarakat. 
Keragaman di Indonesia ada- Di Indonesia benar-benar ter- 


ibu kandungnya. Menola 


raguman sama dengan menolak 
kehendak Tuhan alias kafir sama 
takdir Tuhan, Oleh sebab itu, 


merasa paling hebat adalah mu- 
suh kaum beriman. Sebab, sikap 


sendiri. 


wanan dengan Tuha 
Namun tetap ada anggota ma- 
syarakat yang angkuh, sombong. 


merasa benar sendiri, tidak berkem 
menghargai dan menolak keha- 
diran lipan, Padahal sikap seperti 
itu bukan cerminan dari manusia 
yang berkehendak mendapatkan 
karunia Tuhan. Tuhan pun, saya 
kira, marah dengan segala keang- 
ketan, apgkar mnt, kebenar 

diklaim hanya miliknya 


askus 


ka" untuk penerapan sebuah misi 
politik sektaria 

sudah jamak mendengar 
dan melihat terdapat kelompok 
yang berkehendak mer 
angkangi kelompok lain dengan 
segala cara, termasuk cara-cara 
kekerasan dan sadis 


nak mendengar dan me- adi 
nyaksikan munculnya dakwah- 
dakwah keagamaan yang be- 
nar-benar hanya "hiburan" dan 


kes lalu banyak program keagamaan 
(ayangan media) ya 

tifisial sehingga menumbuhkan 
sifat kei: 
kan semangat keislaman yang in- 
klusif dan berkemajuan 
ngat keislaman yang malas mun- 
cul dari berbagai tayangan dak- 
Wah Islam yang penuh dengan 
"eanda dan tertawaan”, bukan 
substansial Islam, Sementa 
mangat Islam yang inklusif dan 


munculnya dakwah agama (Is- 
lam) yang menyapa realitas ma- 
nuk bangsa ini sebagai realitas 
kehidupan. 

Itulah yang Muhammadiyah 
tengah hadapi dalam hal dakwah 
Islam. Muhammadiyah berha- 
dapan dengan dakwah yang ar- 


Oleh ZULY GODIR 


slam) mengklaim 


m kelompok lain 
penghalang” dan “pota- 


ik, Kita su- 


rit multikultur, 


sngat ar 


in yang malas, bu- 


Sema- 


kemukakan, 


akan tumbuh dari 


rasan 


menghadirkan Islam yang inklu- 
sif dan progresif dalam praksis, 


Spirit multikultur 


Spirit multikultural inilah sp 
rit yang pernah dil 

Jurgen Habermas, seorang 
siolog posmodernisme. D: 
era pos-sekuler, masyarakat ce 
derung memercayai agama. Na- Di si 
mun, agama yang diharapkan 
agama yang memiliki spi- 


merupakan spirit yang dengan 
telanjang berani menghargai dan 
lahirnya berbagi 


Muhammadiyah agaknya me- 
kapasitas yang memadai 
Jika didorong untuk mendukung 
munculnya spirit multikultur. 
Sebab, secara dasariah, Muham- 
madiyah merupakan onganisasi 
keislaman yang mer 
moderat atau Islam moderat. 
Bahkan secara tegas sering di 
Muhamm: 
adalah pembawa Islam ruhmatan 
se- lil alamin @slam yang bersahaja 
dengan semua masyarakat), apa 
pun suku, etnis, bangs 


Muhammadiyah 
mengambil peran dalam menga- 


possekuler, di Indonesia tidak 
akan gampang kita saksikan ter- 
jadinya pelbagai macam kel 
bernuansa keagamaan, 


apalagi keislaman, P 


#muk: 


ng diber 
el 
bang Muhamma 


ri multikultur 


dan ge- 


i mazhab 


setelah menapakkan 
usia ke-100 tahun 


itu tentu 
bertentangan dengan semangat 
mutikultur masyarakat pos-se- 
kuler yang cenderung religius 
Muhammadiyah: jelas harus i i 

berani bertarung dangan kelom |  Oeleoal Earnpat tata 
pok-kelompok kecil yang seri 
mengganggu munculnya spirit 
multkultur: Sebab, kelompok ke- 
cil yang menghalangi Muham- 
madiyah sering kali sangat nya- 
ring suaranya sekalipun sum- 
kepada 
dikit ketim- 


lah problem yang harus 
dihadapi Muhammadiyah ketika 


Kemungkinan” Muhammadi- 
yah mampu berhadapan dengan 
kelompok-kelompok kecil dalam 
Islam yang berseberangan de- 
ngan pemikiran dan aktivitas 
Muhammadiyah akan benar-be- 
nar jadi batu ujian Muhamma- 
diyah menginjak usia yang ke- 
100, Jika Muhammadiyah lengah 
menghadapi kelompok kecil yangg 
iyah sering lebih "garang, dan tentu 
saja menakutkan, Muhammadi- 
yah akan kembali jadi pecundang 


Semoga 
Muhammadiyah tidak menjadi 
pecundang di hadapan kelompok 
kecil yang anti-multikultur di era 


rukat PP Muhammadiyah 


karena investasi di bidang minyak dan gas 
membutuhkan dana besar, Bila adda war 
prestasi dari negara, kompensasi yang 
minta akan sebesar dana yang dikelu 
kan, ditambah dengan kerugian potensial 
ata imaterial, 

Ingat, dalam kasus Pertamina melawan 
Karaha Bodas Company, investasi yang 
berjumlah 50 juta dollar AS dimintakan 
kompensasi tebih dari 260 juta dollar AS, 
Churehill,sebuah perusahaan Inggris, saat 
ini tengah menggugat pemerintah hingga 
Rp 18 triliun. 

Sekarang: 
suma (KKS) 


gketa, Setiap sengketa 
an sungguh-sungguh 
koka- 
w usaha 


dapatan dan Belanja Negara (APBN). 


Kemakmuran 

Bila itu yang terjadi, maka dipertam 
kun, di mana "kemakmuran untuk se 
sarsbesarnya rakyat'? Agar terhindar dari 
“pemerasan” melalui saluran hukum, buh- 
kan pemerintah dijadikan "tambang hu- 
kum”, maka pemerintah perlu berpikir 
keras untuk membuat perlindungan pas- 
caputusan MK. 

Salah satu upaya tersebut adalah meng- 
ubah rezim kontrak yang berlaku di 


us diamandemen 


secara keseluruhan, 
HIKMAHANTO JUWANA 

Guru Besar Hukum Internasional, 
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia 


POJOK 


Presiden: Kontrak 
usaha migas dengan 
asing tetap berlaku, 


terakhir! 


Sekretaris Kabinet 
lapor KPK, ada perma- 
inan anggaran di tiga 
kementerian. 

Dengan anggota DPR, 
kapan Pak Dahlan? 


Temuan KPK soal 
Bank Century tidak 
baru, 

Bahasa gaulnya, sudah 
garing, ah! 


TN akan diperkuat 
alutsista buatan Brasil. 
Buatan PT Pindad ma- 
lah dipesan tetangga! 


pada 


me 


KOMPAS, SABTU, 17 NOVEMBER 2012 OPINI 7 


Kepemimpinan Porselen, Kaum Muda Masa Depan Bangsa 
Batu, Air, dan Udara Oleh EMHA AINUN NADJIB 


angsa Inde esa ranca @ er landasan kekuat-  beneru esiden atau presi- 
Mikat SELUNUNG Bs ndonesia mancarkan geser landasan kek meran presiden atau presi 


Tentu uda "merah putih” den-presidenan. 
takdir”, Tata khas ket 


egeri yang celaka” gan menguntungkan: makelar yck besar untuk mengitasi ke- 'dan kekaya, —Sentara Namun, ovrita ke- Cari untung 

adalah negeri yang kekuasaan! Pilihan ini dianggap  miskinan dan membutuhkan pa- an dan Kekaya- Kangguhan mungkin me- dari merah putih Golkar — Kita bangsa Indonesia ti 

tidak mampu me- paling relevan dan cocok dengan ra pemimpin (proyek). : ang sangat rupakan bagian untuk keembrio politik hijau — mau disiksa terus-meneri 
milih pemimpin y: telombang pasang pasar bebas” Rakyat tidak hanya menga- | menggiurkan untuk mem- menghibur dri dari | Ju: pesormalan' kebingungan sehingga yang peni- 


politik di mana segala ideologi lami ketidakadilan struktural, | bangun peradaban pene kkebrengsekan kehi- ICMI, Namun, ke- di tempat ma- 
ditendang kegudang sejurah, tetapi juga kemiskinan secara | rang dunia masa depan. dupan bernegara ku #obal 

ling Paramakelarkekunsaanhanya kultural. Kelompok elite selalu punya”pasal"sIn-  tung” Kita manusia Indonesi 

tinggi tunduk kepa bermain kode-kode budaya se- | Indonesia adalah rujukan ut s memfokuskan diri pada tema 

atas berbagai kompromi cara retoris, seperti paradoks dan | ma untuk "membangun demo-  santara “adalah perekono- — temu kecil, sekunder, dan parsial, 


cufimisme, untuk menabiri | krasi di negeri mayoritas Mus- garuda jinak ber- bahkan 
hiprokrisi mereka terhadap ke- | lim", Di antara enam 1 kekuatan emprit: berkibar 
miskinan rakyat. Seolah mereka | Indonesia di posi bisadi di (politik, elaborasi. 

berjuang mengatasi kemiskinan | dan Turki urut ekonomi dan ke- Akan tetapi, kit 


ang besar-besar hampir 


kekuasaan. ngan bh 
tifikasi dan di- 


kan visi dan misi politikny 
Orientasi profit politik dan — nelikung rakyat agar ta 


ekonomi dianggap lebih penting dun da y & bangsa Indone dengan melepas anak-anak kit 
daripada orientasi populis Maka, reka menggiring rakyat bak ka- tiap detik mereka memiskinkan | perti dikubur k satpam perusa- asal jangan "pa- buta tak tahu belakang dan 
terjadilah elitisasi dan borjuisasi wanan bebek mem yat dengan tindakan dan si- | masa sitamny 'haan Belanda, & kkai pex mengerti depan. Sebenarnya say: 
kekuasaan di mana clektoral untuk” memberik p politik yang tidak berpihak | duk Bumi hanya menger Ada yang gembira dan optimistis hampir di 
kelar politik berkeli takhta bagi para pembeli keku- kepada rakyat. F1 ani Kuno, Mesir Kuno, Meso- mencoba berpi- geseran warna — beberapa wilayah saya berjumpa 
k demokrasi korupsi materi dan | potamia,utau Taka Maya kir kontekstual: Ayam tak mung- rto dari merah putih ke dengan ribuan anak-anak muda 

hegemoni negeri ini in harga tinggi, (engingkaran atas kin melakukan peke ari Socharto abangan ke yang berjuang meny 

menjadi komoditas po- —— Maka, berbondong-bondong- — konstitusi). Bangsa nekat Haji Muhammad Soeharto, dari — kebutaan hidupnya. 

ini etap saja meng- — lah para pembeli ke " Manusia Nusantara adalah "Islam Jawa” ke "Juwa Ist Penduduk Indonesia sekarang 
intai, menyeringai, dan siap me- masuki gerbong-gerbong kekua- Hukum politisi korup hibrida dari ekstrem d rata-rata berusia 275 tahun. Yang 


nerkam perhelatan Pemil 1 
ik atau ke- 
sah taring 


eksekutif, legislatif, dan yu- Saatnya rakyat m 
yan lokomotif profit 


nunjukkan 


garuda, kebangkitannya harus 
bervisi garuda, Kalau bangsa In- — menjatuhkannya. Mahasiswa dan 
donesia tidak tah kelas menengah: 


h saya berke- 


if dengan ekstrem d 
atif. Karena itu, manusia N 
santara 


dan kuku. Mereka mulai menum” ran dun fungsinya Icbih sebagai poli dupmelebihi bangsa mana pundi bagaimana m muda usia tersebut dengan sorot 
pahkan modal ekonomi, politik, pekerja profesional dalam per- dar politik muka bum merunding-  kebangkit pu menggulingkan Soeharto, mata aneh. Aneh karena muatan 
sosial, dan modal budayanya. usahaan, bukan para pejuang da- — lar-make kan rencana korupsi bahkan ko ng berpikir orisinalitasnya. Mereka tiduk 

lam lembaga negara, Lahirlah p lak: Terserah Hidup tenang hancur oleh ketidakmenentuan 


Momentum krusial 


Kelimpahan materi, kekua 
ata/infrastruktur parta 


Mereka tidak seme- 
mena bisa dicuci otak dan 
oleh industri disin- 


mimpin-pemimpin porsele partai politik merek: cara yang keterlaluan, “To- siapa kita dan siapa nene) Soeharto lengs 
sibuk mengolah citra diri, rapuh, — milu 2014. long 10 persen dikasih para kiai, yang kita, pokoknya hari ini kem- — tenang, menyiram kemb: 
cengeng, dan tanpa. kapabilitas amun, sikap mendasar itu | 10 persen dihibahkan ke pesan- — bang yank ma dan tidak minta suaka 
dan nyali. Muncullah harus diimbangi dengan mun- | tren, Jelasnya nanti kita keras dan ketekunan. Ir negeri, tidak di demo di 


» 


mumpuan menggalang massa 


dan kelihaian menciptakan to- — batu, yang keras arpol-parpol bersih dan 
tahu malu, pemim- — berkomitmen serta tokoh-tokoh Lima pilar 
bergerak. Rak-  pin-pemimpin ang sibuk alternatif yang belum tercemar | Yang dimaksud para kiai ad Bangunan NKRI disanggu oleh 


a kunci dalam .nampang, dan takut pa- — korupsi/keculasan politik, De- | lah anggota DPR tertentu, terk yang 
Iklan politik da lumpur penderitaan rakyat. ngan demikian, rakyat jadi punya | proyek y dan berada di tengah ba- — presiden di sisa hidupnya. 
Seolah mereka siap Tragedi itu dilengkapi dengan — pilihan, tren ngunan, adalah rakya Tatahu takakan pernah diadili, 
1. Padahal, lemahi komit Di tengah pemimpin kelas | terian jalur proyek itu. T Pilar kedua: kaum intelektual, Hanya dikutuk, dibenci, dan di- 
men p: sangat porselen, batu, dan salon, maks Untuk konteks negara modern — rasani, Sebu um muda 
gampang teryod mencari merindukan pemimpin sejati, | apel m disebut kelas menengah. Wilayah Indonesia ingin menjadi dia, dengan 
yakni sosok-sosok yang memiliki | ni beralih jadi slami" per if eksekutif,yu- ingin menggantikan me kependidi 
kepemimpinan air sekaligus uda- | Bangsa Indonesia berani kawin — dikatif, dan pers. peroleh laba, keenaka meningkat, daya 


akhirnya menj 
momentum kruslal dan genting, 


ing menghidupkan dan me 
mumbuhkan, Kit 
mimpinan udara 
miliki banyak tokoh: tu: 


tanpa punya pekerjaan. Berani Pil 
krodit sepeda motor ketika 
masih bertumpuk. Berani 
menara tinggi pakai sandal jepit” budayaan. P 
sambil merokok tanpa tali peng- agama dan $ 


n, dengan ke 


empat, keraton dan keku: 
kli 


negeri Pele yang serbu masi, 


akan tetap diringkus ke irkan keputus 


cat ini m 


rang imam untuk memandi 


n. Habis gelap terbitlah ge- — tindakan yang cacat pu aman, Berani berdesakan di atap Pada era awal kemerdekaan — berwirid khwsnul khatimah. 
Jap, begitu tulis para pelukis mu- kereta api tanpa berpo hingga menjelang akhir 1950- dipanggil Tuhan,  kiran-pemikiran baru kaum mu- 
ral di tembok-tembok kota, mampuan para pemimpin ui berdaulat secara politik: ber- | Kalau — tertangkap terdapat keseimbangan lumayan mv rakyat Indon da untuk mentransformasikan 


menyejaht dikari see: 


"Tragedi negeri ini diawali ke 
culasan kelompok kelas mene 
nyuh politik yang tak berkapasi- 
tas atau tak bernyali untuk men- 
Jadi politisi kelas negg 
Akhirnya mereka memilih po 
peran, dan fungsi paling 


ekonomi: dan ber- | langsung pakai peci, kerudung, di lima pilar itu, Kemu- — yang makin kebingur 
pun kadang berdali an dalam kebu bahkan jilbab, Begitu duduk di dian mengerucut ke "Aku Soe- — tukan Soekarno itu baik atau b 
tuk apa menyejahte seperti gugasun Bung Karno yang | kursi pengadilan, menu as- karno”. La 1968 dije 

menantang itu, bih di jari-jemariny “ Soe 
INDRA TRANGGONO | — Bangsa 
Pemerhati Kebudayaan: | hancur oleh krisis ekonomi, tetapi 1 dengan Orde Baru, aa. atnya maksimal dan mudart- 
Tinggal di Yogyakarta | menang kontes tertawa sedunia a r kedua dun — Bahkan, pa 
Industri kuliner melonjak dengan” menga pilar lainnya. sialisme hampir pec ENIMA AINUN NabJIH 
atak bisa menjawab SBY ini Budayawan 


tegaraan NKRI dan men- 
saleh-kan konstitusi dan hukum- 
nya. “Saleh” adalah keb 
yang dihitung dan disimu 
sedemikian rupa sa 


nak petar 


REDAKSI YTIH 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/S 
berikut nomor telepon yang dapat dihubungi, Kompas tidak mengembalikan surat-s 
e-mail: opiniakompas.com dan/atau opini@kompas.co.id 


Bertarung dengan Maut Saat mo mode ada 


Transit di Stasiun Manggarai Gimasi sesuai dri 
yang berlaku. De 
laporan dar pen 


n ketentuan 


meter ter- 


aya penumpang kereta rel listrik ru Ne MEA Novan A00 
Jawa Barat-Tanah Abang, Jakarta. Sejak PT Lemot Dean jain 
Kereta Api Indonesia (Persero) menggunal 
sistem transit di Stasiun Manggarai, Jakarta Se stand meter baru 0 
latan, bagi penumpang dari Bekasi, naik KRL yang akhir yang tercetak pa- 
sebelumnya nyaman berubah menjadi tidak ma- da tagihan April 2004 sampai 
SN dengan November 2004 sud 


sesuai dengan indeks meter pa- 
da saat pe di lokasi, 
Dengan dasar 


Berangkat dari St: di Stasiu 
Manggarai, penumpang harus menunggu kereta api dari 
Depok atau Bogor yang sudah penuh, Bisa dibayangkan, 
penumpang transit yang memasuki kereta yang penuh sesak 
berisiko terinjak-injak. 

Pintu kereta sering tidak tertutup sebab semua gerbong 
penuh sesak. Penumpang harus bertarung dengan maut Abbas, Palviy: 
setiap kali transit. ai oran kab 

Saya menunggu penjelasan dari pihak berwenang dan dak Manah 
lentu yang bisa menjawah, Sebab, sebagai penumpang yang 


k dipenuhinya ke- 


sudah membeli tiket Rp 8.500 untuk satu kali perjalanan, wajiban pelanggan. 
kami bertarung dengan maut akibat kebijakan tersebut. MEYRITHA MARYANIE, 
Kepala Komunikasi 
SELY K GINTING dan Tanggung Jawab Sosial 
Jalan Oman Jaya, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat Perusahaan PT PAM 


Lyonnaise Jaya 


XL Axiata nyata bisa seenaknya melanggar ant 
Melanggar perjanjian yang telah disepakati Dua Sertifikat 


sebelum 
Perjanjian syavgi Latir Induk Berbeda 

Situk Coyudan Utara RT 001 hubungan dengan surat 
pemilik sebidang tanah RW 016, Parakan, Kabupaten di Kompas G/N, "Ci- 
dengan nomor sertifikat 34,23, — Temanggung, Jawa Tengah 
010013001-0180-0 yang terlc- 
tak di RT 001 RW O16, Parakan 
Kauman, Parakan, Kabupaten Indel 


Vimala its Vila & Resort oflers a brand new approach of modern Hfestyle for urban dwelecsina nature riendiy 


s Meter ke 

aa Te Ten Peta anang environment in Claw area, surrounded by three mafestic mountain: Pangrango, Salak & Geulis mountain 
An saeprx Berjalan Mundur Sg Se ag Atoothing haven Irom hustie and bustle of the hectic city Iving which only 30 minutes from Jakarta. 
Asta TOK unuk mx nggapn atas surat. Iamon pelunasan kredit setelah BP Come Io Our gathering eni - |) 
(menara) yang berlaku s« (28/9), "Kekeliruan Pencatatan 
Juli 2002 dan berakhir p Moter Palyja, Aliran Air Di- ang dibeli Bapak 
Juli 2012, putus", dengan ini kami jelaskan — Agus Yogi Irawan seluas 72 me- 
Juli 2012, pihak PT XL, Axiata telah mendatangi sertifikat induk yang berbeda, at our New Marketing Gallery : 
TBK telah mengajukan proposal ini se yang sudah Senayan City 6" Floor, Unit 6-07 

selesai adalah untuk kapling de- e JI. Asia Afrika Lot s9 Jakarta 
rupa yang telah disang- ter April 2004 sampai dengan dangkan sisanya dengan luas 19 

November 2004, petugas me- — meter persegi masih dalam pe- 
nyelesaian dan membutuhkan 


sarana/peralatan ” kom Jahrr Abbas di Kampus — yang ' bersangkutan melunasi 
Merracc dight | 17-18 November 2012 
belum jatuh tempo pada'1G bahwa pada 1 Oktober 2012 po- tor persegi berdiri di atas di 
tah menyekgui dengan bebe- Pada periode pencatatan me- ngan luas 53 meter persegi, se- 
ir Palyja dengan air tanah. waktu sekitar tiga bu 


itu untuk meme- Aliran/tekanan air tanah pada Kami sudah bertemu dengan 
bagai pemilik instalasi air Palyja yang berada Bapak Agus Yogi Irawan dan 3 
pada lokasi pelanggun dapat telah menjelaskan duduk per- 3 Properties in Harmony 


rana komunikasi itu sam- menyebabkan indeks meter ang bersang- 
pai sekarang masih beroperasi, berjalan mundur sehingga 
jangka waktu sewatelah indeks moter yang tertera tak 
hubis dan belum uda kesepa- dapat jadi ucuan untuk mengu- RAKHMAT NUGROHO 


, 17 November 2012, 12.00-12.30 WIB 


katan tertulis di hadapan no- kur pemakaian air oleh pelang- Sekretaris Perusahaan Senayan City LG Floor 
Perusahaan telekomuni- gan, PT Bank Tabungan Negara S Nov: 2 Dec 2012 
kasi besar yang go public ters Dengan demikian, pencatat: Persero) Tok 


mriloperkoran @ & 


mrloperkoran @ 


KOMPAS, SABTU, 17 NOVEMBER 2012 


INTERNASIONAL 


KILAS LUAR NEGERI 


Pasukan Suriah Gempur Oposisi di Damaskus 


Pasukan Suriah membombardir distrik-distrik di sela 
Damaskus, Jumat (6/1) dini hari. Organis: 
Ik Asasi Manusia Suriah (SOHR) dan p 

n, penduduk Damaskus dikejutkan oleh 
mereka berjaga-jaga sepanjang m: 

an yang memekakkan telinga. Di pinggiran timur Damaskus, 
basis utama oposisi mendapat serangan hebat. SOHR ju 
melaporkan, pertempuran juga pecah di beberapa 
Douma, Madamiyeh al-Sham, Irbin, dan wilayah Ghout: 
mur, Leda 


muk. Operasi militer 
mis, (AFP/CAL) 


imp pengungsi Palestina di Y 
itu menewaskan 39 orang pada ha 


Pawai Veteran AS Ditabrak KA, 4 Orang Tewas 


seb 


cacat fisik kala membela nega 
Empat orang tewas dan 17 oran 
pawai yang mengangkut 

barang saat melewati jalur pelintasan KA. Kepala Polisi 
Midland Price Robinson mengatakan, tabrakan terjadi pada 
pukul 1630 waktu setempat. Wamid Vatankhah, 
menuturkan, peristiwa terjadi saat dua truk yang mengangkut 
24 veteran dan pasangannya melewati pelintasan kereta. Truk 
di bagian belakang tak sempat menghindari KA yang datang 
melaju, Sebagian besar korban adulah veteran yang duduk di 
kursi roda. Tom Lange, juru bicara otoritas KA setempat 
menegaskan, lampu, sinyal, dan pintu lintasan berfungsi de- 
ingan baik. (AFP/GRE) 


PESAWAT JET PENUMPANG 
CHINA PERTAMA 

China mengumumkan 
50 pesanan baru 
pesawat Jet penumpang, 
omar C919 pada acara 
pembukaan pameran 
dirgantara, Selasa 
3D, 


Perbandingan Pin Tati uang 
panjang Bm | 36m | 395m 
Tinggi 10m | Mam | 126m 
Berat saat "tokeot? PASton  700ton 
Lebar sayap 354 Mm 341m 343m 
Kecepatan 859 knyjam 828 knvjam | 839 knyjam 
Kapasitas maksimum '  168erang — 180arang 149 orang 
5888 km | 6100kM | 40004m 


Cimue Avatenwoek  FChanI/IVRU2 — @RKUTERS 


Para anggota mujelis rendah Parle 
setelah majelis parlemen itu dibubark: 
Banyak pihak menga 


Jepang Gelar Pemilu Desember 


Popularitas Noda Merosot, Oposisi Berpeluang 


TOKYO, JUMAT — Pe 
Yoshihiko Noda, Jumat (16/1), membubarkan 
an menggelar 


Jepang mengangkat y 
4 Menteri Jepang Yoshihiko Noda membub 
n politik yang besa 


n semangat di gedung Diet Nasional Jepang di Tokyo, Jumat AG/N), sesaat 
kan parlemen dun menetapkan pemilihan umum akan digelar bulan depan, 


Menteri Jepang Jepang, seperti dirilis Wall Street keputusan utan 
“Journal, menyisakan 20 persen Meski demikia 
dari 60 persen dukungan publik kad untuk maju bersaing dengan 
pemilu 2011. Abe, pemimpin baru LDP. "Saya ngan AS telah meng 

BL DAK BG ag Ja redik: 1 dengan LDP tigu tahun ini, 
pemilu bulan depan. Pemilu diprediksi akan tongi kepercayaan Noda pada Juri Fujimura menegaskan, upaya 
merugikan partai bi an mengembalikan publik 25-30 persen. saat tiba di kantor perdana mer ah dil 


kekuatan lama, Prta Demokrat Libo Pe Mt 


hasil mengamankan sejumlah — sial dan sistem pa 
konsesi para oposannya, Salah disahkan parlemen, 
ya adalah kesepakatan te 


membela rekam jejak DPJ de- 
ngan mengatakan, hubungan de 


majelis rendah parlemen dan 


a 


Menurut CNN, keputusan No- —— Pemil 
dadiambil dibawah tekanan kuat mengembali 
Oposisi utama, Partai Demol ang pernah selama lebih dari 50 
Liberal (LDP) pimpinan Shinzo — tahun berturut-turut menguasai 
Abe, bekas Jepang, tetapi kalah dari P 
Demokrat Jepang (DPI) pada 


an publik itu. 
jadiplomasi kabinet No- hadap RUU pe 
da terhadap China dalam seng- yang memungkinkan pemerii 
nerbitkan obligasi guna 
ang tahun ini £ 
posisi ingin met kah itu diyakini akan membuat 


mgurangi defisit, 
pun Abe diprediksi ba 
yan akan mengganti- 
M Jepang 
4 memicu Hasil jajak pendapat yang bu ya, dia tak lepas dari 
kenaikan pajuk, serta krisis cner- — ruk, meluasnya kekecewaan pe- kontroversi. Abe bulan lah 
suk soul kebijakan keuangan dan gi akibat gempa dan tsunami milih, meningkatnya ketegangan mengunjungi Kuil Yasukuni, 
sistem pe ng diusung DPJ yang merusak PLTN Fukushi China, lambatnya rehab: Ihnya itu memancing ke 
m (pemilu), serta berkuasu sejak Agustus — Dalichi tahun lalu, termasuk fak-  Iitsi dan rekonstruksi paseal dan Korsel yang 
Sebelumnya, Abe mengatakan, 2011. Popularitas Noda, merujuk tor penyubab turunnya popula- ana gen tsunami Maret menilai kuil itu sebagai simbol 
pembubaran majelis beberapa jajuk pendapat, terus ritas Noda 201, serta krisis ekonomi di-  militerisme Jepang masa lalu, 
parlemen adalah kebijakan yang menurun, Dia kehih Ta men perkirakan akan menghambat Jajak pendapat lain menye 
baik untuk member jumlah pihak, yang dipelopori perolehan kursi DP butkan, dukungan publik terha- 
rintahan baru," oposisi selama berbulan-bulan Meski berhasil mengantongi — dap DPI ataupun LDP menurur 
1 mengata- agar segera menggelar pemilu. dua pertiga dari 480 kursi majelis partai-partai bar 


karena gangguan kesehatan pada 
tahun 2007. Noda mengambil ke- 
usan itu setelah LDP setuju 
dukung beberapa rancang 
Jang-undang penting, terma- 


kesejahteraan dan jaring peng- Resesi ekonomi 
aman sosial yang lebih baik, Resesi ekonon 
Noda adalah PM koena 


ki kalangan peng: 


kan hal itu diperlukan un- Pekan lalu, dalam debat di rendah p DPI telah ke- terus bermunculan, seperti Ko- 
«Washington Post, tuk mengatasi utang lemen, muncul tuntutan ag: hilanyan dukungan mayoritas Partai Restorasi 
kat keper pemilih membubarkan dewan pci pada Jumat pagi. Kepala Sckre- Jepang. (AFP/AP/REUTERS/CAL) 


REAKSI DUNIA 
Israel dan Hamas agar 
Hentikan Konfrontasi 


GENEVA, JUMAT — Komi- 
sioner Tinggi HAM PBB Navi 
Pillay, Jumat G/1D, di 
Swiss, mengecam ser 

Israel di Jalur Gaza dan temb 
an roket Hamas ke Isracl se 


Colville mengatakan, 
n pemerintahan de facto 
di Gaza berwenang dan memiliki 
untuk melindungi 

Ih payung hu- 


in. kum intemasional, 


Kedua pihak yang bertikai di- — Menyusul serangan pada hari 
imbau segera mengakhiri kon: nis militan Hamas kembali 
front juta y: satu roket ke Tel 


sore, Satu ledakan 
kejut atas jatuhny keras mengguncang kota. 


kedua be- Beragam tanggapan 
lah pihak keluar dar konfrontasi Pertikai 

yang kini sudah se im ls 
bahaya," kata juru bicara Pillay, 
Rupert Colvill, dalam konteren- 
si pers di Genev 


terbaru di Jalur 
bulkan beragam 


dipimpin Menteri Luar Negeri 
roket telah ditemb: Rafik Abdessalem akun mt 
unjungi 


akan memancing 
u dari negara man Arab terhadap Is 
hhudi itu, se mn mengendur- Perdana Menteri Mesir His- 
kan lagi upaya damai dan keluar — ham engunjungi G 

ag besar Jumat munjukkan du- 


Colville mengatakan, lebih dari — kungan bagi rakyat Palestina, 
20 orang telah tewas dalam be- btu pekan lalu, 
berapa hari ini, termasuk tujuh — saat pertama kali terjadi serang- 


ak-anak. Tiga warga sipil Israel 
tewas di rumah mereka dan be 
berapa anak Palestin: 


n kelompok militan Hamas te 
jip Israel sehingga melul 
empat tentara, telah mendorong 


suk seorang: gal, 
Komisioner Tinggi Mer- 
berulang kali dengan tegas — kel "sangat khawatir” dengan es- 
mbakan roket se- kalasi kekerasan di Gaza, Dia 


dari Jalur Ga segera meng- 
juga hentikan penembakan roket ke 
sangat prihatin dengan mening- Israel. Han 
katnya jumlah serangan roket gung jawab ata 
bahwa roket-roket itu kini — baru ini 
diarahkan ke kota besar, seperti pala Kebijakan Luar Negeri 
"Tel Aviv,” kata Colville. Uni Eropa Ci A 
"Dia juga sangat prihatin de- — mengatakan, Is 
ngan peningkatan tajam serang- — lindungi rakyatnya dari serangan 
roket, tetapi harus dilakul 
Jalur Gaza yang menyasar ke cara proporsional. 
permukiman padat penduduk Sementara itu, ribuan orang 
dalam dua hari ini," katanya, berdemonstrasi di seantero Ti- 
Komisi Tinggi HAM PBB mur Tengih untuk memprotes 
mengimbau semua pihak melin- aksi militer Israel ke Gaza 
dungi warga sipil dari setiap se- (REUTERS/AFP/CAL) 


KETIDAKPUASAN 


Obama Menang, 
Petisi Pun Melayang 


milihan umum di AS su- yang bertujuan menampung 
Ih usai lebih dari sep pendapat rakyat tentang pe 
lam. Rakyi rintahan AS saat ini. 
u pun sudah menet Di halaman itu tertulis, jika 
pilihan mere peni man petisi telah 
Barack Obama, yang akun men-  mencapti 25.000 orang dalam 
jalankan masa jabatan kedua waktu sebulan sejak petisi di- 
ke depan. buat, Pemerintah AS aka 
k cerita mempertimbangkan de 
presiden —rius isi petisi itu 
Rabu pekan ini, pe- 


tersisa dari pemilih: 
yang dianggap sebagai salah satu 
paling panas dan menegangk 
dalam sejarah AS itu. 
hari setelah pemilu 
ni 7 November, seorang 
New Orleans, Negara Ba apat dukung 
Louisiana, memasang petisi — memisahkan diri dari AS adal 
di situs resmi Gedung Putih Lovisiana, Florida, North Caro- 
(wwwawhitehousegov) yang isi- ina, Ala icorgia, dan Ten 
untut Louisiana diigin-  nessee, Semua negara bay 


tas minimum tersebut. 
negara bagian lain 


2 ra damai menjadi ne- itu, kecuali Plordia 
“TETEK | ara berdaulat yang terpisah suara kepada calon presiden 
Polisi menjaga pintu dekat ruangan di Gedung Capitol, Washington DC. AS, tempat mantan Direktur | dari Amerika Serikat tai Republik, Mitt Romney, 


n waktu ki 


CIA David Petracus sedang dimintai kesaksian terkait serangan ke kantor konsulat AS di Benghazi, | Di da pilpres pekan lalu 


September, Jumat (G/1D, Petracus memberi kesaksian di hadapan Komite Intelijen DPR AS. wa negari Kontan para pemimpin ne- 
AS mengikuti jo- —— gara-negara bagian itu menolak 
Hingga Rabu pagi telah petisi tersebut. Gubernur Lou: 


SKANDAL PERSELINGKUHAN tercatat 69 petisi yang ditanda- —isiana Bobby Jin 


enyebut 


ional” da 


yang bisa diamb 
kami akan me 


2.) a' D. Da Pp P | tangani lebih dari 675000 orang — gagasan p 
CIA Memulai Penyelidikan Internal 
pa dab: (bat don mlam nat Apa 
menbaka pena late Ajun va fobah pening. Nama el be | ga bapa San Pelat 
Kandat ab anda bea Ka Pe ba ama pe on AS ah ena agar 
ani sin Ka ea en ap KAS HP Beng Tas meniiian Nan kia 
Ke Te ma bea me dekan Hana menapak Pentas Ku Jokapo 
Ki Perang Sar he 
acus mengundurkan diri geledah rumah Broadwell. Na- dikan yang dilakukan FBI terha- isi tersebut diunggah di hak ataupun kuasa untuk n 


ian AS, itu "konyol 
WASHINGTON DC, KAMIS Paula Broadwell (40), pekan caman keamanan n: terbanyak dengan lebih dari politik kita, 
terhadap David Petracus, mantan — termasuk komandan pasukar cara terbuka, tetapi ia m pusut AS mereformasi kutip The Hufington Post, Rabu. 
perselingkuhannya terkuak ke lam penyelidikan selingkuhannya itu tak berhu- | yang menderita oleh krisis cl 
| 
memberi penilaian terh: September sil: | gran yang setimbang dan me- LAS, 
| 
syaratkan hasil tertentu rahasia negara kepada Broadwell layak mundur dari (ne 
(EBI) yang Agung dan Direktur FBI Robert | orang warga kota Arlingto las dinyatakan bahwa setiap ne- 
setelah mengakui perselingkuh- mun, FBI tak menemukan hal- dap Petraeus sejak tahun 2011, | halaman khusus We The People misahkan diri dari ikatan Ai 


Bagian menjadi bagian dari negara ter- 
— Badan Intelijen Pusat AS (CIA) lalu. Skandal tersebut menyeret lam proses per 100000 tanda tangan, meny 
Direktur CIA yang mengundur- an, Jenderal John — kan kepada rekannya dari CNN, | pengeluaran anggarannya mem- 
publik. Hasil penyelidikan akun” Menurut Golson, penyelidikan bungan dengu gan terha- 
salahan institusi, Penyelidikan Petracus juga menjamin, ia | miliki kekuatan ekonomi terbe Namun, dalam Proklamasi 
Jaksa Agung AS Eric Holder Sementara itu, DPR AS masih tulis peti maian antara AS dan Texas sc 
mengusut kasus ini telah meng- Mueller terkait proses penyel bernama Micah H. (ira bagian di AS tak memiliki 
annya dengan penulis biografi- hal yang berkaitan dengan (AJAEP, disitus resmi Gedung Putih,” rika Serikat. (REUTERS/DNF) 


ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SABTU, 17 NOVEMBER 2012 9 


moving forward J 


Pa MDYNA" 
RUSH Angsuran mulai 


Angsuran mulai 4:2 'jtzan 
— 2,3 juta /bulan 
FORTUNER bulan 
Angsuran mulai 


44/juta 


x Auto2000 


Angsuran mulai 


“ YearEnd. 


N Festival" 


Corolla'ALTIS 
Angsuran mulai 


"VELOZ YARIS” 
Angsuran mulai Angsuran mulai 


Ny D 2/j 2'2)juta 


/bulan 


PROGRAM 
SPEKTAKULER 
TOYOTA 
LEXUS GS 250 
TOYOTA YARIS Menangkan undian 69'tiket Gratis" 


DAN MASIH BANYAK LAGI Jalan-jalan ke Orlando USA 


, 


Segera hubungi cabang Auto2000 dan dealer-dealernya 


Ambassador - (021)5762000 Cilandak - (021)7652000 Kramat Jati - (021)8402000 Puri Kembangan -(021)5822000 Tebet Saharjo - (021)8379200 


Angkasa - (0214222000 Ciledug - (021)7372000 Lenteng Agung -(021)7822000 — Radio Dalam -(021)7252000 Tebet Supomo - (0218302000 
Bekasi Barat - (021)82422000 Daan Mogot - (021)5642000 Mangga Dua - (021)6122000 Samanhudi - (021)3802000 Wahid Hasyim - (021)3912000 
Bekasi Timur - (021)8802000 Garuda - (0214252000 Muara Karang - (0216682000 Serang - (021)8242000 Yos Sudarso - (021)65302000 
Bintaro Jaya - (021)7452000 Glodok Plaza - (021)6282000 P. Jayakarta - (0216262000 Salemba - (021)3152000 

Bumi Serpong Damai -(021)5382000 Juanda -(021)2312000 Permata Hijau - (021)53662000 Slipi -(021)5632000 

Cempaka Putih - (021)4262000 Kalimalang - (021)8652000 Pluit - (021)6622000 Sudirman - (021)5703325 

Cikarang - (02189902000 Kapuk - (021)55962000 Pramuka - (0218582000 Tangerang - (021)55732000 


Pembelian di bulan November 2012, OTR DKI. “Syarat dan ketentuan berlaku. 


Ao. 


Urusan Toyota jadi mudah! 


meSpeRarar @ Y StraperOra & Kaskus 


10 


INTERNASIONAL 


KOMPAS, SABTU, 17 NOVEMBER 2012 


REFORMASI KOMUNISME 


Perubahan Gaya 
Tanpa Substansi 


Oleh RENE L PATTIRADJAWANE 


erpilihnya Xi Jinping (50) sebagai Sekretaris Jenderal 
| Partai Komunis China dan masuknya Li Kogiang ke 
dalam Komite Tetap Politbiro PKC memang sudah 
duga jauh sebelumnya. Namun, kalau diperhatikan secara cer- 
mat isi pidato Sekjen PKC yang baru itu, bisa dipastikan tak 
akan ada reformasi signifikan dalam kekuasaan tunggal ko 
munisme di China, baik secara politik maupun ekonom 

"Zhongguo xusao geng duo de liaojie shijie, hijie ye xuyuo 
eng duo de lijie Zhongguo," kata Xi Jinping. China perlu 
memahami lebih banyak tentang dunia, dan dunia perlu me- 
mahami lebih banyak tentang China, Ungkapan simpatik yang 
disampaikan dengan penuh percaya diri dengan bahasa yang 
lebih santai dan mudah dimengerti. 

Keseluruhan struktur kepemimpinan China hasil Kongres 
Ke-18 PKC menunjukkan perbaikan dibandingkan sebelumnya, 
dengan usia keanggotaan Komite Sentral PKC rata-rata 5G, 
tahun, Dari segi usia, para calon pemimpin generasi keenam. 
komunis China yang lahir pada dekade 50-60 sudah matang 
untuk mengendalikan roda kekuasaan negara-bangsa dengan 
jumlah penduduk terbesar di duni 

"Tanpa melakukan reformasi politik, memang masih menjadi 
pertanyaan apakah pemimpin China generasi baru ini mampu 
menjaga laju pertumbuhan ekonomi serta cukup kohesif dalam 
menjalankan kekuasaan di tengah faksionalisasi partai. Be 
kuasanya kelompok "pangeran politik” Gaizidang) keturunan 
para tokoh revolusioner partai 
dan pejabat RRC merupakan fe- 
nomena baru dalam sejarah po- 
litik komunisme, 


Keunikan China 


menjadi pertimbangan penting 
untuk mempertahankan kelang- 

gengan kekuasaan tunggal PKC di 
daratan China, Tanpa harus di- 
ucapkan, warisan politik ini me- 
lekat pada gagasan terminologi 
enmin minzhu zhuanzheng (kedi 


Warisan politik masi dan justifikasi pemberi 
makna bagi kekuasaan tunggal PKG, sekaligus pei 
dalam menerjemahkan sejumlah perilaku kebangkitan 
melalui pertumbuhan ekonomi yang masif, Ini yang men- 
Jelaskan berkuasanya tzidang dalam partai sebagai bagian dari 
reforma yang berbeda dibandingkan negara lai 


seperti yang dilakukan Presiden Chiang Ching Kuo di Taiwan 
pada tahun 1986, Anak Generalisimo Chiang Kai Shek tersebut 
menyadari ketika itu bahwa tanpa liberalisasi Taiwan di bawah 

ai Nasionalis China (Kuomintang), sistem otoriter warisan 


bukunya China Elite Poltics: Governance and Democrotization 
(2010), ada tiga ciri keunikan sistem politik China. 
Pertama, badan Ingalatif RC tidak monganut stem satu 
a memiliki dua badan logisl: 

akn! Kongres Rakyat Nasional yang memilih prsidan dan 
perdana menteri serta Kongres Konsultasi Politik Nasional 
Rakyat China yang merupakan perluasan mekanisme perwakil- 
an yang tidak hanya terdiri atas PKC, 

Kedua, secara bersamaan, sistem Pemerintah China dalam 
bentuknya adalah negara federal, tetapi secara bersamaan csen- 
si politiknya: kesatuan, Ketiga, China adalah 
negara partai n tunggal PKG, mengikuti model 
yang dikembang 

Samuel Huntington dalam bukunya The Third Win 
Demoeratisation in the Late Twentieth Century G99D, ber- 

Kuo di Ti 


dkannya sebapal kenyataan, 
Pemikiran ini menjadi paradoks bukan hanya di China, me- 
lainkan juga di negara-negara Barat, 
Pada kenyataannya, pembangunan ekonomi CI 
menakjubkan berhasil melampaui rumusan Huntington, meng- 
angkat kemiskinan tanpa harus melalui proses demokrasi 


PENYAKIT BERBAHAYA 


Ebola Muncul Lagi 
di Uganda, 3 Orang Tewas 


KAMPALA, JUMAT — Sejum- mulai menunjukkan gejala-geja 
lah warga Uganda, Kamis (3/1), penyakit yang sama. 
diisolasi untuk mencegah me- Uganda meng- 
nyebarnyu penyakit cbola yang imbau kepada warga agar tidak 
menewaskan tiger orang. panik setelah terungkap bahwa 
Berjangkitnya kembali penya- dua | pasien yang mungkin 
ang ditimbulkan virus ebola — menderita ebola telah masuk 
itu dikonfirmasikan Rabu lalu di rumah sakit rujukan utama di 
sebuah distrik yang terletak se-  Kampala, 
kitar 60 kilometer dari ibu kota "Kementerian Kesehatan se- 
Kampala kali lagi mengimbau publik agar 
jadi sekitar sebulan se- tetap tenang karena semua lang- 
telah Ugandamenyatakan negara kah sedang dilakukan untuk 
itu bebas dari ebola menyusul — mengontrol keadaan,” kata On- 
wabah di sebuah distrik terpencil — doa, 

Ebola sangat ditakuti di Ugan 
ya lima da, tempat beberapa kali wabah 
orang di distrik barat daya Ugan- telah terjadi, dan berita 
da tewas oleh marburg, penyakit nai itu bisa membuat pasien me- 
demam berdarah yang menye- larikan diri dari rumah-rumah 
tupai ebola. sakit untuk menghindari infeksi. 

Menteri Kesehatan Uganda 
Christine Ondoa mengsitakan, Menular lewat udara 
Para ilmuwan Kanada mene- 
ebola itu berasal dari satu ke- mukan bahwa virus cbola bi 
luanga di Distrik Luwero, utara ditularkan melalui udaru pada 
Kampala. jarak tertentu, tanpa kontak 
Kasus pertama melibatkan se- langsung dengan penderita, 
orang pengemudi bodu boa — lamaini diyakini ebola hanya bisa 
-semcam ojek di, Uganda—  menularmolauikontaklangsung 
yang tewas pada 25 Oktober, dengan kotoran, darah, ata 
Korban kedua adalah seorangpe- an tubuh penderita. 
rempuan berusia 25 tahun yang Dalam laporan yang dimuat 
merawat tukang ojek itu, tewas jurnal ilmiah Scientific Reports 
pada 10 November. Uji labora- pada Rabu lalu, para ilmuwan itu 
toriumbelum selesaiuntukkasus jugu menyebutkan bahwa babi 
ketiga, alah jenis hewan yang diduga 
Ebola yang berjangkit paling” menjadi pembawa utama virus 
akhir ini adalah dari galur Sudan ebola-Zaire, galur ebola yang 
dan takadahubungannyadengan Ting mematikan. Baik babi | 
kasus sebelumnya, yakni galur — maupun yang diternakkan didu- 
Kongo, yang menewaskan sedi- gn kuat menjadi sumber virus 
kitnya 16 warga desa pada bulan — tersebut. 
Juli dan Agustus di Distrik Ki” Selama ini, binatang yang 
baale, Uganda barat. anggap sebagai pembawa utama 
Puda kasus terakhir ini, selain virus cbola adalah kelelawar 
ligaorangtewas,15oranglainnya buah. 
juga dalam pengawasan karena (AR/REUTERS/BDC/DI/DUIP) 


Tugas Xi Jinping Sangat Berat 


Rakyat Mulai Sadar akan Hak 


PEMIMPIN BARU CHINA 


Partai komunis yang berkuasa di China telah menetapkan garis kepemimpi- 
nan baru untuk mengarahkan negara dengan ekonomi terbesar kedua di 
“dunia untuk lima tahun ke depan. Wakil Presiden Xi Jinping mengambil alih 
Dosisi sekjen partai dari Presiden Hu Jintao, 


Komite Teta 
pendapat) 


| 
rn 


Kekuatan Institutional: 


Pasa Para) eN I 
amat Drag $ 
8 Borgoo | 
a 5 
65) 


» Eksekutif 


mang AO, Ka 
Sumber dan foto Reters 


# Legislatif — 


- 
Komisi Sekte Organisasi 
Inspoisi tart Ghana 
Deni komite 
Pusat Sentai 

Ke 

PPA aan 

Gito Tota Presieen 

makan Bayat (Dota 


Wastonal 


Inten IS/N/A2 


BEIJING, JUMAT — Pemimpin baru China Xi 
Jinping menghadapi tugas berat. China kini 
dihadapkan pada penurunan pertumbuhan ekonomi, 
Rakyat juga sudah sangat jengkel dengan wabah 
korupsi dan muncul tuntutan reformasi hingga ke 
bidang politik, Tugas Xi sungguh tidak ringan. 


yang sekaligus menjadi pe- 
mimpin tertingg militer, men- 


Jaran militer. Namu 
kuasa di era dengan segudang 
masalah, 

Ke depan, laju pertumbuhan 
ekonomi China bisa tidak lagi 
secerah masa lalu. Di samping 
itu, ada banyak kesenjangan yang 
membuat warga mulai kehilang- 
an respek pada otoritas, 

Ada kesenjangan pendapatan, 
kesenjangan pembangunan wi- 
layah, dan kesenj 
ra pekerja mi y 
menganggap diri mereka sebagai 
warga kelas dua. 
ra pengusaha sudah mul 
ygeluh tentang iklim invest 
yang semakin memberatkan, se- 
perti keharusan memperbaiki 
upah buruh dan memperb: 
kontrak kerja, 

Setelah tiga dekade pertum- 
buhan ekonomi yang tinggi, war- 
ga China memang merasakan ke- 


Akan tetapi, warga juga menun: 
merintahan yang lebih 
baik, dan pada tingkat tertentu 
uuntut demokrasi, 
Pemerintah tampak tak 
pa mmgaa ketukan itu. Palu 
tangan besi terus terlihat, Polisi 
terus menangkapi aktivis dan 


meredam aksi-aksi protes. 
Sejumlah wilayah juga menge- 
luh tentang demokrasi dan k 
bebasan, seperti yang dilakukan 
warga Tibet, 
Xi Jinping menyadari tugas 
rat itu, "Tanggung jawab kita 


mengarahkan partai dan semua 
warga dari beberapa ctnis,” ka- 


sial yang lebih baik sembari me- 
mastikan bahwa akar kemiskinan 

ix Xi tak menyebut 
lebih jauh bagaimana dia meng- 
atasi sejumlah akar masalah itu. 
Ia hanya menja akan 
ahkan Ch 


Dasar kepemimpinan 
Komposisi kepemimpinan 
yang mendampingi Xi juga mem- 
perlihatkan tugas berat, Dia di- 
dampingi Li Kegiang, yang pada 
Maret 2018 akan menjabat per- 
dana menteri, Wang Oishan akan 
tampil sebagai ketua badan anti- 
korupsi. Para elite pemimpin 
China ini merefleksikan figur 
kuat dan tegas serta serius, 
Namun, bagaimana komposisi 
kepemimpinan itu mengarahkan 
China ke depan amat tidak jelas 
"Kita sebenarnya berharap lebih, 


Pengunjung berkumpul di depan kompleks Kota Terlarang yang bers 
hina bersiup menghadapi sejumlah tantangan berat. 


China, Jumat (I6/M), Pa 


tak sekadar kesan bahwa ada 
pemimpin generasi baru,” kata 
Dali Yang dari Universitas Ch 
ago, AS 
Dasar kepe 


melanjutkan aturan partai, 
na tak tertarik dengan pe- 
ngenalan model Gorbachev,” kata 
Yang, 


y 
ke 


pemimpin baru 


Ucapannya merujuk kepada 
Ai mantan Pre 
ing mengubah 
sistem komunis menuju demo- 
krasi walau dengan risiko am- 
bruknya Uni Soviet. 

“Di sisi lain, semakin banyak 
warga yang mulai sadar akan 
hak-hak mereka dan konstan me- 
muntut reformasi politik,” kata 


ut kabut tebal di Bel 


ing, 


Hu Jia, aktivis C! 
"Partai Komunis tak memiliki 
legitimasi, Partai ini adalah partai 
diktator yang selalu mengguna- 
kan kekerasan untuk memper- 
tahankan kekuasaan. Kita butuh 
neggira dengan rakyat yang le- 
Iuasa memilih pemimpinnya," 
ujarnya, 
(AP/API/REUTERS/MON) 


KTT ASEAN 


Kebuntuan Tidak Akan Terulang Lagi 


PHINOM PENI, KOMPAS — 
Negara-negara anggota ASEAN 
sepakat tidak mengulang lagi ke- 
buntuan seperti yang terjadi pada 
pertemuan tingkat menteri luar 
negeri, Juli lalu, Dalam Konte- 
rensi Tingkat Tinggi ASEAN yang 
akan dimulai pekan ini, semua 
anggtota sepakat menu 
pernyataan bersama dengan Chi- 
na guna memperingati 10 tahun 
dek ata berperilaku 


Direktur Jenderal Kerja Sama 
ASEAN 1 Gusti Agung Wesik: 
Puja, Jumat AG), seusai meng- 
ikuti pertemuan tingkat pejal 
senior (SOM) menjelang KTT 


ASEAN di Phnom Penh, Kam- 


ment untuk memperingati 10 
hun DOC, kan, juga penting Ke 


Pernyataan itu disampaikan 
Puja menangggapi kekhawatiran 
soal masih adanya kemungkinan 
kebuntuan dalam pembahasi 
isu sengketa di Laut China 
latan, 

Demikian dilaporkan warta- 
wan Kompas, Wisnu Dewabrata 
dan FX Laksana Agung Saput- 
ra, dari Phnom Penh, Jumat. 


an rumah, Socung Rathehavy. 
Menurut dia, tak ada persoalan 
sama sekali dan pihak ASEA? 
akan terus berkonsultasi dengan 
China terkait dengan rencan: 
pernyataan ber 10 tahun 
DOC Laut China 


Belum dibahas 

Puja menambahkan, sampai 
hari Jumat, isu Laut China Se- 
Jatan belum dibahas secara sub 
stansial, 

Pembahasan diperkirakan mu- 
lai masuk substansi pada 19 No- 
vember ketika terjadi pertemuan 
antara ASEAN dan Pemerintah 
China, 


Pembahasan sengketa Laut 
China Selatan dalam KTT ASE- 
AN di Phnom Penh: 


roses penyelesaian, 
Prinsipnya, upaya tersebut se- 


Mungkin ada proses lanjutan 
yang sampai sekarang kita belum 
tahu. Yang penting bagi kita ad 
lah kita jaga momentumnya 
ujarnya, 


Tak digubris 
Semua anggota ASEAN juga 


rencana Deklarasi Hak Asasi Ma- 
nusia ASEAN. 

Dari informasi yang diperoleh 
Kompas, keberatan utama AS an- 
tara lain terkait penggunaan kon- 


sep "relativisme kultural" dan ke 
tentuan yang menetapkan adi 
nya supremasi aturan hukum do 
mestik terhadap Deklarasi Uni 
ersal HAM. 

Keberatan lain terkait adanya 
pengabatan hak universal di satu 
tempat denggan cara menghilang- 
kan inti perlindungan HAM, se 
perti denyan mengenalkan cara 
baru untuk membatasi masalah 
itu, 


LEGALISASI GANJA 


Kala Amerika Mulai Panai Perangi Narkotika 


ampanyu antinarkotika di 
Bow Amri kini 
menghadapi tantangan 
baru, 

Keputusan Negara Bagian 
Colorado dan Washington di AS 
melegalkan ganja untuk tujuan 
rekreasional mulai pekan lalu 
membuat berang para pemim- 


Tbarat menggarami ai laut, 
perang melawan narkotika yang 
dilakukan selama ini seolah 
menjadi 

Dengan keputusan ini, pen- 
duduk usia 21 tahun ke atas di 
Washington dan Colorado bebas 
membeli ganja hingga seberat 
satu ons untuk rekreasi, 

Para pemimpin negara 
Meksiko, Belize, Honduras, dan 
Kosta Rika, dalam sebuah dek- 
larasi bersama pekan ta 
nyatakan, legalisasi ganja di be- 
berapa negara bagian AS ber- 
dampak buruk bagi upaya 
memberantas penyelundupan 

narkoba. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


kum internasional," ujar Presi- 
den Meksiko Felipe Calderon, 

ang bakal mengakhiri jabatan 
al Desember, seperti dikutip 
AFP, 

Deklarasi tersebut juga di- 
ikuti Presiden Honduras Porti- 
rio Lobo, Presiden Kosta Rika 
Laura Chinehilla, 


Selama 
produsen utama narkoba yang 
dijual ilegal di AS. Pemerintah 
federal AS bekerja sama dengan 
Meksiko untuk menghentikan 
distribusi narkoba ke AS, 

Sementara Honduras dan Be- 
i1e adalah dua daerah transit 
jalur kokain ke utara dari Ame- 
rika Selatan. Demikian pula de- 
nan Kosta Rika. 

Deklarasi juga menghendaki 
Organisasi Negara-negara Ame- 
rika (OAS) mengkaji dampak le- 
Balisasi ganja di Colorado dan 
Washington. 


Felipe Calderon 
Polemik internal 


Kegusaran Pemerintah Mek- 
siko tak hanya terkait legalisasi 


Vis sayap kiri dari Partai Revolu- 
si Demokratik telah mengajukan 
Rancangan Undang-Undang 
(RUU) legalisasi ganja kepada 
parlemen. Tak hanya pengau 
an ganja, RUU itu juga meliputi 
produksi dan distribusi ganja. 
Fernando Belaunzarin, peng- 


sebuah hal yang naif, 
mua memicu lebih banyak 
kekerasan, sementara bisnis 
narkotika akan tetap berjalan,” 
katanya, 

Persoalan bertambah pelik 
saat negara-negara Amerika La- 
in itu memerangi legalisasi 
ganja, Uruguay justru berbalik 
mendukung. 

Pekan ini, parlemen Uruguay 
segera meratifikasi RUU legali 
i ganja. Salah satu pasal RUU 
itu menyebutkan, warga sipil di- 
perbolehkan menanam ganja di 
kebun rumahnya, 

Kepolisian Meksiko menca- 
tat, setidaknya GOOOO jiwa men- 
jadi korban kekerasan yang ber 
kaitan dengan perdagangan nar- 
kkoba, termasuk ganja. Kartel 
narkoba juga acap kali melaku- 
kan penyelundupan manusia, 
penculikan, pencurian, dan 
pembajakan. 

Pengamat gerakan antinarko- 
tika di AS menyatakan, kartel 


narkoba Meksiko meraih pen- 
tan setidaknya Rp L9 tri- 


juke AS. 
Iuis Videgaray, penasihat 
presiden terpilih, Enrigue Pena 
eperti diku- 
tip Reuters, menilai upaya peng- 
tarkoba ke wi- 


legalkan di sebagian wilayahnya. 
Jah hal yang absurd. 


Colorado dan Washington juga 
berpotensi memicu konflik in- 
ternal. Perlu dicatat, hukum pe- 
merintah federal AS hingga kini 
masih mencantumkan ganja se- 
bagai obat terlarang. 

Para aktivis pendukung legsa- 
si ganja berpendapat, dam- 
pak ganja tidak seburuk minum- 
an keras. Selain itu, ganja juga 
a menjadi komoditas yang 


FINESSO) 


KOMPAS, SABTU, 17 NOVEMBER 2012 INTERNASIONAL 11 


Putin Bertemu Merkel di Moskwa KILASAN KAWAT SEDUNIA 


@ London 
& Kansas City 


Jerman Angela 
Merkel 
menghadiri 
forum bisnis 


Kremlin, 
Moskwa, Jumat 
(16/1). Merkel 


menyatakan London 
pihakny Perlombaan yang menarik sedang berlangsung di Ingris, Mi- 
berkomitmen liaran dollar AS dan ratus: da, Ups, itu 
tidak benar. Yang benar adalah ban ri segala 
penjuru bumi datang ke temp: 
bual terbesar di dunia. Dalam kontes untuk mencari pem- 
dengan Rusia bohong paling lihai tersebut, setiap peserta diberi waktu lima 
meski masih ada menit untuk membual, Kontes tersebut diadakan untuk meng- 
hormati tuan tanah WIII Ritson di Brigde Inn yang hidup pada 
awal abad ke-19 dan sangat terkenal dengan b Kontes 
berbohong di Bridge Inn ini dilakukan di sebuah pub kecil di 
Inggris Sebuah kajian yang terbit pada Juli lalu di jurnal 
Evolution and Human Behav 
kebohongan dapat terdeteksi melalui reaksi otot wajah p 
edang berbohong Pada tahun 2008, Abrie 
er dari Afrika Selatan menjadi orang pertama non-Inggris 


beberapa hal, Tahun 
2006, pelawak jadi perempuan pertama yang 
kompetisi ang setelah bercerita tentang 

orang yang mengendarai unta ke tempat ker 
ari perubahan cuaca. Siapa pun berhak turut serta da 


Yunani Hindari Gagal Bayar aa 


Kansas City 
Zona Euro Terjatuh dalam Resesi Seorang perampok di 


Negara Bagian Kansas, 


ATHENA, JUMAT — Meski kucuran dana talangan apakah Athena akun mendapat 
lanjutan tak kunjung disepakati, Yunani bisa Skin akmabits 
membayar utangnya yang jatuh tempo, Jumat, 
sebesar 5 miliar curo dan terhindar dari gagal bayar, 
Dana pembayaran utang diperoleh dari penerbitan 
surat utang jangka pendek awal pekan ini. 


uroterkonti menunda pengusiran penghuni merampok telepon geng- 
persen, rumah selama dua tahun ke de- 1m dan dompet milik 
Menurut perhitungan Cay pan, seorung laki-laki. K 
Economics, zona euro terkon- 
Sementara itu, perekonomi 2 persen, "Pe h (KPD, mereka 
di zona curo terjatuh ke dalam ckonomian di zona curo akan masih dapat menempati rumal 
si pada kuartal ketiga tahun — terus menurun pda ku mereka hingga di 
risis kian terasa mulai dari 
erea 
Resesi 
urkan. kontraksi 
Yunani me- dari satu kuartal berturut 
lelang surat utang jangka pendek — Data resmi yang dikeluarkan, 
senilai 4 miliar curo dan 938 juta mis, 
curo, Perdana Menteri Yunani terkontraksi sebesar Ol persen 
Antonis Samaras memperingat- dari Juli hingga September, Po- 


perampok 

baru sadar bah 

 dirampoknya ad: 
n teman 

H penjara. B 


kemudian jika dalam dua tahu 

mereka belum juga mendapatkai m 
Perekonomian di zona euro pekerjaan di negara dengan ting- nya, di 

bernilai sekitar 95 triliun curo kat pengangguran 25 persen itu, likan dompet tersebut. 

ata 121 triliun dol Pengusiran penghuni rumah Perampokan itu dilakukan den 

di atas besaran ekonomi AS, Ka- — karena tak dapat membayar KPR matis kepada korban, kata polisi Wichita, Sersan Joe Sehrocder, 

imlah penduduk menjadi topik sangat sensitif da- "Lalu orang yang memakai pistol meminta telepon genggam 


"Proses: pe 
dilakukan tanpa adu n 
yang penting kami memiliki 
untuk membayar,” ujar seo 
sumber dari badan pengel 
utang Yun 


ayaran sedang curo tak diku 
ih, Awal pekan 


@9/1n. kan bulan lalu bahwa pemerintah  nurunan ini terkait dengan terus 1 itu merupakan — lam drama finansial Spanyol. Pe an orang kedua meminta dompet korbun. Ketika orang kedua 
Dia tak m an kehabisan di turunnya permintaan padi eksporterbesar AS. — kam lalu, sec mengenali korban, dia segera memint nun, lalu 
ses pembaya kemarin jika tak Pe ekuatan ekonomi be Pemerintahan di zona curo yang akan diusir dari ru pergi begitu saj 1 Walaupun korban pergi ke 


Sempat mun ut talanga seperti Jerman dan Beland: ak berupaya keluar — bunuh diri denga 
ran Yunani tertunda se Penurunan yang dilaporka krisis selain memberlakukan partemenny 
imi gagal bayar jika kucu Menter ngan zona curo urostat, badan statistik 20- pengetatan anggaran, Pemeri karenahen- mengenali barisan tersangka yang dibawa ke 
angan dari para kreditor akan bertemu pada20 November  nacuro,selaras dengan perkiraan — tah Spanyol, misalnya, member- dak diusir dari rumahnya. antor polisi, Teman lama memang tidak boleh dilupakan. 

internasional sebesar 81,2 miliar” mendatang untuk menentukan pelaku pusar, Pada kuartal lakukan kebijakan baru untuk (AW/AFP/REUTERS/IOH) (REUTERS/JOE) 


polisi untuk melaporkan kejadian tersebut dan menyatakan 


' yang merampoknya, ternyata dia menga- 


KORPORASI 


BP Sepakat Bayar k 
Rekor Denda Terbesar pe 


NEW ORLEANS, KAMIS —  Akudemi Sa 
Perusahaan minyak BP akhirnya — kitar 500 jut 
setuju membayar denda sebesar 
45 miliar dollar AS (Rp 413 SEC menuduh BP membingung- 
triliun), Denda yang dij kan investor dengan menu 

BP akibat ledal kan jumlah minyak mentah yang 


ASUS merekomendasikan Windows@ 7. 


lepas pant: tumpah dari sumur, 
pencemur 

Meksikoitu merupakan yanygter- Masih membengkak 

b dalam sejarah korporasi Valaupun — sudah sepakat 

AS, membayar denda ini, ongkos 

Tiga pegawai BP jugu didakwa — yang harus dikeluarkan BP masih 2. 

dalam kasus kriminal, Jua di an- dapat nx Pemerintah ASUS ZENBOOK 


ya dengan tuduhan pem- AS dan pemerintah neg 
bumuhan tidak terencana. dian di sekitar Teluk Meksiko DO YOU BELI EVE 
BP dijatuhi denda pada Kamis — masih berkutat dengan tuduhan 


@S/ID, Namun, menurut para perdata menj kerusakan 


Pe Na IN LOVE AT FIRST SIGHT? 


membayar bencana ekologi ter- gris tersebut terbukti bersalah 
buruk di AS yang disebabkan — dalam 14 kasus dan ker 
kebocoran sumur 1 ) in menyebabkan 
sebut. 
Denda ini lebih besar ketim- lepas pantai itu juga 
bang kejadian Exxon Valdk maran parah. 
hun 1969, Ketika itu Exvon mem- Iktu 87 hari 
da sebesar 1 miliar dol- — menutup sumur Macondo 
18 miliar dollar AS 
ngan nilai tukar saath permuka 
h denda ini tidak ber- itu me 
arti bagi perusahaan sebesar BP, nyak seban 
Dalam penyelesaian ini sama se- Teluk Meksiko dan menghitam- 
kali tidak disebutkan agar per- kan pantai di lima negara ba- 
n minyak lebih berha-  gian. 
ti-hati lagi di masa yang akan Stephe 


The Incredible Vitrabook"M: Inspired by Intel. —NWJpurajnyoye)df 


Kana en an Pe pa aema Inspired by Inte 


Stone, yang beker 


datang” penyelidik BP ketil itu terjadi, Incredible Sound 
Mark Floegel. menyat Teknologi ASUB BonioMasu 
Penyelesaian kasus tersebut sebut. Namun, dia menimpakan dengan audio memukau dari Bang 


kepada Transoce: 


juga meliputi pembayaran sebe- 
sur 24 miliar dollar AS kepada itu mengoperasiki 
Yayasan Ikan dan Satwa Liar njungan lepas pantai tersebut. 


sional, 350 juta dollar AS kepada (AP/AEP/REUTERS/IOE) NN. TUK $1.159 


“ WIMO Cor" 8-28674 (tuba V4 27014) -Wodowaa 7 Koma Puntur Asti 
1 Gta main 02010 «Lay LED IAI" 1 (A20 «AG0 DOFA «Tan 


BIAYA GANTI RUGI BP Kerokan regresi adegan 


Dana yang diperoleh dari penjualan aset 


r dollar AS: 
T Dialokasikan 
Dinyatah untuk dibayarkan 


4 Orutsen ICEpoworg 


“iya LED TON" ENGA (1026189 «20 DP «200 HOO « MOM WI 
Gt ce Le BOT - MR A10. dam 

va0 Cara «1 Taun Garra Gioal 

Ka agar 


Ganti rugi kepada Pembayaran MN ma PL MA TN Da EP Ka DS NA MD Da mm EM PELELADaaMan MELN PK 
perusahaan, dan Keuntungan ASUS Distributor : PT Astrindo Senayasa (021) 6121330 | PT Datascrip (021) 6544515 | PT Synnex Matrodata Indonesia (021) 29345800 
Pena ASUS Cal Canter Pusat Sera ASUS : (21) 2425000 (220-100 WB, Senin - Jum? | Jakarta :Koapa gang (01) 45846060 « STC Seraya (OZ) S7RSNGAS 
pemerintah Tumpat Ber Ran ABUS Jakarta (21) 328250, 812655, 629606125006 T22S7ED 
Lokasi Tempat Membel/eslr ASUS: 
Mangga Dua Cemkogka 62749. "T hop B20100, “Mogucm 175. "Kencana uya Gang 61238. uya Ca Io 88177 £ Zoo 82018 “Caca SokaidaBYIOG, “Kn Lagkp Soo BS1ETT, 
“Grand Coruter NOS?“ Puru 00 38 asia EOS “Ora Cort 1Z2O1“Druka Com A29 “Ob Ac GTA, “Mn Z25."GMCOM CODMEA, "fara GEA“ Pow MI 
(20121. 30 Pon Diat 00817,“ Ost 22787 A Zam 17K “Pras Du ZR. “ra Conan BI26Y, Macam Aa Pratama 12IA Va BTS, “Aan tb BALITA oat 
8 miliar Lmilar 3 miliar anon, “Lasu Corutar 801708, Kelapa Gading! 3907456645. ”30 MO/4503312 Cempaka Man Iwawa Conptur 4288772. Drangfuya 4277083 Ambanador "Anbatdo Nonak STS “yelk 
dolar AS dolar AS dolarAs SOSAK “ngLagp Swa 8785657 30 Powar 52200 atu Pras Ttana Cut Z7 bango 25168, "an 2S “Dar TONSZ. Las Conor FS Aoon ra B2" Pali "rat 
Uituk Wika asn Bajak! UNO nek Pia Pom Conor TSI. ConpUar SREN2R.Ancvw Btn SKK. “Siarkan 582185 “Dakar 708187“ 78121252 "CPUCOM T8K!178 Yangaram! "kaan Pn Saree rang Corp 17857 
uk Jdaim lebih Janjut Untuk proyel elu Shop 81863 Dopoka 30 Pose Dan TeTOAS. “Ou Cpu 877176. ITE arpang “St Pera Dina 7108033336 Powu WTC. 53 STD Bakal “Dinar: BC BAKSO. "CNSrgo 803102. 
otehibadannonfederal ) pemulihan )— ditentukan “3G Powe DCP ot, “an CanpwarBs3aO Bor (WAN) EPC Campur BIAK. Grand Comeutar 248676 Power BTN BMO125 3G Power Pa Jambi Du 237," Pat BIZTZT 
sunter Rtors 
intan BAYI @ranus 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


12 KOMPAS, SABTU, 17 NOVEMBER 2012 


PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 


Tari Klasik Keraton Ngayogyakarta 


HAK INTELEKTUAL 


Perjanjian 
Bilateral 
pena van Lindungi 
wisimi | Karya Cipta 


Pandhelori 


Pertukaran Pemuda ke Jepang tentang Bencana 
Sebanyuk 552 mahasiswa dari sejumlah universitas di 25 kota 
di Indonesia mengikuti ajang kreativitas bertema mitigasi ben- 
cana yang diadakan The Japan Foundation. Pemenang di- 
'umumkan 5 Desember 2012. "Sebanyak 24 peserta yang me- 
menangi kompetisi ini akan dikirim ke Jepang untuk studi 
banding,” kata Tadashi Ogawa, Direktur Jenderal The Japan 
Foundation, Jumat OG/N). Kompetisi ini dilakukan karena 
Indonesia dan Jepang punya kemiripan, sama-sama terancam 
w alam seperti gempa, tsunami, dan letusan gunung api. 
pemenang yang dikirim ke Jepang bis 
bertukar pengalaman dan kepedulian dalam pendidikan mit 
(asi bencana, (AIK) 


JAKARTA, KOMPAS — Untuk 
Hamengku melindungi dan mempromosi 
Buwono VIII | kan kai 
yasan Reproduksi Cipta Indo 
nesia menandatangani perja 

lisensi dengan Universitas Islam 
ri Syarif Hidayatullah, Uni- 
arma Palembang. 


Memahami Lingkungan Tingkatkan Nilai Budaya 


Mojang (gadis) dan Jajaka (pemuda) tak sekadar ikon generasi 
muda yang teguh jati diri kesundaannya atau mengapresi: 
diri terhadap kekayaan pariwisata Jawa Barat, tapi harus tang- 
gap dan berpartisipasi terhadap tren gobal, yakni budan 
mah lingkungan, Karena itu, Pasanggiri Mojang dan 
Barat 2012 bertema "Go Green" diadakan 
uekungai 
obari menyampaikan hal itu 
Moka dari 25 kabupaten/kota yang meng- 
ntina 16-26 November di Bandung. DMU) 


Ngayogyakarta 
Hadiningrat di 
Taman Ismail 
Marzuki 


Cibubur Bogor, 
Keempat lembaga pendidikan itu 
merupakan pelopor yang mene: 
@6/D. Gi implen 
budaya ini 1g-Undang Hak Cipta Nomor 
sebaga upaya | 19'Tahun 2002. 

Ketua Yayasan Reproduksi 
Cipta Indonesia (YRCI) Kartini 
Nurdin menjelaskan, sebagai pe- 
megang lisensi YRCI, keempat 
lembaga pendidikan tersebut 
memperoleh payung hukum 
yang sah untuk melakukan ber- 
bagai kegiatan reproduksi 
yu-karya hak cipta sesu 
dang-Undang 
implementasi 


nas Pariwisata Ji 
kkepad 
ikuti outbound & ki 


Bazar Women's International Club 


intan Tengah terpilih menjadi pro 
jadikan tema dalam Bazar Amal Women's International Club 
(WIC) 2013, Acara di Jakarta Convention Center itu akan 

dibuka Ny Ani Yudhoyono atau Ny Herawati Boediono, Pre- 
siden WIC Jakarta Rose Lintong di Palangkaraya, Kalteng, 

Jumat (6/1), mengutakan, acara tahunan itu rutin digelar 45 
tahun terakhir. Kalteng dijadikan tema karena pada bazar am: 
WIC tahun-tahun sebelumnya belum pernah terpilih, Biasa hal tersebut saat seminar inter- 


aa ee 114.000 Situs Bersejarah ENG 


pembul 
dalam Implementasi Perlindung- 


insi yang akan di- 


1.539 Siswi SMA Se-Badung Vaksinasi Massal 


an Hak Cipta di Indo 


Sasa . (Belum Tercatat Km ec 


rangka mempercepat program Bali Bebas Kanker Serviks 2020 YRCI, Ikatan Penerbit Indonesi: 
an Nasional, Kegiatan ini menggunakan dana Syarif Hida- 


rja suma dengan Cagar Budaya Tidak Bergerak di Jateng Baru Tercatat 1.779 umat (GAN, di Ja 


“9 


ai Lembaya Manajemen 


TEMANGGUNG, KOMPAS — Sekitar 14.000 situs tus  Liyangan, Kolektif (CMO), kegiatan YRCT 
rah di berbagai pelosok Tanah Atr belum kitar 20000 An Temanggan T Sein yang dibentuk tiga tah 


tercatat di Kementerian Pendidikan dan ataupun yang tidak bergerak dusunan sisa n Mataram 


Fa Ikat NE APA TP yang belum te saat ini be- Kuno yang sempat terpendam 
Kebudayaan. Akibat belum tercatat dan terdata lum dihitung sehingga belum bi- — material vulkanik akibat letusan 
rinci, situs-si a tersebut ke 


uung Sindoro sekitar abad TX 
menjadi sasaran pencurian. 


penerjemah, 
lawan, penerbit 
terbit buku) ke- 


h situs yang belum ter- abad X Masehi, 
data diperkirakan masih men- Di Kabupaten Tulungagung, 
capai ribuan situs” ujarnya, 

luruh situs telah tersertifikasi Benda cagar budaya tidak ber- 

memiliki kode tertentu, antara lain berupa candi, — Desa Geger, Kecamatan Sendang, 
ma ini pendataan situs tis makam kuno, dan tugu, Benda di lereng timur Gunung Wil 


di anggot 
anggota yang 
si akn dilindungi 
1 pihak-pihak yang memper- 


"Laporan kehilangan bend 
cayar budaya dari situs-situs yang 
belum terdata tersebut banyak 


kami terima dari wi dak bisa tunt cagar budaya bergerak adalah — Arkeolog Jurusan Sc r- 
nesia timur, benda-benda yang bisa dipin- tas Ilmu Sosial Universit 

Pendidikan dan Kebud dah-pindahkan seperti lingga, ihui tingkat pe 
dang Kebudayaan” Wicndu yoni, dan keramik. situs itu berhubungan d kat mengenai 


ingan konsep pet 


Nuryanti di sel kunjung- uan tanah | perlindungan hak cipta, tim pe 

5. a ke Kabupaten Temang- jalan menuju situs yang sering Lahan dibebaskan dengan istilah | neliti dari YRCI, Ikapi, dan UIN 

MENARA NYI SEA gung, Jawa Tengah, Jumat kali sulit dijangkau, Di Temanggung. pemerintah Syarif Hidayatullah membuat pc: 

Selumlah elemen dr bebagai komunitas merayakan Hari KT K lai Pelestarian Cagar kabupaten setempat kemi nelitian dengan 8000 responden 


ubebaskan 


Mempertimbangkan hal itu, ya Jawa Tengah Sri Ed 
Wiendu mengatakan, Kemente- ningsih mengatakan, di Jawa 
p 16 November ini untuk mer rian Pendidikan dan Kebudayaan Tengah, jumlah cagar budaya ti- 
ga kerukunan antarumat beragama serta akan berupaya menunt dak bergerak yang sudah tere 
Januari hinggga November p in situs skitar 2-3 ta- sebanyak 1779 benda atau ba- 
ik beragama di dunia dan hun mendatang. Dala ngunan cagar budaya. Adapun 
Berita di halaman 4 waktu tersebut “diharapl jumlah cagar buda 


2320 
Ius 


khir abad kx 
munculnya kot 
wa lebih dulu, 

GOD) 


sa Singhusa 13, 
diawali deng: 


sep penyatuan 


TEROKA 


Toilet: Dari Mohenjodaro hingga DPR 


Oleh FATHUROZI 


ole 
memang 


perkantoran, a 
lainnya. Nam 
pun minor atau terk 
ilet memiliki tungs 
n tak terganti 
im hidup manusia, see 
sosiul dan persor 


kloset (closed) ian mengintroduksi pe 
rumah dengan klasifikas 

tuang yang lebih kompleks Dis recht (2003) ka 

bedakan ruang publik dan ruang Pitaloka. 

privat semisal kamar mandi, ka- Sebuah buku karya Mie 
(2004), mengisahkan seorang 
ibat perang nuklir. 
im kebimbangannya, orang 
tersebut lari ke toilet untuk 


kumpulan puisi Renungan Klo 
set: Dari Cengkeh Sampai Ut- 
ya Rieke Diah 


Entah dengan alasan 
apa bila kemudian DPR 


dar tempat ki- Indonesia dimulai mencari solusi 
, tetapi juga ngoton untuk amun, masyarakat Indone- Atau bahkan tolet milik JD 
li pelepas stres, tempat memperbaiki toilet, sia itu ternyata kurang bisa me- — Salinger, pengarar pel The 
merenungkan persoalan, mem- bahkan dengan biaya eperti yang di- —— Cateher in The Rve dari Amerika 
baca, bahkan untuk mendapat tulis harian Kompas, “Wangi di Serikat, dalam situs lelang online 


miliaran rupiah. Depan, Jorok di Belakang” 
(25/3/2012), dikisahkan seorang — harga 644000 (enam miliar ru- 
wanita yang bekerja di lembaga — piah lebih). Entah kenapa, 
pemerintahan membuang hajat mungkin karena Salinger dike- Para peserta Bayer Young Environmental Envoy (BYEE) 2012 di Leverku 
di toilet, Setelah buang hi tahui telah menulis 15 naskah Rhine Westphalia, Jern Selasa AD, sesi percobaan kimia di 


kan inspirasi, Betapapu 
toilet ternyata 


dari hidup kita, manusia. 
arena itul 


negara bagian North 
orium Currenta, 


bagian dari rumah ki tidak menyiraml terbaiknya dari pe- | salah satu perusahaan milik ikuti 
lalu ada di semua ter “Ada toilet yang menyerupai ke- i biasa dilakul BYEE 2012 untuk memperlua 

SPBU, dan seb menghadap ke belakang, dan 

ilet. Scolah-ola pergi dar simbol lidah dari band papan $ 

berkegiatan dengan membawa. atas yang terkenal di duniuhi- — dap klosetatau toilet tampa Seting melakukan peker- | SENI TRADISI 

Peng ajeng Hai Semak ai bata : 2 £ . 

man eror Me Ha Toilet DPR kata ndk seb (Tari Tayub Sunda Semakin Langka 


ibu kota Hindustan, Mohenjo- Dahulu m 
dara, Dengan hilangnya pera- —— melakukan rit 
daban Hindustan, kloset pun 

ikut sirna, Sekitar tahun 1596, 
Sir John Harington mempro- 
duksi dua kloset dan diberi na 
jak", salah satu klosetnya 
dipakai Ratu Elizabeth 1. Ta 


Perubahan itu tentu belum ide, Bagi dia, toletlah yang telah 
menyeluruh, Masih banyak: membantu melahirkan kar- BOGOR, KOMPAS — Kese- tahun dahulujuga digunakan p 
anak-anak yang merasa t: ya-karya kreatifnya. nian tari tayub Sunda, yang ber- ra pembesar pada masa kolonial 
untuk ke toilet malam ha Di sisi lain, toilet dijadikan | kembang luas pada awal tahun Belanda untuk "menanggup” ta 
di tempat yan rena dihantui spekulasi mistis ruang ekspresi bagi seba 1900-an, saat ini semakin langka 
belum me orang Kita bisa lihat foto-foto | dan terancam punah. Oleh kare- 
napabila berlatar ruang toilet di jejaring | na itu, beberapa penggiat kese- suk bagi pelestarian ta 
Tam Satu ruang yang Wiusus, Kes DPR ngotot untuk sosial Facebook dan Twitter, pelestari pusaka budaya Sunda sudah ter- menambahka y 
ayal Harington dijuluki sebaga membuang hajat masih” memperbaiki toilet, bahkan de- Bahkan terdapat restoran bei an kembali menghidupkan ke Sunda mulai berkembang luas 
Ipak WC (Water Closet). imetap sebaga ak i: dekorasi serb . bukan ha- | senian itu dengan menampilkan- Tari tayub Sunda akan diiringi — tahun 1920, Para p 

"Tahun 1775 Alexander Cum- if, seperti mandi dan mencuci. nya di a, melainkan cagar budaya seperangkat kendang,saronTdan — berkumpul 

mmings menemukan kloset bil n buku berjudul C' ang tahu? sekaligus di China, Jepang, dan h Kahoeripan di Parung, II.bonang gambang rebab.gong.  yub Sund: 
yang tidak bau (ulve elaseh). ss and Cultural Indonesian Khusus bagi sastrawan, kloset Taiwan. Kabupaten Boo. Y bo akan blur trgola sehinga pe 
ndaftarkan hak pa Kees Van Dijk sungguh memberi bukti me “Adakah toilet sema tari itu akan di- bebas menyesuaikan gerakan de 
tennya, Setelah Cummings me- (2011, pemerintah kolonial Be-  hirkan inspirasi, bahkan tentang dalam hidup Anda? Mungkin 6 ukan pada 6 Desember t kepala), ngan Irama tebu 
lalu di dalam rumah atau lung” kata Dewi Djukardi, 


dengan tarian tayub yang diles- 
tarikan di pesisir Jawa Tengah. 
“Tayub di Jawa Tengah kesenian 
sedangkan tayub Sunda 


memukan kloset siram, kemudi- — landa memperkenalkan kloset kloset atau tolet itu dak s g diselipkan di” Wawan menilai tari tayub 

eph Bramah seorangtu- — kepada masyarakat Indonesia, misal cerpen yang berjudul Ma- — kantor Anda, Jangan-jangan Ketua Komunitas Pelestarian Pu- pinggang sebelah kanan belakang Sunda layak dilestarikan karen: 
kang kunci juga menemukan rakat pribumi ku-  Jaikat Kakus karya Triyanto makna yang sama ada dalam pi- | saka Budaya Bogor, di Kota Bo- dan digunakan sebagai sampiran memiliki filosofi yang dalam. 
Wloset yang diberi engsel pada ehadiran — wikromo (2008), juga cerpen —— kiran dan hati Anda. Siapa yang | gor, Jumat (6/1), selendang. yakni mengingatkan pada keta 


penutupnya Ketiga tokoh ter- kloset kare 
sebut saling melengkapi sehing- — mampuan kloset 


yake- — Coretcoret Toilet (2001) karya — tahu? Dia berharap momentum itu Menurut Wawan Dewantara, atan agama, Setiap gerakan da- 
berlubang — Eka Kurniawan, atau Radhar FATHUROZI | akan membuat pemerintah ter- maestro tari tayub Sunda dari lam tarian itu memiliki maki 


Ya tercipta kloset yang ny kecil mampu menampung se- nca Dahana dalam puisinya, Pengaji Budaya di Pancur | serak melestarikan tari klasik itu Pedepokan Galuh Pakuan, Bogor, Misalnya, gerakan adey-adeg 
bagi penggunanya. Toiletku (2008). Ada juga Toilet Studies, Staf Balai Penelitian | sehingga tayub Sunda tidak pu- di Jawa Barat saat ini hanya atau kuda-kuda yang bermakn: 

Seiring perkembangan za- Kaluu Vampir Kebelet Gaul kar- dan Pengembangan Agama, | nah. Apalagi, Roemah Kahoe- tersisa tiga maestro tari tayub harus berpendirian 
iman, bentuk toilet dimodifikasi ya Endang Rukmana 2009) dan Semarang | ripan yang berusia lebih dari 200 Sunda. Tari tayub Sunda berbeda teguh. (GAL) 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SABTU, 17 NOVEMBER 2012 


13 


Pengusutan Kasus 
LH Belum Kreatif 


Laporan BPK Bisa Menjadi Pintu Masuk 


JAKARTA, KOMPAS — 


kejahatan lingkungan dan kehutanan belum Bag eng ap un 
membawa efek jera. Butuh kreativitas penerapan sebagai contoh penindakan kasus 
Ai 3 2 4 kerusakan hutan tak 
penyidikan hukum dari berbagai aspek, seperti en ana 
pencucian uang, selain mendidik penegak hukum. tentang Kehutanan, tetapi ji 


Satuan Tugas RED: men- 
dorong 1 provinsi menjadi pri- 
oritas pendidikan penegak hu- 
kum | menggunakan ” berbagai 
pendekatan (multidoor). “Sudah 
di Jakarta dan Riau. 
Palangkaraya da 
Mas Achmad Santi 
lompok Kerja Pengkajian Hukum 
dan Penegakan Hukum Satuan 
Tugas Kelembagaan REDD/, 
Jumat AG/1D, di Jakarta. 
Peningkatan kapasitas itu buat 
hakim, jaksa, polisi, dan penyidik 
pegiwai pil kehuta 
dan lingkungan hidup. Pada 201 
an serupa dilakukan di Si 


dipilih karena punya potensi 
tan/gambut dan sumber daya 
lam menonjol. Di sisi lain, 


eksploitasinya sangat me: 
rusak lingkungu 
"Peningka 


negak hukui 
ber daya alam di kawas 


anksi hukum terhadap lembaga-lembaga ini akan me- 


LINGKUNGAN & KESEHATAN 


mandatangani semacam nota ke- 


tan/gambut s 
ngan pendek: 
nggat relevan di wil 


ecara terpadu de- 
multidoor sa- 
ih kaya hu- 


ngsungan dan keles y n Pengelolaan Lingkungan 
terhindar dari perusakan Hidup, dan UU lainnya. 
in,” paparnya. 
REDD: ini me- Terobosan 
lengkapi peningk: Pendekatan — multidoor ini 
hakim melalui sertifikasi hakim terobosan penegakan hukum, 
lingkungan. Mulai November m efek 
Mahkamah Agung bersama 
KLM melatih para hakim di da-  Waban leb 
erah agar punya pandangan leng- kan kerugian negara, 
kap terhadap kasus lingkuru perluas jangkauan hukum, 
Menurut Mas Achmad yang” Direktur Eksekutif Gi 
Juga Deputi Hukum Unit Kerja  mics Elftan Effendi menyambut 
untuk Presiden Bidang Penga- baik pendekatan multidoor ini. 
wasan dan Penge em- Pada tahap awal, efektivitas pen- 
dekat: dilakukan 


Agung, Komisi Pemberantasan 
Korupsi, Kementerian Lingkung- 
in Hidup, Kement hu- 

menterian Keuangan, 


1g Ini bisu menjadi pin- 
tu masuk bagi penegakan hukum 
"Desember 2012, pimpinan — multidoor," ucapnya. (CEO 


Owa-owa Betina Diserahkan Warga 


Pembangkit Listrik Mikrohidro untuk Desa 


Warga Desa 
Kedung 
Sumur, 
Kabupaten 
Probolinggo, 
Ja 

meli 


listrik 


pu minyak, 
Pembangkit 
mikrohidro itu 
kerja sama Jawa 


operator, warga 
desa, dan 
Pemkab 
Probolinggo, 


La 


PERUBAHAN IKLIM 


Kenaikan Muka Laut 2,8 Milimeter Per Tahun 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- pemantauan satelit altimetri liputan global, melainkan juga cnata mengatakan, pihaknya 
nelitian perubahan permukaan 2012) bersifat temporal, untuk kawasan laut Asia Tengga- akan mendukung BIG membuat 
laut di peraira ses Pada 1972-1992, muka laut Tn- ra, atelit altimctri untuk peman- 
un terakhir menunjukkan ke- Rekonstruksi itu menunjuk- — tauan kelauta 
naikan 28 milimeter per tahun. hingga mundur t ini, Lapan me 
Di kawasan timur lebih tinggi teknologi pembi 
ut, Pemantauan di tolit, inygga 201 
tingkat global, kenaikan meluncurkan d 
mm per tahun, Bean Baja yana 2 nak L 
if lebih tinygi daripada barat. Hasil studi yang disajikan pada mentara it 
Hal itu dipengaruhi arus workshop kali ini menekankan 
dari Samudru Pasifik. pentingnya pem 
kaan I 


mukaan laut pada masa depan. 


Badan Informasi Geo 
(BIG Asep Karsidi pad 
workshop "Reconstruction of Se 
Level Change 
Satellite Altimetry and Tide G 
@eselecasea)”, di Bogor, — timeter yang dikembangkan Le- Itu dinilai sangat p 
wa Barat, Rabu (4/N), ben, Turut terlibat penclitian itu, data permukaan 
Menurut Parluhutan Manu- dari masu ke ma 
dikator dari perub: 
Departemen Ilmu di Untuk 
teknologi Kelautan TPB, 
Proyek riset itu berhasil me- 
Adapun tingkat rekonstruksi perubahan permu- 
ka laut di Asia Tenggara berdasar kaan tut, bukun hanya dalam — onal (Lapan) Socwarto Hardhi- 


penygguni 
ter, UN) 


a Timur 


KERUSAKAN HABITAT 


Konflik Gajah-Manusia di Aceh Ja 


ACEI JAYA, KOMPAS — 
Kondlik gajah dan manusia di 
hutan Aceh J di hampir 


setiap 
hir. Kondisi itu dipicu tery 
rusnya hutan habitat gajah untuk 


perkebunan dan pertanian, 
Konflik umumnya masuknya 


Konflik parah sejak us 
nami, Awalnya, sebulan terjadi 
konlik dalam 15 hari. Beberapa 
waktu terakhir bahkan sebul: 
penuh," kata Koordinator Co 
servation Response Unit (CRU) 
Sampoinet, Fendra Tryshanie, 
Rabu (4/1, 
Pascatsunami, bar 
bangan kayu di 


khususnya di kawasan tak terlalu banyak. K: 
indung Ulu Masen. Kayu-kayu semestinya menjadi 
itu di antarany ahan perkebunan, Ga- 
pembangunan konstruksi pada — jah pun memukan tanaman per- 
masa rekonstruksi usai tsuna 


da 


lintasan gajah,” uj: 
Hutan Ulu Masen di Aceh Jaya 
merupakan salah satu habitat ga- 


3 
IG runger di CRU 
Sampoinet. Tugasnya me 

kawanan gaj 


@ 
melintas di permuki an hutan kepada warga 


perkebunan sawit pada dan menangani kondik satwa, 
bersJanuari. Belakangan inten- “Mereka punya berbagai latar 
sitas masuk mamalia terbesar di 


sejak April 
Ja tinggal di ka- 
hal, hu- atau pemu 
di Aceh Jaya ini — dia. MAN) 


u sekitar hutan,” k: 


KESEHATAN MASYARAKAT 
Rumah Tunggu Tekan Kematian Ibu-Anak 


SAUMLAKI, KOMPAS — Pe- 
merintah Kabupaten Maluku 
Tenggara Barat, Maluku, mc 
ngembangkan Rumah Tungs 
Kehamilan dan Kelahiran. Prog- 
ram itu untuk menekan angka 
kematian ibu dan anak, terutama 

di kepulauan. 
Badan Perse 
sa-Bangsa untuk 

Unicet) meng 
mah tunggu di Pulau Selaru, 
ira, dan Larat. Bangunannya bu- 
kan bangunan baru, melainkan 
rumah warga yang digunakan ru- 
u hamil berisiko 


litas kesehatan. Mereka di sana 
seminggu sebelum bersalin,” 
Kepala Dinas Kesehatan Kabu- 


mrloperkoran @ 


paten Maluku Tenggara Barat MTB, tahun 2007 ada 21 ibu dan 
(MTB) Juliana CH Ratuanak di 76 anak meninggal dari 2815 
Saumlaki, Rabu lalu kelahiran hidup, Setelah ada 
Rumah tunggu mengatasi per- — rumah tunggu yang dirintis 2007, 
tiga terlambat” yaitu ter- — jumlah itu turun. Pada 201, ada 
lambat mengetahui persoalan, 10 ibu dan 28 anak meninggal 
bat merujuk, dan terlam- dari 2068 kelahiran hidup. 
bat penanganan. ia akhir Oktober 2012, ada 4 ibu 
Sebelum ada rumah tunggu, anak meninggal da 
ibu hamil dibawa mendadak ke kelahiran, 
yang ada pus- Kepala Puskesmas Se 
akses transpor- lowahani Adriaan men 
asi laut antarpulau terbatas dan — kan, rumah tunggu sangat mem- 
kerap bergelombang tinggi bantu mendekatkan ibu hamil 
"Akibatnya, ibu-ibu hamil de- berisiko tinggi kepada layanan 
ngan risiko tinggi, seperti yang keseh: Mes- 
pernah mengidap malaria usia di ” kipun begitu, masyarakat kerap 
atas 35 tahun, tak tertolong Me- — mengeluarkan biaya ting 
ninggal di perjalanan atau di mengantar ibu hamil ke Scira. 
rumah karena terlambat dirujuk Untuk 60 kilometer, butuh se- 
ke puskesmas,” kata wa perahu motor/kapal cepat 
Data Dinas Kesehatan Pemkab Rp 200000-Rp 5001000. (EN) 


ScraperOne & Kaskus 


Innovohon for Tomorrow 


DAIHATSU Daihatsv Sahabattu 


LUXIO IDAMAN | 
ANGSURAN RINGAN! 


Hanya di Daihatsu Anda bi 


A00 Pemarang Marun DAIHATSU ACCESS IK anusindanesa Dreridutor Tungga 
(PT ASTRA DAIMATSU MOTOR laun ren 500 898 | Oa PT Astra International 


mrioperk oran @ 


14 


PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 


KOMPAS, SABTU, 17 NOVEMBER 2012 


KILAS IPTEK 


Moyang Panda Ditemukan di Spanyol 
Semua panda 


menaik moyang pia Jp dimuat Ji 
Rabu (4/N), justru ada di Spanyol. Temuan para 
eontologi di timur laut Spanyol itu berupa dua set 
itu, udara 


banyaknya gigi menunjukkan panda itu pemakan tanaman 
keras, seperti bambu. Spesies awal panda ini dikelompokkan 
aru beruang ini bukan 
y catat di Semenanjung Iberi: 
melainkan juga keturunan pertama panda raksasa,” kata Ju: 
Abella, ahli paleontologi pada Museum Tlmu Pengetahuan Alam 
l di Madrid, Spanyol, seperti dikutip Livscience. Berat 
. panda raksasa ini sekitar 60 kilogram atau seukuran 
beruang madu (felarctos malayanus), beruang terkecil yang 
masih hidup, Moyang panda tertua temuan sebelumnya ber- 


keterbatasan temuan fosil. Ll 


Fauna Air Rentan Terdampak Penghangatan 
Global 


ugat menyebabkan penurunan ukuran 
akuatik, penurunannya lebih besar 

darat 
logi dan 


yang meng 
Pada he 
dibandingkan dengan fau 


m Proceedings Of the National 
n menunjukkan ukuran tubuh spe- 
at tidak proporsional, Implikasinya di- 

perkirakan terjadi pada jejaring makanan di perairan dan pro- 
duksi pangan dari budidaya, Peneliti membandingkan ukuran 


Acaderu 
Sies laut d 


Andrew Hirst dari 

y menga air menyusut 10 kali di- 

dengan hewan daratan yang memiliki ukuran 

hewan akuatik berkurang 5 persen setiap 

1 derajat Celsius, ukuran hewan daratan ber- 
AC 


darat, d: 
Oucen Mz 


Situs Buddha Kuno di Afganistan 


Sisa-sisa patung Buddha duduk tampak di situs kung, tempat 
komunitas Buddhis berkembang lebih dari 17 abad silam yang 


mengeksploitasi deposit tembaga di bawah tanah seperti 
terlihat di pegunungan tandus di Mes Aynak, Afganistan, 10 
Oktober 2012, Sekitar 50 arkeolog dan 560 pekerja menggali 


n desa-desa 


dengan hasil mengejutkan, menyingkap ke 
kecil di situs seluas 4 kilometer persegi itu, Kini, Afganist 
yang membangun berada dalam dilema, antara mengeksploitasi 
tambang tem 4 melestarikan warisan arkeologi bet 
tinggi, 


KURSUS BAHASA INDONESIA 


Sulitnya Belajar Imbuhan 


Dua tahun belajar 
bahasa Indonesia di 
bangku kuliah Monash 
University, Australia, 
dirasa oleh Tona Roy 
masih belum cukup. 
Setelah lulus, ia lalu 
melanjutkan belajar 
bahasa Indonesia di 
Yogyakarta, Bagi Iona, 
kemampuan berbahas 
Indonesia akan menjadi 
bekal dan nilai tambah 
saat ia bekerja di 
Kementerian Luar Negeri 
Australia mulai tahun 
depan. 
Oleh LUKI AULIA 

udah empat minggu Ton 
Si: ir bahasa Indonesi: 


intensif di Realia 


kelas, ia mer 
mestay, yakni tinggal b 
keluarga Indonesia di sekitar 
Realia untuk memperl: 


masih berstatus mahasiswa di 
Yogyakarta, Pada saat itu rela- 
sing mula 
togyakarta, 


AS perjam 
Biaya kursus dari uang say 


yak siswa rela- 
ri Inggris, Kanada, 
tang tanpa be- 


harus pulang dan tahun depan 

mulai bekerja di kementerian 
r negeri, Suatu saat 

ingin ditugaskan di sin 


n besar, badan-badan PBB, 
kata 
ati, guru senior. 
adiri Re- 


Mengisi liburan 


ang juga sal 


Minat orang asing belajar Jala itu, 
berbuhasa Indonesia bukan ha- 

nya datang dari m Dinilai penting 
umum seperti Tona, melainka Po 


juga pelajar, mahasiswa, dosen, 
neli 
asing, relawan non-governmental 
oryanization (NGO), badan-ba- 
n PBB, aparat keamanan, ka- 
ugan diplomatik, hinggg 
anyak orang Australi 


ang melatarbelakangi pendirian 
Wi hasa, lembaga kursus 
bahasa Indonesia yang lebih di 
hulu hadir di Yogyal 
hun 1982, Direktur Wi 
hasa Agus Soehardjono mengga- 
kan, pada era Presiden Soc 
harto minat belajar bahasa In- 
posisi Tn 


sendiri, mereka sangat serius 
kata Dewi Arum Gon- 
orang guru 


ekonomi dinilai p 
komunitas intern: 
“Kini minat lebih tinggi ke 
usa Mandarin karena posisi 

penting Ada korelasi 


di Reali 
Minat 


ba 
Chin 


oggi bela 


lona Roy, 
mahasiswa 
Monash 
University, 
Australia, 
sedang 
mengikuti 
kursus bahasa 
Indonesia di 
Realia Language 
dl Culture 
Center, 
Yogyakarta, awal 
November lalu. 


diplomat, 
banyak pula 
i yang 
mengikuti 
kursus bahas 
Indonesia. 


ri-materi bahasanya menga 
kan contoh peran dan tugas se- 
orang diplon 
“Informasi itu diramu m 
jadi silabus khusus untuk dia, 
Belajarnya juga intensif dan pri- 
at, one or one. Jika siswa tidak 
bisu datang ke Jogja karena ke- 
sibukannya, kami kirim guru ke 
mana pum lokasi sisw 
tensif belajar 30-60 jam, sisw 
sudah bisa berkomunikasi dan 


ar bahasa," kata Agus. 
Hardiati juga menilai demi- 
kian, Minat dan kehadiran siswa 
ng terkait erat dengan kua- 
litas hubungan kerja sama In- 
negara-negara 


dan akhiran (konfiks) pada kat 
asar, Ta kerap kali kurang tep: 
dan bingung menempatkan im- 


bungan Indonesia d: 
da kuat, Realia banyak mene- 
ri Kanada 
Dari jumlah siswa 
langan mahasiswa 
20 persen di 


alah satu guru 
yang sudah mengajar sejak 199 
ngajurkan bahasa Indone- 


di Institut Etnologi uprocht- 
Karls-Universitat Heidelbery, 


n jangka waktu pendeka 


pembelajaran 


mempelajari kosakata. 
makin banyak kosakata yang 
dikuasai, s mudah mem- 
pelajari 4 Untuk 
mempermut emperve- 
pat penguasaan bahasa Indon 


Indonesia, 


nyet siswa, $ 
tiap siswa punya program be 


muteri-materi seperti sej 

sastra, dan budaya Indonesia. 
"Mahasiswa jadi lebih paham 

konteks | ang dan pola 

pikir orang Indonesia. Itu mem- 

buat mereka penasaran d 

tarik datang ke Indor 


pa perguruan tinggi di 
Jepang, misalnya, yang memil 
mata kuliah bahasa Indonesia di 
studi bahasa Asia, 


Pendekatan khusus 


Ketika ditemui seusai kursus, 

Tona mengu 

nya memah: 

bahasa Indonesia. Afiks Gmbuh- 
merupakan pembubu 


Kanto, dibuat tim guru se 
nior setelah menanyakan kebu- 
tuhan siswa sebelum memulai 

m need as 

sessment itu, lir akan melih: 
latar belakang profesi atau pe- 
kerjaan siswa sehingga ma 
pembelajarannya akan sarat de- 
ngan contoh praktis riil yang di- 
hadapi sehari-hari. Contohnya, 


yang 
mengajar bahusa Indonesia di 
beberapa perguruan tinggi di 
Jermi 


PEMANFAATAN LIMBAH 
Dan, Kotoran Gajah Pun Ja 


kertas undangan yang diterima 
nan Safari 
kotoran 
tebal berserat 


pengola 
matera 


emang berbah 
Meskipun dari 
berbau, 


proses pembuatan kertas dari 
kotoran gajah di 


berbagai hasil 
dan direbus untuk mema Upay 
bakteri atau mikro 
dia, Jumat (OAD, 
nbuatan ket 
itu melalui b 
berapa tahapan 
mencuci koto! 


im air 
Selanjutnya, bubur serat dan 
bubur kertas diaduk hingga mi 
tu, Perbandingannya, sekitar 
kotoran gajah dan 1 
kilogram kertas bekas, Takaran 
bisu menyesuaikan tujuan pem- 
bu lau ingin kelihatan 
banyak seratnya. perbandi 
kotoran gajah ditingkatkan. 
Setelah teraduk sempurna, 
campuran itu dicetak di atas ka- 
sereen dengan ukuran 40 cm 
x 50 cm, Tahapan ini mirip 
pembuatan sablon secara tradi- 
sional, Cetakan ini lalu dijemur 
supaya mengering. Dari awal 
hingga akhir, proses ini hanya 
membutuhkan waktu sehari, 
Mukdor mengatakan, proses 


besar itu, pengolahan makanan 
di ususnya tida 
40-60 persen serat tak di- 


manfaatkan menjadi bakal ker- 
t 


Serat yang didapat latu di- 
rebus untuk mematikan mikro- 
ba dan melunakkan serat. Lalu, 
serat bersih dan steril itu di- 
jemur hinggsa kering dan ber- 
ubah warna, seperti cokla 
Kemudian serat kering digiling 
untuk menghaluskan dan diren- ini telah dilakukan lebih dahulu 
dam air beberapa jam agarjadi oleh Taman Safari Bali. Metode 

r pemanfaatan ini diperoleh se 
mbl menunggu, bisa diker- — telah studi banding ke Thailand 

im bubur kertas dan India. 

sebagai bahan tambahan. Ca Retno Sudarwati, dokter he- 
nya, kertas yang telah dipotong yan ah dl TSI Cisarua, 

ko Saga mengatakan, ke-45 ekor gajah 


Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambu 
rya kertas berbahan baku koto 


ScraperOne & 


di Kertas 


(engah berbatik hij 
n gajah di Taman Safa 


phas maximus su 
hasilkan 2, ton 
4 bisa terkelola 


sumater 
matranus) mei 
kotoran. 
b 
baggian besar dim 
tuk pembuatan kompos 
mulai 

“Dari 100 kilogram kotoran 
mer 


kertas patut di 
apresiasi, “Selama ini kertas 
iproduksi dari pohon, hutan 


dapat mengurangi kerusakan 
hutan,” tuturnya. 

Hingga kini, produksi kertas 
dari kotoran gajah ini masih se- 
batas untuk kebutuhan internal 
TSI. Bukan untuk dipasarkan. 

Pada masa mendatang, 
ari juga berencana 

h 


ring menghasilkan 210 lembar 
$ ukuran 40 cm x50 cm 


undangan, dan bingkai foto. 
Jenis kertas lebih bagus di- 


umber gas metan: 
proses pengomposan. Biogas ini 
Tia dipakatoetagai baba bakar 
buatan kertas dari kotoran 


Meskipun skala kecil, 
memanfaatkan kotoran fauna 
#ijah sumatera yang dilindungi 
ini cukup menarik. Di alam liar, 
jumlah gajah sumatera diperki 
rakan tak lebih dari 2000 ekor. 

ICHWAN SUSANTO) 


Kurangi kerusakan 
Saat peresmian Safari Poo 
per, an buaya 


askus 


PERUBAHAN IKLIM 


Dari New York Menantang Penyangkal 


nyangkal (deniers), Kelompok 
ini secara konsisten menga- 
takan, “Krisis iklim tak nyata, 
tak bisa diatasi, tak cukup uang 
untuk melakukan aksi." 


dunia, seperti itulah dunia ter- 
saji” ujar Jason di halaman bv 


y Project, 

ga seluruh dunia 

tentang krisis 
pi. Indonesia, 


eluarga Begley pakai pupuk 
kompos, menampung air hn 
untuk menyiram tanamai 


24 Jum Reali 


dan 
tili Niode 
han Iklim: Adeline Tif- 
fani Suwana, pendiri kelompok 
Sahabat Alam: dan Fachruddin 


iklim ekstrem yang amat nyata. 


"1 
Rekor gelombang udara panas 
an korban serta Melawan penyangkal 


ing mengh Al Gore 


Ikan "24 Jam Re 
berakhir Jumat (6/1) 
York, AS, kota sami 


mencairnya es di dua ku 
tub atau bangir dan badai yang 
mendorong penduduk 


18 November lau 
Keprihatinan Al Gore so: 
berlanjutan planet Bumi dan 
net yang adil mendorongnya 
memelopori gerakan ini, Semua 
pemangku kepenting 
is, media, 
daya, be 


Al Gore menyebutkan, itu 
ica kotor yang diha- 
nergi kotor, seperti b 
ninyak, dan g 


Banglades, hingga Au 
sama-sama ki 
ihkan kris 
kan peluang” k 
kil Presiden AS itu. Lebih 
mengajak dunia melawan pa- 
ra penyangkal. Warga dunia pun 
menghimpun janji, "Dengan 
menyatukan suara, kita bisa 
mengubah dur 
(CLIMATEREALITYPROJECI 
COM/AP/IS 


ad 
silkan 


mereka masing-masing. 
ore juga mengingatkan 
tangan dari kelompok pe- 


Tavakoli menyanyikan 
"93 Million Miles", kisah dui 


» 


“: STOP DREAMING 
tt 


DATANG DAN DAFTARKAN Di 
AUTHORIZED DEALER 


DUCATI TERDEKAT UNTUK TEST RIDE ' pUCATI JAKARTA 


#62 21 5140 2190 


KOMPAS, SABTU, 17 NOVEMBER 2012 


UMUM 


15 


Los Daging Sepi 


Suasana los 
daging di Pasar 
Modern Santa, 
Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan, 
Jumat (IG/M), sepi 
karena tak ada 
pedagang yang 
berjualan, Pedagang 
laging sapi di Jakarta 
menghilang dari 
sejumlah pasar. 
Mereka tak berjualan 
lantaran harga daging 
sapi melonjak, 


Ruben Diminta Melapor 


Kemenko Polhukam Bantah Korban Anggota Desk Papua 


JAKARTA, KOMPAS — Kepala Bidang Huma 


Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto menc- 
gaskan, kepolisian melakukan penyelidikan kasus 
dugaan perampokan 1 juta dollar AS, setara dengan 
Rp 95 miliar, dan penyekapan yang menimpa Ruben 


PS 


Penyelidikan itu dilakukan ka- 
rena beritanya sudah diketahui 
masyarakat. "Sampai saat ini, 
yang bersangkutan belum mem- 
buat laporan, Anggota kami su- 
dah mengontaknya. Yang ber- 
angkutan mengatakan akan me- 
lapor ke Polda Metro Jaya setelah 
uurusandi Papua selesai,” katanya, 
Jumat AG/D petang. 

Menurut Rikwanto, keterang- 
an resmi dari Ruben diperlukan 
untuk mengetahui secara pasti 
apa yang terjadi, Dengan demi- 
kian, kepolisian mempunyai da 
sar kuat dan penyidikan bisa le- 
bih difokuskan. 
isus perampokan dan pe- 
yekapan itu benar terjadi atau 


rey meski yang bersangkutan belum melapor, 


tidak, menurut Rikwanto, kepo- 
lisian tidak bisa menduga-duga, 
Pihaknya belum mendapat ka- 
poran resmi dari yang bersang- 
kutan dan belum melakukan 
nyelidikan mendalam. 

umi harap Ruben segera 
melapor, Semakin cepat melapor, 
semakin cepat mendapat gam- 
baran pasti untuk melangkah," 
lanjutnya, 

Menurut Rikwanto, kasus 
yang disampaikan Ruben tidak 
bisu dipakai sebagai tolok ukur 
kerawanan Jakarta. "Kita tunggu 
aja yang bersangkutan membu 
laporan,” katanya, 

Sementara itu, Deputi 1 Bi- 
dang Koordinasi Politik Dalam 


Negeri Kementerian Koordina- 
tor Politik, Hukum, dan Ke- 
amanan (Kemenko. Polhukam) 
Mayjen (TND Judy Harianto 
membantah bahwa Ruben PS 
Marcy adalah anggota Desk Pa- 
menko Polhukam. 

bukan anggota Desk Pa- 
diundang 
diskusi, Dia tidak ada 
struktur kementerian,” 
War Judy saat dikonfirmasi, d 
Jakarta, Jumat, 

Mengenai pencalonan dirinya 
dalam Pemilu Kepala Daerah Pa- 
pua, hal itu juga di luar koordina- 
si dengan Kemenko Polhukam. 


Tidak terdaftar 


Nama Ruben PS Marey tidak 
terdaftar dalam bursa pemilihan 
gubernur Papua periode 
2013-2018. Kotua Komisi Pemi- 
lihan Umum (KPU) Provinsi Pa- 
pua Benny Sweny. ketika dihu- 
bungi, Jumat malam, mengata 
kan, hingga penutupan masa 
pendaftaran bakal calon pada 14 
November lalu, Ruben PS Marey 


lidak pernah mendaftarkan diri, 

“Ruben Marey bukan bakal 
calon gubernur Papua," kal 
Benny Sweny menegaskan, Pa- 
ingan bakal calon yang terakhir 
mendaftar ke KPU Papua adalah 
Barnabas Sucbu-lohn Tabo. Me- 
reka mendaftar pada 10 Novem- 
ber, 

Saat ini, KPU Papua tenga 
merampungkan proses verifikasi 
atas sembilan pasang bukal calon 
yang telah mendaftar. Sebanyak 
tujuh pasang yaitu Lukas Enem- 
be-Klemen Tina, MR Kam- 
bu-Blasius Pakage, Habel M6 


segem-Marthen Kayoi, Wling- 
ton Wenda-Weynand. Watory, 
Noakh Nawipuslohannes Wob, 
dan John Karubaba-Willem Ma- 
.g1y, mendaftar melalui DPR Pa- 
pu 

Sebanyak dua pasang lain, ya- 
itu Yan Pieter Yambise-Heem- 
skercke. Bonay Barnabas 
Suebu-John Tuba, mendaftarkan 
diri melalui KPU Papua. 
RES/EDNOSI 


Merajut Lampung “Sai” Lewat Tapis 


(Sambungan dari halaman 1) 


Pulau Jawa, sebagian ibu-ibu 
kerajinan merajut 


berbentuk selendang 
atau sarung yang diberi sulaman 
benang emas 

Rofiah (35), misalnya, bebe- 
rapa hari terakhir sibuk: 
menyulam tapis motif imar se- 
kebar. Motif ini merupakan co- 


dan kun 
punah, 

Rofiah sadar, Secara biologis, 
ia bukan warga Lampung tlun, 
Namun, ia merasa membutuh- 
kan dan "terpanggil" untuk me- 
nekuni kerajinan sulam tap 
tersebut. Selain menambah 
penghasilan keluarga, secara ti- 
dak langsung ia juga berkontri- 
busi melestarikan seni sulam 
yang kini terus terdesak moder- 
nisasi, 

“Kuncinya hanya sabar dan 
telaten, Dengan itu, sebagai 
orang Japung Jawa-Lampung) 
yang hidup di tanah Lampung, 
saya ikut mempertahankan tra- 
disi Lampung,” ujar Rofiah 
yang, meski tidak fasih bahasa 
Lampung, paham tentang cara 
membuat tapis, 
ctua Perhimpunan Perajin 
Kain Tupis Lampung Roslina 
Daan membenarkan, dewasa ini, 
warga pendatang atau transni- 


gran justru berkontribusi besar 
melestarikan kerajinan tapis, Ia 
mencontohkan, dari 75 perajin 
tapis yang dipekerjal 
sejumlah daerah, 80 persen di 
ranya warga pendatang, 
Menurut Roslina, kondisi ini 
bisa menjadi introspeksi warga 
Lampung ulu yang tak lagi 
tertarik menekuni seni tapis, 
"Kebetulan para pendatang ini 
memiliki ketertarikan dan ke- 
kunan, Dulu, tapis itu diket 
jukan perempuan-perempuan 
Lampung untuk acara adat, 
pernikahan, dan lainnya. Jadi, 
itu dikerjakan dari hat," kata 
pengusaha tapis warga Lampung 


Raswi 
Lampung y 
Dewan Kerajinan Nasional 
rah Lampung mengatakan, tu- 
pis merupakan salah satu se 


pemerhati tapis 


abad ke-2 sebelum Masehi, ne- 
"nek moyang orang Lampung te- 
lah menenun di kain brokat du 
pelepai 
Inilah cikal bakal kerajinan 
tapis yang khas menggunakan 
benang emas dan perak. Me 
nurut Raswan, selanjutnya seni 
tapis secara dinamis terpenga- 
tuh sistem agama dan adat di 
Lampung "Motifnya menjadi 
beraneka ragam karena terpe- 


nyaruh ajaran agama Hindu, 
Buddha, dan Islam yang silih 
berganti masuk ke Lampung,” 


Prinsip dinamis 

Prinsip dinamis dar terbuka 
pula yang kemudian 
seni tapis ke panggung fus 
modern di Jakarta. Hal itu ter- 
bukti saat Jakarta Fashion 
Woek, baru-baru ini, Desainer 
Dee Ong, misalnya, memadukan 
hiasan motif tapis dengan bal 
sutra China yang halus dan n 
man dipakai 

Saat berkunjung ke Bandar 
Lampung Oktober 
tenun dari Belanda, Sandra 
Niessen, juga membenarkan 
bahwa tapis Lampung 
diburu kolektor asing, Sebal 
pis satu-satunya tenunan di Ta- 
nah Air yang pengerjaannya ru- 
mit, Ditenun dulu, baru disu- 
lam, 

Kini koleksi tapis banyak di- 
bawa ke luar negeri, di anta- 
ranya ada di Museum Rotter- 
dam, Belanda. Kolektor Jepang 
juga memiliki kain-kain tapis 


motif kuno, 
"Saat pameran di Tokyo 
Kyoto, beberapa hari talu, 


bertemu orang Jepang yang 
punya 70 koleksi tapi 
menawar empat koleksi saya, 
tapi tidak saya beri," tutur Ros- 
lina. 


Meskipun apresiasi terhadap 
seni kain tapis cukup tingsi 
Raswan merasa miris apabila 
melihat berkurangnya perajin 
tradisional tenun tapis saat 
terutama dari warga Lampung 
asi 


Lunturnya kearifan lokal 
Menurut budayawan Lam- 
pung, Anshori Djausal, warga 
adat Lampung secara tr 
sebenarnya memiliki ke: 
lokal, misalnya filosofi nemu 
nnyimah dan nengah nyappur 
yang mengajarkan keterbukaan, 
tenggang rasa, dan bermasyara- 
kat, 
Namun, 
(menjunjung ha 
ulut akibat ketersinggungan 
piil itu sehingga amarah pun 
mudah meledak, Anshori tidak 
memerinci apa penyebabnya. 
Mungkinkah ketersinggungan 
itu karena maryinalisasi seca 
ekonomi, sosial, dan seni tapis 
u sendiri? Atau karena sema- 
in berkurangnya penutur ba- 
Lampung dalam kehidupan 
-ha 
Nyoman Sade (5 
domulyo, Lampung 
yang pernah jadi ko 
suhan belum lama ini, berharap, 
konsep Lampung sai Lampung 
satu) segera terwujud agar Lam- 
pung layak menjadi miniatur 
Indonesia. 


Roket Hamas Gempur Tel Aviv 


(Sambungan dari halaman 


Netanyahu menyatakan, operasi 
militer harus berlanjut dan mi 
liter siap memperluas operasi di 
Jalur Gua dan melancarkan se- 
rangan darat. 

Institusi militer Israel kini 
mulai mengakui, daya jangkau 
roket milik Hamas dan kelompok 
Jihad Islami kini lebih jauh 
i yang diperkirakan selama 


Hamas juga menolak genca 
senjata sat ini. Juru bicara 1 
mas, Taher Nunu, kepada televisi 
AI Jazcera, Jumat, menegaskan, 
bicara gencatan “senjata saat 
ini hanyalah sebuah kebohongan. 
Ia mengungkapkan, Netanyahu 
bicara gencatan senjata selama 


kunjungan PM Mesir di Jalur 
Gaga, tetapi — kenyataannya 
Israel terus menggempur 


Gaza pada suat kunjungan Kandil 
u. 

Sejumlah analis Israel menye- 
butkan, jika Hamas terus me- 
nembakkan roket-roketnya ke 


wilayah sekitar Tel Aviv, tidak 
tertutup kemungkinan Israel 
akan melancarkan serangan da- 
rat ke Gara, 

Israel telah mengumumkan 
mobilisasi 16000 anggota pasu- 
kan cadangan untuk persiapan 
serangan darat itu, Israel 
juga — telah mengerahkan 
tank-tank ke sekitar wilayah di 
Jalur Gaza. 

Israel mengklaim telah meng- 
gempur sedikitnya 250 susaran 
Gaga, di antaranya 130 basis pe- 
luncuran roket jarak jauh, Sc- 
dikitnya 21 warga Palestina tewas 


dan 200 lainnya mengalami lu- 
harhika yak erat mara, 
Rabu lalu, Israel mengakui, se- 
dikitnya 270 roket berbagai jenis 
ditembakkan dari Jalur Gaza ke 
sejumlah sasaran di Israel dan 
105 roket di antaranya ditangkis 
oleh sistem rudal antirudal Iron 
Dome milik Israel, 

Namun, Hamas dan faksi-fuksi 
Palestina mengklaim telah 1 
nembakkan 500 roket berbi 
is ke Israel, Hamas juga meng- 
klaim berhasil menembak jatuh 


Kk politik-ekonomi 
Restrukturisasi PBB, Mungkinkah... 


Oleh JAMES LUHULIMA 


alam pidato pembukaan Forum Demokrasi 

Bali V, 8 November lalu, Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono kembali menyerukan 
reformasi agar segera dilakukan terhadap Dewan 
Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Reformasi 
itu diperlukan untuk memastikan adanya harmoni 
antara anggota DK PBB dan sebagian besar anggota 
PBB lainnya, 

Hal serupa pernah dikemukakan Presiden Yu- 
dhoyono dalam forum yang sama dua tahun lalu, 
Menurut Yudhoyono, tata kelola pemerintahan di 
$ dibuat mampu merefleksikan 
realitas saat ini Cirinya adalah pusat kekuatan yang 
tersebar dan tidak lagi terpusat di segelintir ne- 
gura, 

“Kita harus memastikan terciptanya suatu har- 
moni antara aspirasi anggota DK PBB dan negara 
anggota PBB lainnya. Hal ini penting dalam men- 
ci atu nuansa keberagaman dan demokrasi 
serta penolakan terhadap unilateralisme,” kata Yu- 
dhoyono, 

Tidak uda yang salah dengan apa yang dikemu- 
kakan oleh Presiden Yudhoyono, hanya yang men- 
jadi pertanyaan adalah mungkinkah h: 
lakukan? Pertanyaan itu diajukan mengingat p 
dapat bahwa PBB perlu direstrukturisu 
talisasi, dan didemokratisasi bukanlah hal yang 
baru. Keinginan untuk itu sudah berulang: 
disuarakan, tetapi hingga kini tetap tidak pernah 
terwujud, 


Lima negara 

Kita barus ingat bahwa pembentukan PBB itu 
dipelopori oleh Tima negara yang keluar sebagai 
pemenang dalam Perang Dunia II, yaitu Amerika 
Soviet (kini Rusia), China, Perancis, dan 


tingkat global ha 


ian wewenang khusus berupa hak veto 
kepada kelima negara pendiri PBB itu semula 
dilakukan agar mereka dapat mengamankan dan 
menerapkan keputusan PBB, 
Ihkan, jika keputusan PBB tidak dipatuhi, kc- 
Iima negara pendiri PBB yang merupakan pe- 
menang Perang Dunia IT itu mempunyai kekuatan 
pemukul untuk menghukum negara ie 
mematuhi keputusan PBB (dalam ha 
DK PBB). Tanpa memliki kekuatan pemukul, DK 
PBB tidak mempunyai gigi untuk membuat suatu 
negara mematuhi keputusan yang telah diambil. 
Namun, dengan munculnya Perang Dingin an- 
tara AS dan Uni Soviet, serta dalam batas-batas 
tertentu juga China, hak veto itu justru meneng- 
gelamkan peranan PBB, 
Hal itu mengingat keputusan DK PBB yang 
dipelopori oleh AS atau negra Barat lain (Inggris 
atau Perancis) akan diveto oleh Uni Sovict atau 
China, Sebaliknya, keputusan DK PBB yang di 
pelopori Uni Soviet akan diveto AS, Inggris, atau 
Perancis. Dengan demikian, kekuatan DK PBB 
sebagai kekuatan pemukul tidak berfungsi dengan 
baik. 


Pernah ada pemikiran untuk meninjau kembali 


pemberian wewenang khusus kepada lima negara 
pendiri PBB itu mengingat konstelasi duni: 
berubah. Jerman dan Jepang, yang semula diangga 
sebagai musuh dalam Perang Dunia II, kini bukan 
saja merupakan sahabat, melainkan juga termasuk 
ke dalam daftar negara penyumbang PBB yang 
terbesar, 

Namun, pemikiran itu tidak pernah serius di- 
bahas atau dibicarakan di PBB Hal itu mengingat 
ada beberapa kalangan yang mengkhawatirkan bah- 
wa peninjauan kembali pemberian wewenang khu 
sus kepada lima negara pendiri PBB tersebut justru 
akan memancing munculnya kekuatan-kekuatan 
aru di PBB, Kemunculan kekuatan-kekuatan baru 
itu tentu akan membawa komplcksitas masalah 
tersendi 

Kita juga jangan melupakan bahwa dengan segal 
keterbatasannya, PBB berhasil menjaga perda- 
maian dunia selama lebih dari 67 tahun, Sejak 
Perang Dunia II (1990-1948) dan Perang Pasifik 
@991-194S), tidak pernah lagi terjadi perang sebesar 
itu, 

Sebagai jalan tengah, di samping lima anggota 
tetap DK PBB yang memiliki wewenang khusus 
(hak veto), juga dipilih 10 anggota tidak te 


menjadi 15 negara, semua pe 
DK PBB akan memberikan hasil lebih baik. Sebab, 
keputusan DK PBB tidak hanya ditetapkan oleh 5 
1 oleh 15 negara. 


AS penyumbang terbesar 

Total anggaran operasional PBB pada tahun ini 
lebih dari 7 miliar dollar AS. Amerika Serikat 
merupakan penyumbang terbesar (25 persen), di 
ikuti Jepang (038 persen), Rusia (99 persen), 
Jerman (B3 persen), Perancis (6.25 persen), Iny- 
gris (4,86 persen), talia (399 persen), Kanada (3.09 
persen), Spanyol (195 persen), Belanda (1,65 per- 
sen), Australia 0,57 persen), Brasil (AS persen), 
Ukraina (25 persen), Swedia (Z1 persen), Bel 
@.7 persen), dan Arab Saudi 02 persen), Sisanya 
menyumbang di bawah 1 persen, termasuk Indo- 
nesia (O15 persen), 

Khusus AS, selain menanggung 25 persen ang- 
aran operasional PBB, negara tersebut juga me 
nyediakan lahan dan markas besar PBB di New 
York, 

Usulan untuk merestrukturisasi PBB sehingga 
pusat kekuatannya tersebar da 
pada segelintir negara tentu membawa konsekuensi 
tersendiri, termasuk menambah jumlah sumbang- 
an untuk menanggung ungaran operasional PBB 
Sanggupkah Indonesia melakukannya? 

Sebagai negara yang hanya menanggung ang: 
aran operasional PBB sebanyak 015 persen, tentu 
sulit bagi Indonesia untuk membuat suaranya 
didengar, Padu masa lalu, Presiden Soeharto sebagai 
Ketua Gerakan Nonblok (1992-1995) bersama nc- 
gara-negara anggota Gerakan Nonblok berupaya 
merestrukturisusi PBB, tetapi upaya itu tidak di- 
dengar oleh PBR Apalagi kini Indonesia hanya 
seorang di 


Kongkalikong Terus Terjadi 


(Sambungan dari halaman 1) 


juga bukan berarti bertentangan 
dengan sikap Presiden kau 
sejalan dengan semangat Presi 
den untuk memberantas praktik 
kongkalikong yang merugikan 
aran negara," kata Julian, 


Tak perlu izin Presiden 


Menurut Julian, semua yang 
dilakukan menteri tidak Wajib 
disampaikan terlebih dulu kei 
da Presiden, apalagi jika itu tin- 
dukan politik. Langkah Dipo me- 
tupakan tindakan politik sehirg- 
ga Sidak harus dilaporkan atau 
minta izin kepada Presiden, 
Julian mengatakan, Presiden 
belum merespons karena laporan 
Dipo langsung masuk ke ra 
hukum, Presiden pada prinsip- 
nya tidak mau masuk atau meng: 
intervensi proses hukum, Pre- 
siden juga belum memanggil tiga 
menteri yang kemente 
dilaporkan oleh Dipo. 
"Biarkan proses hukur 
jalan, Kita lihat saja nanti 
kkah selanjutnya seperti apa. B: 
wa ada mekanisme evaluasi 
ternal, memang iya, dan sistem 
tengah bekerja. Akan dicari apa 


Kemhan, term 


di 


gota Komi 


anggota part 


gk pa 


misalnya, bisa 


yang kondusif dan transparan d 
lam penyusunan anggaran, 
Wakil Ketua Komisi I DPR TB: 
na Masanuddin secara terpisah me- 
ngatakan, semua rapat dengan 
uk soul angga 
an, berlangsung terbuka. Namun, 
tidak membau 
upaya-upaya yang dilakukan ang- 
Ldih 
rapat yung terkait pengaduan 
, misalnya. Nan 
at pribadi dan tidak 
dengan pa 
berapa partai yang angsoti 
seperti itu,” katanya 
nyebut nama partai tersebut, 
Menurut dia, tidak hanya ang- 
#ota DPR yang berupaya mem 
ngaruhi pengadaan oleh Kem- 
Ih han, Pihak-pihak luar, termasuk 
pejabat pemeri 
hingga pihak swasta, kerap 


melakukan pendekatan kepada 
anggota DPR untuk menawarkan 
produk tertentu, 


msisten dengan pet 


persenjataan, “Seperti Leopard, 


padahal tidak ada di rencani 


KPK. Ada yang sedang dalam 
proses intensif dan belum bisa 
dipublikasikan,” kata Wakil Ke- 
Iwa KPK Busyro Mugoddas saat 
dihubungi, Jumat. Busyro mem- 
benarkan, salah satu dari tiga 
kementerian yang dilaporkan Di- 
po tengah dalam incaran KPK. 


Kegaduhan politik 


Sejumlah kalangan menenga- 
rai, apa yang dilakukan Dipo dan 
juga sebelumnya oleh Menteri 
"Ada be- Badan Usaha Milik Negara D: 
ya Jan Iskan merupakan manuver di 
Iuar tugas pokok me 
mungkin bermaksud baik, seperti 
membersihkan pemerintahan 
dari korupsi, tindakan mereka 
menimbulkan kegaduhan yang 
tidak produktif. Presiden perlu 
mempertimbangkan untuk me 
negur para menteri itu jika ma 
nuvernya sudah berlebihan. 
Demikian disampaikan Wakil 
Sekretaris Jenderal Partai Demo- 
krat Saun Mustopa, Ketua DPP 
PDI-P Bidang Hukum Trimedya 
Panjaitan, Wakil Ketua Umum 
Partai Persatuan Pembangunan 
Laikman Hakim Saifuddin, dan 
Sekretaris Jenderal Partai Per- 
sutuan Pembangunan ” Roma- 


Ir prosedur 


un, 


ambil m 


1 pengadaan 


muncul, 


masalahnya kalau memang ada — katanya. hurmuziy secara terpisah di Ja- 

yang tidak beres di satu bagian,” — Erris | mengatakan, secara karta. 

lanjutny umum, tidak tertutup kemung- Anggota Komisi III DPR, Bam- 
ik Dipo maupun KPK me- — kinan ada upaya-upaya dari bang Soesutyo, menduga, isu-isu 


mang belum menjelaskan detail 
dugian kongkalikong tersebut, 
termasuk tiga kementerian yang 
dilaporkan. Informasi yang ber- 
kembang. ketiga kementerian itu 
adalah Kementerian Pertahanan, 
Kementerian Perda 
Kementerian Pertani 
Menurut Sekretaris Jenderal 
Kemhan Erris Meryanto, dia su- 
ah berkomunikasi dengan Dipo, 
Dipo mengatakan tidak pernah 
menyatakan kementerian apa: 
ja yang dilaporkan kepada KPK. 
Namun, Erris mengatakan, pa- 
da prinsipnya Kemhan mendu- 
kung semua upaya yang dilaku- 
kan untuk menciptakan situasi 


kan 
menurut 


kementer 


lakukan, 


#ota Komisi 1 untuk memasuk- 
kepentingannya. 
pada prinsipnya 
adalah bagaimana sistem bottom 
up penyusunan yang di 
kan tidak terpengaruh oleh i 


soal terjadinya kongkalikong atau 
permainan anggaran di sejumlah 
. tidak hanya pe 
mainan anggaran di tiga komer 


nyelidikan yang selama 


"Ada beberapa kementeri: 
yang sudah masuk kajian analisis os 


itu sengaja dilontarkan untuk 
menutupi kasus-kasus besar, d 
antaranya pemberian grasi kej 
da terpidana mati kasus narkoba, 
Meirika Pranola alias Ol 
bahkan kasus penyelewengan da- 
na talangan Bank 
Namun, menurut Sekretari: 
Jenderal Forum Indonesia untuk 
Transparansi Anggaran Yuna 
Farhan, apa yang disampaikan 
Dipo kepada KPK mengonfir- 
masi isu selama ini bahwa benar 
ada kongkalikong anggaran an- 
tara pejabat tiga kementerian 
dan anggota DPR, 
(ATO/WHY/BIL/NTA/EDN/ 


Namun, 


aks 


KOMPA. 


€ 
Lam DENPASAR € 


mr ea» 


Minato MEDAN: Av PK ae psen: 
PONMAMAK Asin 

GMUITBANG: 1/0 Soto MAMAUER DIKLAR Tony D. Wntene 
MANTORBEDAKSE) can Stan 262 ID TLERON STAY 


SAK DAA KEMANUSAAN KOWN: “5 


0 AR MAN Bei Gema 


Peta 


0/10, 510200 Fo aa sos Ta 


2 


Hargai: 


Tae PADANG: 


ALAMAT SURAT SERU BAGAN, 


Lan 


Mag NO: 22 C2 Dara No 


0 201 812 JAKARTA 12044 ALAMAT KAWAT Komo Jakarta 
TANGCOTA SERIKAT PENERBIT SURAT KABAR No 


rr Musa Baar! si 
ea 


AN 


penekan 
PERAN 


TELEPON 5362 0009, 36? 9899 FAK 12 
SENGLPON WANGSON) 222 


“3 RMUSUS BAGIAN IKAN 


Un 
“er PALANGKARAYA Da 83 


RAT IR USAHA PENERBITAN PERS. Weoe 


Yaa 5 
 TAKPON RUDI BAGIAN BISNIS” 536? Ya AW 59? 87 OMUNE x15//n tres 


las BARA 


Pak tata 


1 Setiap riau tuan yang iki ke Redaksi hendaknya di dengan sos raga, makmal R00 karakter, ditndatngan, an sal Mesias Calo ada, cankumtn nemartlon dan fsimieh Unukfrmat dita iii ke alamat einlOkenga.com aan einlkompa. cod Seting tool ot ata mate aga pun yang tlah 
Semat tan Kangas” Giat lemomkaBrapdkan kambah Gen farmat Gta moupa nondgLa yang Tlp merupakan Dgn Gi ara Keras 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


16 KOMPAS, SABTU, 17 NOVEMBER 2012 


SOSOK 


Xi Jinping 
Pemimpin Generasi Kelima, "Princeling” China 


Slapa sebenarnya pemimpin baru dan hidup miskin di pedesian, sebe- tama XI diprediksi menjadi pengganti” “JT JINPING A7 9dAn tinggal 

lum berhasil kuliah di universitas, Hu, Itu terwujud pada kongres ke-18 pemimpin C 
China, XI Jinping? Mike Chinoy, ada ora Moo Zedong, para tokoh” Partai Komunis China yang berair belah 
mantan koresponden CNN yang Ko ta disingkirkan karet ng an Ng ma 2012, 
Kini menjadi peneliti senor 9 beat Jo kaan anta 
US-China Institute, University of 


mperlihatkan — dengan Pre 
South Carolina, Amerika Serikat, 4 


di el ga kepribadian, Xi me 


n hubungan 
tuo, Kebetul- 
cukup bijak an mi menghargai 


tradisi 


membina Xi 


mengatakan, XI adalah sosok tnya dhan dan — Partai Komunis China: Namun, - Sekretaris Partai Komunis Provinsi Fuj 4 berikut- 
mpu menjadi elite di Provinsi F na utama idealisme Xi dan Hu. Kabupaten Zhengding, Provinsi tus 1999, Ini menyusul kej nya 
misterlus dan sulit dibaca. & Dua provinsi ini n pembangunan cko- Hebei pejabat angkut skandal ko- Apakah membawa Chin: 
juan ekonomi dah-  nomi berlanjut lewat langkah refor- «Wakil Wal Kota Xiamen rupsi. Pada 2007, Xi menj demokrasi 
OLEH SIMON SARAGIH uasi di bid - Ketua Komite Utama Kongres $ mendi 
— Rakyat Fuzhou 
in ekonomi lewat reformasi, Xi iban Pronine Alan, 
asi PN na EN Da Ka - Sekretaris Partai Komunis China Kawal NA 
al gencar merayu keda dalah orang yang Pes dandan dipilih men- pada per- 
investor Taiwan yang berperan in bisnis internasional, di samping Thi tama Konargs Raat Pro- Jadi salah sutu anggota Komite Utama ubahan sistem politik menuju demo- 
1 Revolusi Kebuda: sikapnya yang baik soal investor Vinsi Zhellang, 2003-2007 K ari sinilah dia se-  krasi, sebagaimana terjadi di ba 
dhabisi para teknoki asing. - Anggota Komite Utama Poitbiro negara. 
Secara ideologi, Xi dun Hu Partai Komunis dan Sekretaris dak akan melihat reform 
sama-sama tidak ingin menjadi elite Komite Pusat Partai Komunis sesungguhnya," kata Da 
ajuan Chin yang otoriter. M « hina, 2007 ugh, Direktur China Po 


In, Ini termasuk gt juga berperilaku terpuji di dal korupsi 


nge Washington University, 


aksa mereka yang bert: Xi pe sudah melihat kasus Uni 
bekerja bakti pada sektor perta- ideologi Mao Singapura, Lee Kwan Yicw, Soviet, Arab Springs, dun revolusi di 


nian di pedesaan, tidak ny 


engatakan bah» 


lah Asia Tengah, China tidak akan meng- 
ikuti semua itu," katanya, 
(REUTERS/AP/AFP) 


Ketua Parlem 
ita, Xi dijuluki 
China. Itu juluh 
penguasa China 
kuasa, sudah pensiu 
almarhum. 

Status princeling lah satu 
nilai tambah bagi kelanjutan ka 


ngkan warga China dan ko- 
munitas bisnis asing 
Ini memunculkan rumor b: 
akit atau sedang meng 
salah pelik terkait suksesi kepemim: 
pinan, Saat itu mencuat kisruh soal 
Bo Xilai, tokoh partai yang menjadi 
Ohina. 
Berbagai sumber menyebutkan, Xi 
t punggung suat bere 
rus menuruti perintah 
rah - 


di China, Namun, Xi te 


netulisan dan pidato-pidato p 
ra pejabat yang ti 
anny 


Kisah lebih rinci te 
Ik. Sebelum kul 
kimia di Tsingh 
lu sempat ti 
aan, tempat pemi 
Setelah beranja 


1 Xi tidak 


Buki Kenyamanan 


Extra 


pin China untuk 
menonjolkan diri di 


Dia menyaksika 
kejatuhan 


1 1970-an. 
n. Dia 


Beijing Dari tempat itu, dia 
akses kepada Hu Ya 
itu menjadi Ketu 


belasan tahun, Xi ikut 
kejatuhan 


HARRIS ai 


Bermakna 


Benoa Nuta Oya: Doli 


21 700 


R POINTS MILLION" 


PRIVATE PREVIEW 
18 November 2012 « 10.00-17.00 


Grand Hyatt Hotel, Jakarta » Rinjani Room 


Hitakara Andra Matin 
nont Architect 


Tauzia / Harr 
Hotel Managen 


t Eksistensi Komunitas dani 
tas Hobi yang Unik 


Developn 


ara Ringan dan Informatif 
Hadir setiap hari minggu 


ewalag alsdi8y — HITAKARA Development 


KOMPAS 


HITAKARA Geng — MINGI 
1009, 2 BI ckom ming 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


mrloperkoran @ 


EKONOMI 


KOMPAS SABTU, 17 NOVEMBER 2012 


Nusantara: 
Hutan Rusak Picu Banjir nas 


Ine Febriyanti: 
Tak Sampai Hati xx z2 


17 


KELAUTAN 


Ambang Batas 
Kedaulatan Perikanan 


IN 


anak buah kapal warga negara 
bendera Indonesia. 

Isu dibolehkannya anak buah kapal (ABK) asing itu tertuang 
dalam rancangan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Per- 
ikanan Nomor 14 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Ke 
lautan dan Perikanan Nomor 49 tahun 2011 tentang Usaha 

uan Tangkap pada Wilayah Pengelolaan Perikanan In- 
donesia, Irinnya al 
diterbitka 


polemik terkait 
izinkan peni 
asing di kapal-kapal ikan ber- 


aksimal tiga tahun sejak pe 


lang Perikanan yang mewajibkan sem 
nesia menggunakan ABK Indone 


mendapat igin 
N an Indonesia. Kapal eks using ber- 
ndera Indonesia itu didominasi ABK asing meski UU Per- 
ikanan melarang penempatan ABK asing di kapal ikan ber 
bendera Indonesia 
Jumlah kapal ikan berbendera Indonesia dan berbobot mati 
ngkapan 
eks asing 
n selebihnya kapal buatan Indonesi 
eriksa Keuangan tahun 2010 me 


ja asing mendominasi ka 
al ikan yang beroperasi di perairan Republik Indonesia 
y ai 80 persen lebih dari total ABK, Hal itu 
mengakibatkan berk esempatan kerja bagi tenaga 
kerja Indonesia. 
ikan eks asing itu dimiliki oleh peng 
ganda, 


Sidak diduratkan di pelabuhan dan unit pengolahan ikan di 
Indonesia, tetapi langsung diangkut ke negara asal, 

Modus pencurian ikan menyebabkan kerugian sangat besar 
bagi Indonesia. Tidak hanya potensi kehilangan devisa senil 
triliunan rupiah per tahun, tetapi juga kelangkaan bahan baku. 
Kelangkaan ikan akan menimbulkan ketergantungan pada im- 
por, 

Ada dua persoalan yang mendesak diber 
ketergantungan terhadap kapal ikan asing d: 


untuk menekan 
ABK asing, yakni 
dalam negeri, 
sebesar 50-75 persen. 
alangan kapal Indonesia ki 
han baku kayu untuk pembuata 
in khusus untuk memudahkan pembuat kapal memperoleh 
itu, dukungan permodalan bagi pelaku usa 
penangkapan ikan untuk bisa membeli kapal baru, 
musia untuk mengope: 
lulusan kepal: 


nyi 
kelautan dan perikanan mencupai 1500 orang S 
i di luar negeri, sebalikng 
pal ikan dalam negeri minim. 
Diperlu 

tara sekolah peri 
mempersiapkan gene 
ikanan, Tanpa keseriusan membangkitk 
ikanan tangkap nasionul, perlahan tetapi 
kedaulatan di ambang kehan- 


membangun jaringan 


NILAI TUKAR 
Rupiah Paling 
Tertekan di Asia 


JAKARTA, KOMPAS — Di 
lan eksternal, nil 


- Di dingkan dengan posisi 
hun 2012. Pada pekan in 
nyaris tidak bergerak Di 
perdagangan Rabu lalu yang 

di perdagangan terakhir 
ini, kurs tengah BI me- 
un posisi rupiah di Rp 


ir 


wang la 
Asia sepanjang tahu 
akhir pekan 


. Minggga 
rupiah sudah 


tertekan hingga 575 persen atas 9688 per dollar AS, 

dollar Amerika Serikat. ekonom Samuel 
Menurut data Bloomberg, 

hingga akhir pekan lalu posisi — listianingsih, pelemahan nilai tu- 


rupiah itu masih lebih dalam 

innya atas dollar Ame 
kat (AS) dibandingkan 
yen Jepang (melemah 3.25 per- 


kar rupiah ini memberi ofek po- 
sitif terhadap penguatan ekspor 
dun pelemahan impor. Dalam 
dua bulan terakhir rupiah telah 


sen) dan rupee India (melemah — melemah 161 persen, sedangkan 
309 persen). nilai neraca perdagangan (neto 
Sementara mata uang lain di ekspor-impor) tercatat surplus 


Asia cenderung positif atas dollar 
AS, Dollar Singapura, misal 
tercatat menguat sekitar 590 
persen atas dollar AS hingga 
akhir pekan lalu, De 
dengan won Korea Selatan 
menguat 594 persen, Po 


sebesar 28341 juta dollar AS pada 
Agustus dan 5529 juta dollar AS 
pada September 

Ekonom Mi Sekuritas, 
Adian Taloputra, menyatakan, 
tekanan pada rupiah akan ber- 
kurang perlahan sejalan dengg 


pa- 


ling tinggi atas dollar AS di Asia membaiknya neraca perdagang- 

peso Filipina yang me- an itu. Ia menilai pelemahan ru- 

nnguat 675 persen, piah dilakukan untuk membantu 

Merujuk Bank In- defisit perdagangan supaya tidak 
donesia (BD), rupiah berdasarkan — bertambah lebar, 

kurs tengah BI hingga Rabu "Oleh karena itu berharap pe- 

(4AM) sudah melemah 513 poin lemahannya tidak akan banyak 


atau sekitar 562 persen diban- kata Aldia 


BE: 


ScraperOne & Kaskus 


Jakarta IHSG Hongkong HANG SENG Minyak Emas Kurs Rupiah 
otr AS porbarl ola AS per troyounee per cola AS 
4x00 21000 1000 2000 320 
4400 435128 | 22000 40 1900 9400 
—————— ——————. 
420 200 2iasao1 | 00 asma | 1600 1in3 | 9100 dmna 
000 ago00 mg 140 220 
89x un gor 8 5 am hoR Bo» um gor og 5 am 209 1» uu 
Sunter Stvantata Bombss,81 
Oma 


kan a—-0- 


NBNI 


pria 
korl 
rem 
yang diduga meny 


ala 


Buruh pabrik Asictex yang mogok kerja mencoba menghadang mobil yang membawa buruh lain yang tetap bekerja di 
depan pabrik di Daw umpek, Purwakarta, Jumat G/1. Aksi mogok kerja tersebut antara lain menuntut pihak perusah: $ 
me adi buruh tetap, menaikkan uang m bali pengurus seri D 


hubung 


kerja, 


Beleid Alih Daya Terbit 


Investor Tanya Dampak Masalah Buruh 


JAKARTA, KOMPAS — Menteri Tenaga Kerja 
Transmigrasi Muhaimin Iskandar, di Jakarta, Jumat 
(6/11), mengatakan, dia sudah menandatangani 
peraturan tentang pelaksanaan pekerjaan alih daya 
pada Kamis, Beleid itu kini di Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia untuk proses pencatatan. 


der 
um 


46 


investasi di Indonesia. Hal itu 

merujuk pada pengilam: 
at bertemu para investor di 

pura, akhir pekan lalu, 

da investor yang menany. 

kan sejauh mana permasalahan 

buruh ini dapat menghambat 

pergerakan sektor ekonomi,” 


Anggota LKS Tripnas yang ju- 
ga Presiden Konfederasi Serik: 
Indonesia, Said” Tal 


lan 


w 


dibukanya peluang me 
nambah penggunaan PPJP di lu- 


1 


rodja di Ke 
ibungi 


rumah 


BURUH MIGRAN 


KI Asal 


Aceh 
Diperkosa 
Majikan 


JAKARTA, KOMPAS — 
orang anak perempuan berusi: 


menangkap MD (62, 

mujikan yang menganiayi 
ban, dan akan menahan pe 
upuan majikan berinisial N, 
Iksa korban se 
dari ke- 


Ih mendapat su 


jaksa 
Minister Counsellor KBRI Ku- 


Lumpur Suryana Sastradi- 
a Lumpur yang di- 
lalui telepon dari Ja 


nya masih dirahasiakan, ter- 


ungkap ke publik. 
Polisi seda 


wembang 
ada unsur 
1g pemerkosa 
"kata Sur- 


ugm 


hubungi terpisah, aktivis 


Migrant CARE Malaysia, Alexan- 


Ongg mengatakan bahw 

pemerkosaan anak di bawah 

ur ini lebih menyedihkan, 
diikat selama di 


ilometer dari Kuala 


Alex mengatakan, korban saat ini 


awat di rumah sakit di Se- 


BRI perlu mengirim orang 
umpingi korban di 
di 
media juga. Banyak pekerj 

angga di bawah umur 
i Aceh dengan identitas palsu 
1 masuk menggunakan ca: 


r lima jenis p tur Destry Ting visa," kata Ale 
sulit diawasi di lapangu ri Balikpapan, 
Muhaimi Beleta Ini terbit lewati proses” ” "Untuk pemborongun pekars Apindo Kalimu Kasus polisi 


hak tidak lagi memakai istilah pembahasan yang sangat alot. jaan, kami setuju sepanjang me- tim) akun menggugat putusan |” Sementarakasus pemerkosaan 
outsourcing. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha menuhi upah minimum provinsi 2013 ke | SM (25), TKI asal Batang, Jawa 
memaki (Apindo) Sotjan Wa- dang PTUN. "Kami menolak UMP | Tengah, yang melibatkan tiga po- 
dua hal ngatakan, rapat pleno — pemberi pekerja 2013 hanya berdasarkan peri lisi Malaysia di Bukit Mertaj: 


Pertama, istilah pola hubung: 
kerja dengan pemborongan 
pekerjaan pada perusahaan lain 


Lembaga Ke Tripartit 
Nasional di Kementerian Tes 
Kerja dan Transmigras 
4/1), menyepaka 
poin selain wacana pem 
penggunaan PPJP untuk Ii 
nis peket 


pekerjaan harus terpisah, Begitu 


urus terpisah, 


taan gubernur saat unjuk rasa 
buruh," kata Ketua Apindo Kal- 
im Slamet Brotosiswoyo, 


T 


pola hubungan kerja dengan 
ahuan pengerah jasa peker- 


Apindo, Endi 
ambahkan, dari ti 


untuk mengingatk: 
1sur segera menerbit 
i dengan perund 

salah ketena- 
sampai jaminan sosial 
Aksi ini juga bertujuan meng- 


ada titik temu anta 
dan serikat pekerj 


4 Timur, pembahasan 
upah minimum di Kabupaten 
dan Kota Mojokerto belum tun- 
tas Koordinator Aliansi Buruh 


i pos 
kerja, dan jasa pendukung per- 
mbangan serta perminyakan. 

"Rapat tripartit nasional ter- 


ban 


dengan PPJP hi 


akhir sudah hampir dipastikan — jenis pekerjaan yang disebutkan Jatim J D 
semua bisa memahan UU Ketenagakerjaan, kengatal RE 
sudah ada solusi, ya “Kami ingin butir ketiga itu upah minimum: iokerto belum 


unjuk rasa 


mulai disi- 


T 


pemerkosa dari tahanan dengan 

jaminan 25000 ringgit Rp 785 

juta) per orang, 
Mereka wajib mela 


melayani mereka sekaligus di 


kantor polisi 


Di Jakarta, aktivis Mijgrant CA- 
dan aktivis perempuan ber- 
i depan Kedutaan 


pemborongan peker wa dulu ke Badan Pekerja Dalam kesempatan terpisah, Apindo dan dewan pengupahan | Besar Malaysia di Jalan HR Ra 
selain lima jenis itu, maka haru SS Tripnas untuk diba Kepala Ekonom Bank Mandiri tempat sunz id. Mereka menuntut pa- 
menggunakan model kerja pem- sil penggodokan itu baru dil Destry Damayanti mengingatkan — tangani kesej ra pelaku dihukum berat demi 
borongan," kata Muhaimin. ke rapat pleno” kata Endang —— peran dan posis GLAM/IDR/ABK/PRA/DE? keadilan bagi korban, HAM) 
BUAH DAN SAYUR 

Pengetatan Impor Tidak Berjalan 

JAKARTA, KOMPAS — Ke- gung jawab dalam proses peng- Hasil Pertanian Kementerian tanian Kementeri: 

inginan pemerintah untuk mem- urusan dokumen impor. Pertanian, Banun Harpini meng: 

perketat pemasukan impor buah Tahun 2012, Kementerian Per- yur bisa mendapatkan RIPI, 69 ses administrasi dalam. peng: 
He ah Sea pa ren Sa pa da 
ningkatan produksi serta kon- Menteri Pert: terdaftar sebagai importir " yang berada di Pusa 

sumsi buah dan sayur lokal be- hun 2012 tentang Rekomendasi met Calon importir harus — dan Perlindungan 

lum berjalan efektif. Hal ini se- ImporProdukHortikultura Agar portir terdaftar AT), Ya mengantongi bawah Sekretaris Jender 

bagai dampak ad permainan — kebijakan pengetatan impor bu- sayangkan para pengusaha, da- 5 menterian Pertanian. 

oknum birokrasi dan pengusaha ah dan sayur bisa diwujud n praktiknya proses pengurus- rekomendasi impor Sementara itu mera w 
nakal dalam pengurusan doku- Kementerian Perdagangan juga an IT, RIPH, dan PI dipenda- produk hortikultura. bahan pangan produk pertanian 


menerbitkan Peraturan Menteri 
Perdagangan (Permendag) Ni 
mor 60 Tahun 2012 tentang Ke- 
tentuan Impor Produk Hortikul- 
tura, 
ebijakan 'itu mensyaratkan 
calon importir buah dan sayur 
a impor dalam ben- 


npor di Kementerian Per- 
ngan dan Kementerian Per- 
n. 


men 


sungkan, 
Untuk mendapatkan status IT, 
misalnya, importir yang bekerja 
sama dengan oknum. birokrasi 
tidak harus memiliki gudang 
pendingin, seperti dipersyarat- 
kan dalam permendag. Peng- 
usaha cukup membayar Rp 50 
juta sampai Rp 100 juta melalui 
jasa ekspedisi kepada petugas di 
Kementerian Perdagangan. 


besar importir/pengusaha tidak 
mau melakukan itu, Namun ki 
lau itu tidak dilakukan, dokumi 
impor tidak bisa kelua 
Ketua Nusa Fres Indonesia 


Bidang Admi- 
Pemerintahan Asosiasi 
Importir Buah da 
yuran Segar Indonesia Kam: 
Jumat GG/N), di Jakarta, ke- 
ntah mendorong 
konsumsi buah dan sayuran loka 
untuk mendorong pertumbuhan 


lagangan aga 
bisa mengimpor. Untuk menda- 


nilai bu 
bijakan salah di bidang pertani 


impor,seperti bawang merah, ba- 


putih, gula, kedelai, dan 
di pasar-pasar penting di 
bupaten dan Kota Malang di- 
semata karena ke 


ini dikatakan Kepala Dinas 
Kabupaten Malang 


Purwanto, 


Pada sejumlah produk impor 
kewenangan kementerian 


ekonomi serta menekan — patkan PI, calon importir har Begitu pula dalam pengurusan lain, Jika penjagaannya dibuat 

mporkeduajenis komoditas mengantongi rekomendasi im- RIPH, tarif yang sama juga di- ah dan sayur impor te ketat dan ada ruang bagi produl 
tersebut tidak akan tercapai ka- por produk hortikultura (RIPH) — berlakukan. Itu masih belum cu- — membanjiri pasar, lokal be produk lokal se 
rena kebijakannya tidak dijalan- yang diterbitkan Dis kup, untuk mengurus PI juga” Pit Direktur Jenderal Peng-  benarny an kalah,” tu- 


kan para birokrasi yang bertang- deral Pengo harus keluar vang lagi. Sebagian olahan dan Pemasaran Hasil 


turnya. (MAS/ODY) 


18 


KOMPAS, SABTU, 17 NOVEMBER 2012 


EKONOMI 


patan antara tenaga kerja Indonesia (TKD) 
ng bekerja di luar negeri dan tenaga kerja asing (TKA) yang 
ar, Hal itu tecermin dari data 
yang dikutip Kompas, Jumat 
uk ke Indone 
AS Jumlah TKI sebanyak 3971 juta orang. 
in TKI sebesar 42709 dollar AS pcr orang. 
aga kerja atau remitansi yang keluar 
dollar AS, Jumlah TKA di 

ng Dengan de 
yang dikirimkan TKA sebesar 0.584,62 dollar AS per orang. 
Terdapat selisih 9157 dollar AS nitansi TKA per 

6 asi TKI per orang Selisih ini semakin besar 
jika dihitung sej 
TKI sebesar 42407 dollar AS per o1 


111-201, 


6/1). Per triwula 
kerja atau dana rer 
1.696 miliar doll 

Rat 
Pembayar 
dari Indones 


AS per orang AD) 


TV "Streaming” Penyuluhan Pertanian di Malang 


Siaran televisi berteknologi streaming berbasis internet berisi 
teri penyuluhan pertanian yang dibangun Badan Ket 

dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Pemerintah K 

ten (Pemkab) Mal 


Pan 


BPS Pemkab Malang Muhammad Jelaskan itu dan 
menambahkan, melalui teknologi ini, mestinya kom 
merintah dengan petani dalam hal menjaga ketahar 
sudah bukan merupakan masalah lagi, Nasri yang dit 
Kamis (5/1) menjelaska ng dikelo 
Pemkab Malang bisa diakses ejauh ada inte 
met, tidak ter ji 
nya untuk tuj 
wewenang 
dari Jepang dan Kore 
aming, katanya. DV) 


PT Pertamina Kuasai Hak Partisipasi Talisman 


PT Pertamina (Persero) mengumumkan bahwa anik usahanya, 
PT Pertamina Hulu Enengi Offshore North West Java (PHE 
ONWJ), membeli 509 persen hak partisipasi di Offshore 


Northwest Java (ONWI) PSC dari Tulisman Resources (North 
) Limited, Hal ini meningkatkan kepemilikan hak 
Pertamina di blok minyak dun gas bumi (m 
mpaikan Wakil Presiden Komunikasi Korporat 
PT Pertamina Ali Mundakir, Rabu (I4/M), di Jakarta, Ali Mun- 
dakir menegaskan, akuisisi ini meningkatkan kepemilikan hak 
partisipasi PT Perianina di ONWI PSC menjadi 5828 peran 
hak partisipasi ini mengonsolidasikun lebih jauh 
atuk meningkatkan cadangan dan produksi di wi- 
PT Pertamina meningkatkan produksi 
di ONWJ dari 28000 barrel per hari pada 2009, ketika 
mengakuisisi hak partisipasi BP, menjadi ra 
ta 38000 barel pe ini bergantung 


PT Pertamit 


1680 barrel per hari berupa 
i kubik per hari (MMSCFD). (EVV) 


Boneka Pisang Lampung 


Pedagang mv 


Pasar Lembang, Tanger 


runkan pisang dari mobil pengangkut di 
Banten, Kamis 16/1D. Aneka jenis 
a, yang 


KURS BEA MASUK DAN PAJAK 


mantan #8 muat 
100 hana OS tada 
ce tag 3s 101 Sans ur 


Kompetisi Keterampilan ASEAN 


Menteri Tenaga 


Ketua Umum 
Pengurus Pusat 
Muslimat 
Nahdlatul 
Ulama Khofif 
Indar 


(6/1), Worid 
Skill ASEAN 
Competitior 
2012 tersebut 
diikuti 


wakil 
nggota 


Impor Tiga Produk Diatur 


Impor Telepon Seluler, Laptop, dan Daging Sapi Olahan Terlalu Tinggi 


JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah segera negara-negara yang dikenal se- 


mengatur ketentuan impor untuk produk telepon papa ditanam se 
seluler, n produk daging sapi olahan, $ Indonesia 
sudah memiliki ketentuan tidak 


Mekanisme pengimporan ketiga produk tersebut 
perlu diatur karena terjadi lonjakan impor, yang 


berdampak pada industri serupa di dalam negeri. 


boleh mengimpor daging sapi da 
ng ditetapkan sebagai 


“Daging o 
pasok negara tetangga ki 
reka menggunakan daging dari 
negara 00nosis sehingga harga 
produknya lebih murah, 
itajel 


enderal Per 
Negeri Kementeria 
in Deddy 


konsumen, seperti menyebabkan 
#angguan telinga," puparns 
Menurut Deddy, kondisi se 
pa juga terjadi pada prod 
top. Dengan pertumbuhan kel 
ah yang cukup pesat, se 
top impor semakin: 
um beberapa tahun ter- 


memi 
any 
Kementerian Perdagangg 
menerima keluh 

dustri duging sapi o 
Mereka mengaku kesulitan ber- 
saing dengan produk impor, yang 

dijual lebih murah, 
"Untuk daging olahan “ini 
ni tentukan su- 


akhir, 

"Kondisi itu harus disikapi 
Kami sedang menyiapkan pe 
atura pengaturan im- 


besar tersebut tel: porn 
pada “industri perakitan Selain ponsel dar 
pembuatan ponsel di dal por. daging sapi olahan seperti 


mlah industri sudah sosis dan kornet juga meningkat 
pesut. Dari penyelidikan Kemen- 
terian Perdagangan, sebagian be- 
ar produk daging olahan ter- 


sebut mengggun ing dari 


geri, 


sociation (Nampa) memproyek- 
sikan omzet industri daging olah- 
sosis padi 


sejumlah ponsel impor y 
jual murah ter 
perha 


NILAI IMPOR TELEPON SELULER, LAPTOP, 
DAN DAGING SAPI OLAHAN cura potuaR As) 


IM Telepon seluler Laptop — MI Daging sapi olahan 


11aa 
ya 
163) 
-a 2012” 
200 'Data sampai Agustus 
Samar 


perse m dengan 
201 yang sebesar Rp 8 triliu 


lam dua tal 
pengolahan daging di Indonesia 
secara konsisten tumbuh 15-20 
persen. (ENY) 


enaikan — permintaan — daging 
lahan serta sosis sebagii m 
kanan praktis dan siap se 


PERINDUSTRIAN 


Tantangan Industri Jamu Domestik 


"wakil: 
Pp mn D 
Pengusaha Jamu dan Obat 


adisional berkumpul di Aula 


dibandi 
lum term, 
berud: 
mei 


an tahun lalu, Itu be- 
u ilegal 
di pasaran dengan tidak 
unakan label berbahasa 


Dewan Pimpin- 


las disebutkan, 
les, banyak 


waktunya jel 


Menurut Ch: 


Sasono Wiwoho, Jalan Ki Ma- m Permenkes Indonesia,” ujar Putri 
nyunsarkoro, Menteng, Jakarta ng sulit dipen Indikasi tersebut membukt 
Pusat, Selasa (3/11). Mereka da- anggota GP Jamu, Permenkes kan permi umu dari pasar 


ri DKI Ja 


arta, Jawa Ba- 


tang No 386/1004 tentang Pedoman 
Periklanan Obat Tradisional ju- sa 
1 dirasa membelenyggu peruf- 
jamu dal 

Sejumlah pe 
khawatirkan gu 


negeri masih sangat be 
ayangnya, Putri melanjut- 
tah be 
ak yang pro pada in- 
dustri lokal, 
Aturan pe 
yang cenderung m 


Timur, dan Aceh, 
Sejumlah tantangan industri 
jamu domestik dirembuk pada 


risa 
Masa Depan". 
Ketua Umum GP 


tradisional yang 

Ketua Bidang Indu 
Perdagangan GP Jamu Putri K 
Wardani menuturkan, ditinjau 


amu Char- 


umu 
Menurut Putri, untuk mu 
hadapi persaingan global, hal 
yang cenderung menghambat 
daya saing harus di 
setidaknya diminimalkan. 
sebagai pelaku usaha membu- 
tuhka konkret pe- 
merin an pro- 
uk impor yang masuk pasar 
dalam negeri, Dengan demikian, 


emisi, bi 
pemerintahnya berjal: 

akron, sehingga kebi 
fokus, berpihak, men 
kepentingan industri jamu 


tahun 2012 Tantangan muncul 
karen si dua hal tersebut 
setiap negara akan berlom- 

ba-lomba mengembangkan obat 


Putri. pelaku industri jamu luar negeri 
npak dari har Merujuk data yang mendapat bantuan dari po- 
i, Pem rintah Indo- — Perindustri penju: merintahnya masing-masing da- 


idustri 
lima tahun terakhir naik 120 
persen, yakni dari Rp 5 triliu 
pada tahun 2006 menjadi Rip 1 
tiliu hun 2011. Per- 
hingga akhir tahu 


secara kompe- 


ma pengusaha jamu 
Charles. 

Setelah terbitnya Peraturan 
Menteri Kesehatan (Permenkes) 
No 6/2012 tentang Izin Ob: 
Permenkes No 


in ini penting meng- 
y Ku 
Berdasarkan data terakhir GP 
Jamu, saat ini ada 1166 industri 
obat tradision: dari 130 
industri kategori besar dan 1096 
innya merupakan industri kc 
eil obat tradisional, teemasuk in- 
dustri rumah tangga. 
(C ANTO SAPTOWALYONO, 
SIWI YUNITA CAHYANINGRUM) 


Rp 18 triliun. 
“Di sisi lain, kenaikan impor 

asing. menurut data Sur- 
veyor Indonesia, melambung 


7/2012 tentang Registrasi Obat 


Tradisioni 


sejumlah pengusaha 
asi oleh 


INVESTASI 
Keluarga Riady 
Memburu F&N 


NGAPURA, JUMAT — K 
Riady melalui kor 


(| 


F2N didirikan tahun 
1883. Perusahaan ini 
merupakan perusahaan 
terbesar di bisnis 
minuman ringan baik di 
Singapura maupun 
Malaysia. Produk 
mereka juga masuk 
Indonesia sejak zaman 
Hindia Belanda. 


lompok Charoen melalui TCC 
Assots LA. 

"Penawaran OUF: (Overscas 
terprises) kemungki 
n adalah tembi 


seperti diberit 
Singapura, Ju 
pengamat menj 

mendapatkan F&N mirip de- 


m peni 


memberi F&N didirikan tahun 1883, 


AS per saham, sementara OUE Perusahaan ini merupakan per- 
ingsung menawar dengan h usihaan terbesar di bisnis mi- 
per saham untuk — numan ring 


haan mi: 
120 tahun 
ikan m 
untuk 


maupun M: 
reka juga m: 
zaman Hindia Belan 
pendiri perusa 
di bisnis percetakan, tet 
mudian memasuki bisnis yang 
lebih besar, yaitu bisnis minuman 
ringan. Produk pertama merek: 
adalah minuman berkarbonasi. 
Tahun 1981, F&N memasuki 
bisnis bir lalu produk-produk 
berbahan susu, Mereka juga ber- 
bisnis properti pada tahun 1990 
(an kembali memasuki bisnis pe- 
nerbitan, FRN adalah termasuk 
in papan atas di bursa 


dalah set yarge m 
Stephen Riady, Ch 
irman of UOE. yang juga Lippo 
ng tereat: 

kong, Dengan peni 
itu, UOE 
sedikitnya 10,7 miliar dollar 
atau sekitar Rp 90 triliun. Untuk 
hkan UOE, TCC harus 
kembali melakukan penawaran 
harga dengan batas waktu 22 
November. 


Buy 160 Get 1801. yi. 
12 4 Free Headboard Sifilis 705, 


mrloperkoran @ SeraperOne z Kasus 


DREAMLINE Slymberland Ketan 


1pE1 2012 EKONOMI 19 


KOMPAS, SABTU, 17 NOV 


ANG 


Penawaran Kredit Sepeda Motor U 
Ukuran - ADB Pinjami 
. « Rp2,9 
Ekonomi 


Triliun untuk 
Konektivitas 

ASEAN 

Dibahas 


JAKARTA, KOMPAS — Bank 
KTT ASEAN Digelar di Kamboja 


mbangunan Asia ” memberi 

program 300 juta dol- 

Rp 2875 tri- 

liun, Pinjaman diberikan untuk 
mendukung program jangka 
jang Rencana Induk Percepatan 

PIINOM PENH, KOMPAS — Konferensi Ting 

Tinggi Ke-21 ASEAN di Phnom Penh, Kamboj: 

15-20 November, diharapkan dapat menetapkan 

ukuran tertentu sebagai patokan pencapaian 

komunitas ekonomi bersama pada tahun 2015. Ini 

disebabkan target-target detail dalam cetak biru 


dan Perluasan Pes 
Pkoromi “Indonesia, tontama 
tidak mungkin terpenuhi semuanya pada tahun 
tersebut. 


bantuan perbaikan pet 
konektivitas domestik dan inter- 


ang kurang ba- 
ikserta kendala infrastrukturdan 
biaya logistik tinggi menghalangi 
Indon pertumbuh- 
mn ekonomi yang lebih tin 
berupaya memeratakan kesejuh: 
tera seluruh penduduk 
Indonesia," kata Edimon Ginting, 
Wakil Kepala Kantor Perwakilan 
Bank Pembangunan Asia (ADB) 
di Indonesia, dalam si 


Jumat A6/1, 


(GAN, Kont i Tingkat Ting- kan nanti bakal tercapai PERUMAHAN gan infrastruktur dan mem- 

Bi (KTT) Ke-21 Perhimpur Ukuran tersebut antara lain perkuat akses bagi daerah pe 
angsa As Tenggar terciptanya kebijakan satu jer n | . . “ n 2 s desaan yang miskin, Hal itu al 

SA Taka teka kota sn Banyak Usul Bedah Rumah Swadaya Ditolak ag 

negar tuan ketentuan yang menyang- | bedah rumah swadaya yang ma- Ki si rumah yang berhak — daya mencakup perbaikan rumuh rumah 177146 unit. contoh, sekitar 70 persen per- 

Pembahasan dibagi dua, kut perdagangan ckspor-impor dapatkan bantuan sti yang rusak ringan dan sedang Pengawasan dilakukanolehsa- | beduan harga beras di daerah di 


(SKPD) bidang perumahan k: 
bupaten/kota, SKPD dibantu 


oleh biaya p 
Edimon. 


3 provinsi. Namun, — tanah, beratap daun, berd 
setelah verifikasi dilakukan, ha- — bilik, dan 


ding rumah yang rusak berat sebesa 
punya WC sendiri, — Rp 1 juta per unit. Penggunaa 


ekonomi, Irde repository), dan ngiriman,” tutur 


Di bidang ekonomi, pem 


hasan melibatkan direktur jen- Meskipun demikian, penyulur- — dana t itu mencakup oleh te ADB ju 
di bidang kementerian per an stimulan rumah swa perbaikan dinding, atap, bantuan teknis 1 juta dollar AS 
ngan setiap negara ASE. getkan 4 semen, pintu, kusen, dan jer Kau setara Rp 9586 miliar untu 


Dari Indonesia, delegasi dipim- persen usul stimulan rum .mber 2012. dek memperkuat kapasitas instansi 


pin Direktur Jendi rjasuma day: menuhi krit Menurut Deputi Pe Bantuan dana bedah rumah peruntukan bi pemerintah seperti Badan Pe 
Perdagangan Intern sebanyak 250000 unit tersebut rumah swada $ 
menterian Perdagangan In AN pada 2015, Imu meliputi peningkatan kualitas — kriteria kel hanya 2.3 

Pambagyo. ambahkan, harus lebih di usul diperbaiki, hingga Oktober rumah rusak sedang unit, Akan tetapi, pencai rekonomian, d 


Seusai pertemuan, Iman men- dari sekadar membebaskan 
tut kerja 
kai antarnegara 


(6/1), mengemukakan, 2012 tere 
» rumah yang ditolak tangga usul 
dinilai tidak memenuhi kel 


penerima bantuan. curan bantuan stimulan bedah 


at 261000 rumah — sebanyak 230000 unit serta pers — bantuan tersebut belum bisa di- | Perhubungan, 

W lolos kriteria baikan rumah rusak berut20000 lakukan karena SKPD setempat | ” Beberapa waktu lalu Menteri 
unit. lingga Oktober 2012, ban- — belum menyerahkan berkas per- | Keuangan Agus DW Martowar. 
m stimulan untuk rumah swa- dojo mengingitkan, 


hun Beberapa persyaratan itu di dibatasi untuk tersalurkan sebesar dan lembaga harus berh 
al ter- keterangan 250000 unit atau senilai Rp 16 178305 unit atau 7132 pe 
detail foto kondi triliun dan usul selebihnya yang rusak ringan 


ASEAN Kementerian Luar N rencanakan 
ti Agung Wesak Puja 
percepatan konek- 
isu pen- 
TTASEAN se 


bagi Indones 


1 sebesar Rp Z5 juta 
ng telah disalurkan per unit serta rumah yang rusak 
sebesar Rp 107 triliun atau 6723 — berat sebesar Rp 15 juta per unit. 
pen 


status tanah milik 


nah milik, 
an besar getkan tuntas akhir Nov 
ih mi- 2012” ujar Jamil. 


tivitas ad 
tingdalam 
amat relev 


hun 2012 sebesar Rp | 
liur, C/RUR) 


pendudu 
penghasilan di bawah uj 


m, Nusa Tenggara Barat, berlokasi di pusat Kota Mataram, Lombok, yaitu di Jalan 
Yataram Barat. Hotel berbintang tiga tersebut mengambil pasar bisnis, 


ran yang berkunjung ke Pu mbar diambil pada Jumat (9/1). 


Pejangik N 
pemerintah, dan wisata 


PARIWIS. 


NTB, Nasib (Masih) Tergantung Bali 


ntung Bali" 
ta ini sering kali 

ntuk memele- 
ata peleseta 


nang sebagian menikmati 
matahari terbe 
peda, serta seb 
milih tidur. 


setkan NTB Kat 
ini kemba 
GD), Wa 
Pramuwisata Indor 
Tenggara Barat 


ung terker 
liwangnya, Se 
ke Taman Nan peran Bali terhadap pariwisata 
NTB terkonfirmasi oleh 


Kementerian Pariwisata 


menginap di Hotel Santika 
Mataram pada malam hari, "Tu- 
ing kami berasal dari 

sia, Italia, Jerman, dan pelabul in perbatasan 
ujar Nilwan Ruswir, darat. Dari 19 pintu tersebut, 
teral Manager Santika M: Bandara Ngurai Rai, Bali, masih 
la 


1 1078, yang d 
yan turis dari Bal 
persen dari total turis 
ujar Uji G 
terbaik ketiga se-ASEAN 
2011 itu memandu rombongan 
Wartawan berkoliling NTB, Ka- 
mis (8/M)-Sabtu (OA, Pulul 
dari Jakarta, 
dan NTB diundang 


sekitar 90 


taram, 


rombongan me- 
ng Dengan bapg kayu he perodo Jani Salemba 
ingan dari Pelabuh 2012, sebanyak 2.147.169 ot 
Pamenang Lombok. Sebelum ti- masuk ke Bali atau 
ba di Pamenang. rombongan persen dibandingkan dengan ta: 


ng 


nbang, Corporate mp kang sekaligus las: un sebehaan 
Marketing Communkation Bi beratkan mularabertislitas  Wistewan rancanogera 

nager Samlika Indonesia Hotele tinggi milk Antoro,peru yang masuk melalui Bandara “Pp 
& Resorts, perh in Australia, Internasional Lombok bera Les ne 


"Tiba di Gili Traw: urutan ke-18, satu tingkat di 
atas kunjungan ke Makassar, 
Sulawesi Selatan. Pada periode 
Janvari-September 2012 han 
ang di salah satu kate del sebanyak 10,509 orang m 
sebagian menginap di sa- — ke NTB atau malah tur 

di Gili Tra- persen dibandingkan dengan ta- 
Sebagian hun sebelumnya. 


PERTAmMAKX 


ng diresmikan Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono be- 
berapa waktu lalu itu sudah 1 
ada beberapa pe- lah satu resor tertu: 
a berjualat n, Villa Omba 


di lantai. Bandara itu juga ih 
Tai ara SENDI Weetomoxind GI pertomaxiND 
aga Lan On Sal Ta aa 5 


jumlah pelabuhan di Bali, se Singapura, Silk Air, da 


ai penerbang: MP7 PERTAMINA 
Seusai berbincang-binea sia, AirAsi 

ah padang yang gersang. —— dengan I Made Mada,sebagian — NTB jadi nest lime lo be the 
aa rombongan berjemur dan bere- best," ujar Uji Gaffar, BU) . 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


20 


EKONOMI 


KOMPAS, 


SABTU, 17 NOVEMBER 2012 


INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA. 


PERTANIAN PERTAMBANGAN KONSUMSI INFRASTRUKTUR KEUANGAN PERDAGANGAN MANUFAKTUR 
211000 -| t senc0 | sen00 — sa | 1000 j—t 1000 4 
dan | ai Tas uya 
210500 9nd sam | ssogo 150 LS: 
20100 sonco — 51000 1000 4— lA 112000. 
GRO UN BOY OB UM B9 RB Wu B9 1» wu 89 2 wu 


8 
oetaaway 


Indikator Perdagangan 
di Bursa Efek Indonesia 


DATA JUMAT, 16 NOVEMBER 2012 oes tivi 


PROFIL USAHA 


Nilai Tambah Eceng Gondok 


Lokasi rumah tinggalnya dengan 
Waduk Kebraon, Kecamatan 
Karangpilang, Surabaya, Jawa 
Timur, sangat dekat. Aktivitas 
banyak orang memotong dan 
mengeringkan eceng gondok 
memotivasi Wiwit Manfaati (46) 
mengolahnya menjadi produk 
kerajinan dengan nilai tambah. 


OLEH AGNES SWETTA PANDIA 


Da kate ja : 
7 Ta Raga ex 
Aa an TA MY 1 
ae PA 2 Aa — — IA ) 
Ta Ba 


walnya eceng gondok (Efehhornia 
A erassipes) kering dijual oleh se- 
lompok orang ke beberapa kota 
di Indonesia bahkun diekspor ke Korea 
Selatan dan Jepang, Setiap hari tidak 
kurang dari dua truk berisi eceng yon- 
dok kering, bahkan sudah diasap, di- 
angkut ke Lamongan, Jakarta, dan Bali, 
Dalam kondisi kering, eceng gondok di- 
jual dengan harga Rp 4.000-1p 5000 
per kilogram. 

Dengan kondisi kering dan siap di- 
olah, pelaku usaha kerajinan berbahan 
dasar eceng gondok tak perlu repot mc- 
motong, membersihkan, dan 
mengeringkan. Setiap hari pula econg 
gondok kering siap diolah tersedia dan 
dijual secara bebas di pinggir waduk 
tersebut, 

Kondisi ini mengusik Wiwit bersama 
suaminya, Supardi 49, Pada 2007, me- 
reka mulai mencoba keberuntungan de- 
ngan membuat sandal dari cceng gon- 
“ok, Alas kaki itu semula dijual ke te- 
tangga dan kerabat ketika ada acara 
pertemuan. Saat itu harganya sangat 
murah, Dengan Rp 5000 sudah didapat 
sepasang sandal layak pakai di luar 
rumah, 

Dengan promosi secara gethok tular 
(dari mulut ke mulut), karya Wiwit ma- 


kin dikenal kalangan luas, mulai tingkat 
kelurahan hingga internasional. "Saya 
terus belajur membuat kerajinan de- 


ngan bahan utama eceng gondo 
berlimpah dan pasti selalu tersedia 
lama Waduk Kebraon difungsikan,” ka- 
tanya. 

Hasil karyanya juga mulai dipesan 
oleh hotel dan rumah sakit di Surabaya 
dalam jumlah besar. Dalam perjalanan 
mempromosikan produknya ke sejum- 
Jah instansi, Wiwit bahkan mendapat 
tawaran secara gratis, baik dari Peme- 
rintah Kota Surabaya maupun swasta, 
untuk ikut pelatihan baguimana men- 
ciptakan kerajinan tangan yang lebih 
inovatif dengan bahan dasar ulami, ter- 
1g gondok, 
untuk bisa menghasilkan 
produk kerajinan yang memiliki nilai 


Wiwit Manfaati 


lupa mengajak ibu rumah tanggsi di 
kitar tempat tinggalnya untuk ikut pe 
latihan mengolah eceng gondok agar le- 
bih kreatif karena dari usaha kerajinan 
bisa menjadi sumber penghasilan utara 
keluarga. 

"Terus berinovasi dan tak mudah pu- 
tus asa ditanamkan oleh Wiwit yang 
belakangan didapuk menjadi instruktur 
pelatihan calon wirausaha baru oleh 
Pemkot Surabaya. Beberapa pelaku usa- 
ha mikro dan kecil yang sudah sukses 
menggarap pasar, termasuk Wiwit, 
hingga kini menjadi instruktur tetap pe- 
latihan bagi kaum perempuan dari ke- 
luarya miskin, mantan pekerja seks ko- 
mersial, dan korban kekerasan dalam 
rumah tangga di Surabaya. Peserta di- 
beri pelatihan keterampilan sesuai mi 
at dan akan dibekali modal kerja un- 
(uk usaha baru, 

Di tengah kesibukan m 


njadi pelatih, 


mutu sesuai selera pasar, terutama tas 
untuk perempuan, tempat tisu, dan alas 
lantai 

Usaha Wiwit bersama Supardi meng- 
ajak kaum perempuan di Perumahan 
Kebraon Indah Permai hingga kini tak 
pernah pudar, Karya meroka tak lagi 
dago kandang karena sudah menerobos 
pasar ekspor meski volume belum be- 
sar, Karena itu, mereka jugga fokus 
menggarap pesanan dalam negeri, 
hanya alas kaki, tetapi beragam seperti 
tempat tisu, lampu hias, pajangan, 
ring, tempat permen, tempat buah, alas 
lantai, dan mebel, 

Produk kerajinan juga dipercantik 
dengan biji-bijian, ranting kering, daun 
kering limbah kulit, batik, dan sulaman, 
Perajin sempat menggunakan 
dan plastik pada produk kerajinan. Na- 
mun, pasar kurang berminat jika ke- 
majinan eceng gondok dicampur hiasan 


400000 per item, Harga tas perempuan 
Rp 50000-Rp 100000 karena meski 
terbuat dari eceng gondok jika terkeni 
air tidak langsung rusak karena dilapi 
melamin, 

Wivit, yang membutuhkan 400-500 
Kilogram eceng gondok kering setiap 
bulan, tak kesulitan ketika pesanan me- 
numpuk, Sebagai pelaku usaha, dia ru- 


gandeng aa usaha yang sudah teruji 
mengembangkan usaha dan produk 
ekspor untuk membina keluarga m 
kin. "Binaan saya terus bert 
kalau banyak pesanan, saya tinggal 
membagi pekerjaan, terutama untuk 
produk yang ditambah pernak-pernik, 
sehingga yang dapat rozeki pun ba- 
nyak" ujarnya. 

Di tengah kesibukan berbagi il 
Wiwil terus menciptakan karya 
han dasar eceng gondok. Saat ini ia 
rima pesanan berupa me- 
i bahkan memesan su- 
venir pernikahan berupa tempat tisu 
atau pigura, "Mebel dan karpet dipesan 
oleh konsumen dari Jepang” kata pe- 
rempuan yang rutin mengikuti pamer- 
an, baik di Surabaya maupun kota lain 
di Indonesia. 


sentra industri ceeng gondok kini men- 
Jadi kenyataan, Kaum perempuan yang 
sudah mengembangkan industri kera- 


dalm jumlah besar saya 1 
ngungan karena jumlah pe 
Kini berapa pun jumlah order saya 
sunggupi dan pasti tepat waktu dengan 
kualitas bagus,” katanya, 

Perempuan yang juga kader ling- 
kkungan di Kelurahan Kebraon, Keca- 
matan Karangpilang, itu hingga seka- 
rang tidak pernah berhenti melatih ibu 
rumah tangga dan pelajar, 

Menurut dia, pekerjaan membuat ke- 
rajinan dari coeng gondok membutuh- 
Ikan ketelatenan dan ketelitian agar hu- 

nya bagus. "Jadi, dari 20 orang yang 
dilatih, syukur satu di antaranya ber- 
tahan dan bisa menjadi pengusaha," tu- 
tur ibu dari tiga anak ini, 

Minimal, kata Wiwit, bah 
tersedia dan tinggal diolah, 
mikian, akhir-akhir ini 
berjibaku dengan pabrik yang membu- 
tuhkan eceng gondok dalam jumlah be- 
sar untuk dibuat mebel atau barang 
lain, Perajin kesulitan memperoleh 
cceng gondok. 

Misinya adalah mengupayakan kera- 
Jinan eceng gondok bisa menggurita 
rena pasar domestik dan internasio 
sangat terbuka dengan produk kerajin- 


tambah dan inovatif serta berkualitas juri lomba produk pelaku usaha kecil” hasil pabrikan, i. Modal pun tak perlu 
rutin diikuti, Biasanya dalam setiap pe- dun menengah, menggarap pesanan, Perajin memadukan produk kerajin- ng paling penting adalah 
Imihan tklak semua peserta berhasil” dan ut pameran, tak membunt WIWI an eceng gondok dengan bahan balai” kemauan untuk mengolah eceng pon 
Mega ta mara ta — menjadi pelaku usaha. Wiwit pun tak berhenti menciptakan produk lebih ber- akumi dengan harga Rp 20000-1p dok menjadi produk bernilai, 
INDUSTRI PT PELNI 
TT & “ n 3 PI . 
PT Semen Gresik Investasi Rp 5,7 Triliun | Konversi Kapal Tambah 
nang san sera yan sesat 
2 AT aa ar ma JAKARTA, KOMPAS — PT juga membutuhkan dana 300 ju- 8 triliun dan didukung fasilitas Pendapatan Perseroan 
aa : aa : ar Semen Gresik (Persero) Tbk ta dollar AS-400 juta dollar AS kredit dari Bank Mandiri Rp 1 
3 5 Han 5 aa menginvestasikan dana 500 juta untuk investasi dalam negeri. Da- triliun, 
- ma Ba aa 3 dollar AS hingga 600 juta dollar ma itu akan diperoleh dari me- — Pembangunan pabrik itu di- | JAKARTA, KOMPAS — Upaya seperti Lebaran,” ujar Jussabel- 
, 1 AS atau setara Rp 4792 triliun  nerbitkan obligasi berdenomina- — perkirakan memakan waktu tiga | PT Pelni (Persero), badan usaha la, 
y Tt an RR jan hingga Rp 5751 triliun pada ta- si rupiah, “Obligasi yang akan  sampaiempattahunsehinggaba- | milik negara bidang pelayaran. Dengan. mempertimbangkan 
(3 aa TEE LI hun 2018. Investasi itu akan di- diterbitkan setara dengan 200 ru akan selesai 2015-2016. De- | mengonversi fungsi kapal pendapatan yang diperoleh dan 
gunakan untuk mengembangkan juta dollar AS,” kata Dwi, Sisanya numpang menjadi kapal penum-  pengoptimalan fungsi kapal, PT 
FE Kan perusahaan, baik di dalam mau- dari kas internal dan pinjaman — Gresik memproyeksikan produk- | pang dan barang menambah Pelni berencana mengonversi la- 
 DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS” pun di luar negeri. Investasi perbankan lokal. sinya akan meningkat 15-16 per- | pendapatan bagi perseroan. Pen- gi tiga kapal yang lain, yakni 
bayan IU akan diperoleh dari penerbitan” Di dalam negeri, dana pe- sen tahun depan. Saat ini pro- | dapatan yang diperkirakan naik — Kapal Sinabung, Kapal Lawit.dan 
wacana PT NN NN obligasi  berdenomina Ih ngembangan tahun depan akan duksinya mencapai 28 juta ton | 18 persen, ternyata bisa naik Kupal Tatamailau. "Angkutan 
Ka aa Ba aa dan dollar AS, kredit pet dialokasikan untuk membangun per tahun, | menjadi 20 persen. Kapal yang muatan memberikan masukan 
AN BEAT Ba aa Ga PA dan modal internal, dua pabrik baru di Sumatera — Peningkatan produksi ini di- | telah dikonversi pendapatannya yang cukup besar, yakni 25 per- 
NE Ev T Direktur Utama PT Semen (SGG III) dan Jawa (SGG IV). peroleh karena tahun ini pabrik | melonjak hingga lebih dari 200 sen dari total revenue 
2 . 0 , Gresik Dwi Soetjipto di Jakarta, — Dwi menjelaskan, untuk memba- — Tuban IV yang berkapasitas pro- patan) PT Pelni. Tahun 
mekaa mn gegana SN NUN SUN STND, Jumat (1G/M), mengatakan, sete-  ngun proyek SGG III dibutuhkan ton sudah beroperasi dapatan kami diperkirakan men- 
TT MN ma me NS lah mengakuisisi perusahaan se- dana Rp3,25triliun, Nilai proyek Sel u, tahun depan pabrik | Jussabella Saheadi Jakarta,Jum- capai Rp 2 triliun," ujar Jussa- 
mam anna asing Anjas Spa men asal Vietnam, Thang Long SGG IV Rp 872 triliun. Semen Tonasa Vdi Sulawesiyang | at @6/1), mengatakan, kapal — bella, 
Ta Ga Ka CK ma man aon aon Cement, PT Semen Gresik juga” Untuk kedua proyek pabrik — berkapasitas 8 juta ton juga akan | yang pendapatannya meningkat PT Pelnijugu berencana mem- 
can Iman ama aan tea akan mengakuisisi perusahaan itu, PT Semen Gres i fungsinya ternak, PT 
tata TN TT RK semen dari Myanmar sokaligus dana eksternal “Ini belum termasuk produksi | tidak lagi disubsidi pemerintah. — Pelni sudah menjajaki pete 
mek on Mi ata Angan atas Isa mendirikan pabrik baru, dollar ASatau Rp35 triliun-Rp4 dari Thang Long Cement di Viet- | “Kapal itu tidak lagi menda- kan besar dari Australia, Peter- 
AR Mn AE LRT Untuk akuisisi itu, PT Semen triliun. Kekurangannya akan nam, Jika transaksi jual beli su- | patkan kompensasi kewajiban — nakan ini yang akan mengirim- 
ana Na BO Gresik menyiapkan duna 200 ju- — ditutup kas internal. dah selesai, produksi akan ber- | pelayanan umum (public service kan ternak ke Indonesia, selan- 
Haa aa tadollar AS. Rinciannya, 150 juta Direktur Keuangan PT Semen tambah, Apalagi Thang Long su- | obligation) karena sudah men- jutnya PT Pelni yang mendis- 
dollar AS dari penerbitan obligasi Gresik Ahyanizaman menjelas- dah mengantongi izin untuk | dapatkan tambahan pendapatan, — tribusikannya ke seluruh Nusun- 
mekantan sana sean OSanh MAN #lobal dan sisanya kas internal, — kan, saat ini PT Semen Gresik membangun duapabrik lagi,” ka- | Meski demikian, tarif penum- tara, 
Ind Wanda hina aman sana Anas ARUN Selain itu, PT Semen Gresik memiliki uang kas (hee cash) Rp ta Dwi. (ARN) pangnyutetaptarifekonomiyang — Badan usiha milik negara 
Seonananman kana hmm Osnyun Sim rannya di bawah biaya ope- lainnya, PT Pos Indonesia (Per- 
sero), juga terus berupaya mo- 
138 ningkatkan pendapatan. Sctelah 
Mak 23 3 (5G | kapal yang terdiri dari 25 kapal bisnis pengantaran surat terem- 
- - pal bad penumpang,3 kapal roftonrollog” pas teknologi surat elektronik, 
bu 1 ha la sa. Goro), 4 kapal barang dan 8 PT Pos Indonesia merevitalisasi 
Pa ea & —— Da kapal perintis Salah satu 
- Ia - tea an dari kapal penumpang itu telah — dak lagi hanya mengantarkan: 
z aa Na” — Fa dipecah fungsinya menjadi kapal rat dan logistik, tetapi jugi men- 
- Tas atas ma DOK Tmn Kaka penumpang dan barang. PT Pelni jadi tempat pusat layanan pem- 
juga memesan sebuah kapal un- bayaran. "Infrastruktur jaringan 
” mw Tag aa tuk dipecah fungsinya lagi. Di- kami yang sangat luas bisa 
wa Da ara KN harapkan kapal tersebut sudah dimanfaatkan perusahaan lain 
1» BA aa aa Bag bisa beropes mber ini. untuk keperluan meroka. Misal- 
- aa Ta Ja - Te una Konversi fungsi ini dilakukan nya PT Pelni, PT Garuda In- 
- ra - 25 karena” Kapal penumpang donesis, dan sebentar lagi Air 
: - sering kekurangan penumpang. Asia memanfaatkan kami untuk 
ma zam, Kai 0G 3 Waktu tempuh kapal ke suatu menjual tiket mereka. Inf 
NE NN tempat tujuan sering menjadi struktur kami menjadi akses ma- 
va 2. ya alasan penumpang untuk tidak syarakat mendapatkan apa yang 
aa SA MERE aa menggunakan — kapal laut. mereka butuhkan,” kata Direktur 
S —S—T— 25 "Kami kalah dengan pesawat ter- Utama PT Pos Indonesia 1 Ketut 
- — bang Akibatnya, kapal penum-  Mardjana. 
on an. pang hanya ramai saat tertentu an) 


mrioperkoran @ “ScraperOne: & Kaskus 


KOMPAS, SABTU, 17 NOVEMBER 2012 21 


NUSANTARA 


TERORISME KA Argo Anggrek Anjlok CALON KEPALA DAERAH 


Faisal Tak Anak, Istri, dan Adik 


Terkait yang Menjadi Kader 
Kelompok 
Teror Poso 


MAKASSAR, KOMPAS 
polisian Daerah Sulawesi 
dan Barat membebaskan Faisal 
(24) sehari setelah pria yang di- 
duga terkait dengan jaringan te 
rorisitu ditangkap, Kamis (5/1D. 
Dari hasil tes kej 
Kelurahan Sud 
mengalami gangguan kejiwaan 
akibat diusir dari rumah. 

Kepala Bidang Humas Kepo- 

Sulawesi Sela 


cig Naichel Runtu (32) sontak menj 
Ne perbincangan publik ketika dirinya menjadi cal 
pati Minahasa, Sulawesi Utara, dalam Pemilu 
Daerah Minahasa pada 12 Desember 2012, Care 
mengganti ayahnya, Vreeke Runtu, yang kini Bupati Minahasa, 
Careig seperti melengkapi menga politik kekeluar 
yang subur di Tanah Air, Seolah tidak ada orang lain yang 
percaya menjadi pemimpin, selain dari keluarga penguasa, 
nya di Kota Manado, Menteri Perhubungan, yang 
Gubernur Sulut, EE Mangidaan, sukses "mewaris- 
" kekuasaan kepada putranya indaan (3. 
Harley kini menjadi Wakil Wali Kota Manado, Kesuksesan juga 
diraih Christianty Evginia “Teti" Paruntu, yang kini men 
Bupati Minahasa Selatan. Teti merupakan putri sulung Wakil 
Ketua DPRD Minahasa Selatan Jenny Tumbuan Parunti 
Dalam Pilkada Minahasa, bukan hanya Care 
rung membawa nama keluarga. Ada juga Ivan $: 
(40), yang menjadi calon wakil bup 
sulung Gubernur Sulut SH Sarundajang, Ivan mempunyai adik, 
Vanda Surundajang, yang menjadi anggota Komisi VI DPR. 
Edwin Kawilarang (68), Ketua Tim Pemenangan Carcig, 


— Ke 


N Jumat, mengemu- 
kkakan, Faisal dibebaskan karena 
Iidak terbukti terkait dengan ke- 
lompok teror di Poso, Sulawesi 
Tengah, "Ternyata dia memang 
mengalami ganggu: bukan 
berpura-pura. tiduk waras. Ta 
stres karena diusir keluarganya," 


nang Hangky, tetapi ditolak. Akhirnya dipilih 
katanya. Hangky memilih menjadi calon bupati Minahasa dari 
lur perseorangan. 

Vreeke Runtu dua periode memimpin Minahasa. Ta mer 
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Sulut. Dengan posisi 
laporan warga yang curiga de- | Kereta Api Argo Angurek jurusan Surabaya-Jakarta anjlok di pelintasan Des en Brobes, Jawa itu, Vecke memang tak sulit membuat Carcig, anaknya, men- 
ngan gerakegeriknya saat singgah ih, Jumat AG/1D, sekitar pukul M.25. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, tetapi perjalanan sejumlah kereta lain ikut di calon bupati, Apala 
di Desa Pammajengan, Kecamat- Careig pun me 


uisal bermula dari 


an Monconglo n Ma- DPI) Partai 
vs, Kamis. Faisal berupaya me- 
larikan diri ketika hendak ditanya 
warga, 


mahasa mengaku terkejut de 


0,0 & . 
Faisal ditangkap polisi setelah ngan penunjukannya sebagai Saya izinkan istri saya 
sempat diamankan di rumah ke calon bupati. untuk meneruskan 


pala desa 


menjawab pe polisi do- Kebanggaan adik Perjuangan kepada 
gun jelas. Jawabannya cende- i i Pi i Jawa Timur, keme- Ikyat Kabupat: 
Anta ii wisi | Lima Pasang Calon Daftar Ikuti Pilkada Sumatera Utara Mengenai 
mengambil langkah mengadakan dalam Pilkada Kabupaten 


MEDAN, KOMPAS — Hingga pendaftaran pasangan” BAKAL CALON PASANGAN KEPALA DAERAH | probolings seperti d 
calon kepala daerah ditutup, Jumat (16/1) malam, SUMATERA UTARA mkan Kors Pemilihan 


Umum Probolinggo, Rabu 
nggulangan Teroris (BNPT) Ir- | Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara menerima 


M/ID), melengkapi kisah Istri yang menggantikan suaminya 
Gan Td Mengatakan, kasus ps” | ima pasang calon gubernur-wakil gubernur, menjadi kepala daerah. Tantriana adalah istri Bupati Pro 


an Aminudin yang sudah dua periode memimpin 


palm keara Gukemur Susi | Semuanya dicalonkan partai politik, dan politisi balikan Pe $55.Jnnnnaa 
Syahrul Yasin Limpo, Minggu | 1 kat Sumatera Utara mendominasi pencalonan i Pencalonan Tantriana.Timbul Prihanjoko dilakukan 20 Peb- 
IN), adalah aksi teror, Insiden | YOkal Sumatera Utara mendominasi pencalonan itu, Gatot Pulo Nugroho Tengku Erry Nuradi PKS, Portal Hanura, ruari 2012, tepat sembilan tahun kepemimpinan Hasan di 
itu tidak ada kaitannya dongan @ncaunssimp”— JawanSeamptesan Ipa pKvu.pp Probolinggo. Partai Kebangkitan Bangsa yang semula akan 
politik meskipun Syahrul men- | Hanya dua politisi yang ber- is yangikut mencalonkan mencalonkan Hafidz Aminudin, kakak kandung Hasan, sebagai 


Chairuman Harahap 
(Roggea RF Gain) 


Fadli Wurzat 
Os v0 900 


Partai Golkar PPP, bupati, akhirnya juga menduki 
PPI, PB, PR partai politik besar lainnya. 
Tantriana semula adalah pegawai sebuah bank di luar Pro- 
bolinggto, Ia menetap di Probolinggo 
Hasan, Menanggapi pencalonan istriny 
Ja irinkan istri saya untuk meneruskan perjuangan 
at Kabupaten Probolinggo," Bupati Probolinggo 
mendukung pencalonan istrinya karena hal itu adalah amanat 
parpol akyat yang sudah berproses selama lebih kurang setahu 
pomoortemen il komunikasi dan pilihan rakyat semua elemen, 
saya tidak adil kepada mereka yang 
ujar Hasan Aminudi 
n Pilkada Sumatera Utara, Maret 2013, Bupati Serdang 
urat yang mereko- — dagai, Soe Keduanya di- Bedagai Tengku Erry Nuradi, yang maju sebagai calon wakil 
dia dan RE Naing- dukung 28 parpol yang tak me- | gubernur mend na Tugas Gubernur Sumut Gu- 
am Pilkada Sumut miliki kursi di DPRD Sumut, | tot Pujo Nugroho yang mencalonkan diri kembali, banyaga 
tetapi didukung 1115325 suara menjadi adik mantan gubernur, Erry adalah adik mantan G 
Hari Kamis, Pelaksana Tu bernur Sumut Tengku Rizal Nurdin, Dalam poster yang di- 
bernur Sumut Gatot Pujo | pasang di tepi jalan, Erry tuk segan membubuhkan kata "adik 
Nugroho mendaftarkan diri be Tengku Rizal Nurdin" di bawah fotonya 
sama Bupati Serdang Bedagai Calon lain, Gus Irawan Pasaribu meru 


jadi salah satu calon yang akan | kiprah di tingkat nasional 
bertarung dalam pilka mendaftarkan diri sebagai gan yang mendaftarku 
mari mendatang. kepala daerah di Sumut, Mereka — diri ke KPU Sumut. 
Idris mengimbau warga tidak | adalah Chairuman Harahap dan 
terpancing dengan upaya oknum | Effendi M Simbolon. Chairuman — TUNGGU rekomendasi 
ny menghubungkan peristiwa | diajukan sebagai calon gubernur Pasangan calon yang terakhir 
persaingan politik. | oleh Pa in emp daftarkan diri di KPU Su- 
kebetulan mengingat | partai politik lain, berpasangan mut, Kamis, adalah di 
pelaksanaan pilkada sudah dekat. | deng Demokrat, Calon yang, diajuka 
Padahal, BNPT sudah lama men- | Wilayah Partai Per Partai Demokrat adalah Amri 
curigai Awaluddin (2) dan An- | bangunan (DPW ji: 
dika (24) sebagai bagian dari ke- | Fudli Nurzal Keduanya didukung — Bupati Deli Serdang Amri meng- 
lompok teror di Poso," u partai yang m andeng RE Nainggolan, 
Menurut Idris, Awal DPRD Sum Sekrut 
v yang diringkus polisi ter- Pilkada Sumut tahun 
us pelemparan bom ko i nur, Partai Demokrat mempu- 
bernur Sulsel, diduga ku- iga mencalonkan diri nyai 27 kursi di DPRD Sumut. 
ringan teroris di Poso. | sebagai gubernur, tetapi gagal Calon dari Partai Demokrat ini 
Jenis bom rakitan di dalam tas | Effendi, anggota DPR dari Par- kam akan mendaftar sejak 
Awaluddin sama dengan yang di- | tai Demokrasi Indonesia Pe 
temukan aparat gabungan di Du- | juangan (PDI-P), dicaloni 


| Tidak ada juga calon per-  Tuntriana bersama tujuh 


Amr Tambunan 
laun Serang) 


RE Nainggolan 


Whunan Sekda Sama) 


Partai Demokrat 


Eflendi M Simbolon 
Anggota RE-00I 


Jumiran Abdi 
lutntan anggota pu Sumo) 


Gustrawan Pasaribu (Soekirman 
CWanan Oct PT Ban Sum (cwo boat Srtng beta 


Pok, POS, PPRN 


Sumbar Unbng “Xamgas'/MM diah dn penbrkaan "Kampas —— 


Demokrat 


(DS). Namun, PDS bergabung 
dengan PDI-P mendukung 
usung PDI-P: Efei 


ka, Kecamatan Poso 1, dengan meng- didat y: Tengku Erry Nuradi seb: Menteri Tenaga Kerja Bomer Pasaribu, Adapun Amri 
mi juga memi- | gandeng calon wakil gubernur di Simbolon. Part: ang kini menjadi Bupati Deli Serdang, dan maju 
di Jumiran Abdi, Jumiran sebelum- kung Elfendishumi ai yang mempu- on g Bupati 
i dari kelompok teror di | nya adalah anggota KPU Sumut. Nasution, B1 kursi di DPRD Sumut, nyai 17 kursi di DPRD Sumut. Labuhan Batu Djamalvddin Tambunan, 


Ambon ke Makassar," kata Idris, | Calon kepala daerah Sumut 
polisi me- | kebanyakan juga bera 
maksi | rokrat, politis 


takan, yang mem- 
ia mendaftar pada hari ter- 
akhir adalah menunggtu surat da 


Ketua KPU Sumut Irham Bu- Pengamat politik Universitas Sumatera Utara, Ahmad Tau- 
ma Nasution mengitakan, Sabtu fan Damanik, menilai munculnya keluat 
-alon akan mengikuti tes ke percaturan politik menunjukkan kegagalan demokrasi Situasi 


erah, Tak ada anyggo ri Dewan Pimpinan Pusat Partai sehatan, (MIEAWSI/BAY) ini jug terjadi di Filipina. (ZAL/DIA/APO/NSD 
KILAS DAERAH KEAMANAN 
348 Keluarga Kehilangan 67.86 Ton Raskin Lima Senjata dan Puluhan Amunisi Hilang dari Mapolsek 
KUPANG. Senyak San 
keluarga miskin di Desa MERAUKE, KOMPAS — Se- tersebut terjudi diduga karena Papua telah mengirimkan tim ke lapsili atas hilangnya kelima pi 


Tuplopo, Kecamatan Ama- 
nuban Barat, Kabupaten 

Timor Tengah Selatan, 
sa Tenggara Timur, keh 
langan 0786 ton beras ur 

uk keluanga (ras- 
kin). Uang yang dikumpul- 
kan warga desa itu untuk 
membeli raskin, senilai Rp 
108,576 juta, diduga 
ala satuan 


banyak lima pucuk s 


mauser dan puluh- 


ngggota polsek. Polsek Aphala cuk tu, Polda Papua b 
awal yang diterima. kukan penyelidikan sekaligus pe- lum bisa memastikan, "Ini m 
tutur Sumerta, hari ngejaran diselidiki,” ujar Sumerta. 
ituada dua anggota Polsek Apha- sen 
abupaten Yalimo, Pa-  lapsili sedang bertug rim tim ke sana," katan 
polisian Resor Jayawijaya — Mapolsek, Akan tetapi Sumerta belum bersedia 
n Kepolisian Daerah Papua anggota polisi pergi mengungkapkan identita 
menerjunkan tim melakukan pe- 
nyidikan dan pengejaran pelaku 
Kepala Bidang Humas Pole 
Papua Ajun Komisaris Besar T sili hany 


ran kelompok ber- 
orang tidak dikenal, 
aparat untuk 
la Peristiwa itu, 
nota TNI Yonif 
Pratu Laode 


yak keterangan, 
tempat untuk mengambil ki- — bertugas pada Kamis itu, Pihak- Ta mengaku informasi yang d 
riman beras, Mapolsek Ap nya mengakui ada informasi, ijaya dari pi- antara 
dijaga oleh seorang anggota Polsek Aphalapsili yang hak Polsek Aphalapsili masih 753 Arga Vira Tam 


kerja yang menangani ras- Gede Sumerta Jaya dihubungi, anggota polisi. "Kondisi sepi itu nbil logistik beras ke ban- simpang siur, Pasalnya, lokasi — Alwitewas, yang ditembak orang 
kin itu, Kepala Seksi Hu- Di MN Jumat AG/1D, mengatakan,kasus — yang dimanfaatkan orang untuk dara hingga kini belum kembali Polsek Aphalapsili yang berada di bu- 
mas Bulog Nusa Tenggara Timur Marselina Radja di Kupang, itu terjadi di Mapolsek Apha ambil senjata," katan ke Mapolsek. Terkait dugaan ke- — Kabupaten Yalimo (kabupaten di Puncak Jaya, Kamis (8/3) 
Jumat (G/1), mengatakan, Kepala Desa Tuplopo is, siang. Peristiwa terlibatan anggota Polsek Apha- — wilayah pegunungan teng ta dirampas pelaku. (RWN) 


kini ditahan di Polres Timor Tengah Selatan, Uang itu seharus- 
nya untuk menebus raskin untuk 13 bulan, seharga Rp 11600 
ber kilogram, Namun, uang itu tak diserahkan ke pemerintah 
kabupaten. (KOK) 


Sulawesi Tenggara Raih "E-Procurement Award” 


— Provinsi Sulawe 
'eprocurement dari L 


Tenggara meraih penghanyaan 
mbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (LKPP). Sultra menang dalam kategori layanan 
pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) paling 
banyak memfasilitasi lelang, tetapi eskalasi ikct ke LKPP 
paling sedikit. Gubernur Sultra Nur Alam mengumumkan hal 
, di Kendari, Kamis (15/19, Tahun 2012, LPSE Sultra meng- 
adakan lelang barang dan jasa sebanyak 719 paket senilai Rp 
iensi yang dihasilkan mencapai Rp 164 
prov Sultra, LPSE juga memfasilitasi lelang 
untuk pemerintah kabupaten/kota dan instansi vertikal. ENG) 


Tuntutan Tak Siap, Sidang Ditunda Empat Kali 


SUKABUMI — Pembacaan tuntutan dalam kasus penyelunduj 
an sabu, dengan terdakwa tiga warga negara Iran, yaitu Hos 
Salari Rashid, Ali Din Mohammad, dan Nima Moradian Pour, 
Rabu (l4/M), di Pengadilan Negeri Cibadak, Kabupaten Suka- 
bumi, Jawa Barat, kembali ditunda, Ketua Majelis Hakim Mu- 
hammad Ramdes menegur Jaksa Penuntut Umum Bobon Ro- 
penundaan itu sebab sudah yang keempat kalinya. 

Padahal, pemberantasan narkoba adalah 


jaksuan Agung belum samp 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


22 


NUSANTARA 


KOMPAS, SABTU, 17 NOVEMBER 2012 


OBITUARI 
Dirdjo 
Tambur 
Berpulang 


YOGYAKARTA, KOMPAS — 
Dirdjo Tambur (80) pe 
tradisi, khususnya kesenian ke 
toprak gaya Mataram, Yogyakur- 
amis (5/11) malam, mening: 
gal dunia, setelah sehari dirawat 
di Rumah Sakit PKU Muham- 
madiyah Yogyakarta. Jenurah di- 
makamkan pada Jumat kemarin, 
di makam Kampung Janturan, 

Umbulharjo, Yogyakarta. 
"Praktis Bapak meningsgl 
pa disertai sakit, hanya semalam 
menjelang ajalnya Bapak dibawa 
ke rumah sakit,” kata Padmi, istri 
arhum, di sela-sela menyam- 
but para pelayat. Almarhum me- 
inggalkan dua istri dan seorang 

anak. 

Meskipur 
rarakat 
adalah "pusaka" y 
jiwa dalam perkembangan seni 
ke Ta dikenal masyarakat 


Membenahi Kapal 
Pa : 


5 


panggung, melainkan juga 
lam pergaulan keseh: uk 
heran jil 
Ir, mulai dari Wali Kota dan 
Wakil Wali Kota Yogyaka 
baga seni, kelompok seni, hingaga 
masyarakat umum yang menye- 
"al Dirdjo, 


AA 
5 Pb 


yak orang menilai 


undangan untuk 
pentas ketoprak setiap hari terus 
mengalir, Almarhum pentas ter- 
akhir Sabtu (U0/N) di Pramba 
nan, Yogyakarta. Seharusnya 
mis A5 /), almarhum pentas di 
Bantul, 


ono, seniman ketoprak se- 
Dirdjo Tambur, menya- 
kiprah almarhum menjadi 
dirintis sejak 


pen 


1966 dengan pentas di kam- 
hun 


apung. Kemudian 
1970, almarhum bergabung 
lam ketoprak tobong bernama 


Jumat A/N), Perbi 
disertai ombak besar. 


tarpula 


s, Kota Ser 
uu saat 


marang Jawa Tengah, 
menghadapi musim huj 


Pelabuhan Batam 
Dipenuhi Turis 


Warga Berpesiar ke Singapura dan Malaysia 


BATAM, KOMPAS — Warga Batam dan daerah 
sekitarnya mengisi liburan akhir pekan dengan 
mengunjungi Singapura dan Malaysia. Sebaliknya, 
warga Singapura berpesiar ke Batam, Kepulauan 
Riau. Pelabuhan feri di Batam dipenuhi turis asing 
dan dalam negeri, sejak Kamis dan Jumat (6/11). 


tang ke 
sore, pun 
upat kamar hotel, 
"Belasan hotel yang saya hubungi 
penuh semua,” ujarnya. 
Sekretaris Perhimpunan Hotel 
dan Restoran Indonesia DI Yog- 
yak: owo Eriyono 
mengatakan, tingkat hunian ho- 
teldisekitar Malioboro men 


Jumat pagi, feri Ba- ruas jalan di Kota Pelajar itu 100 persen, baik untuk berbin- 

ra dipenuhi pelintas — macet. Yogyakarta diserbu wisa- tang maupun nonbintang. "Jik 
batas kedua negara. Dari Batam, tawan masih ada kamar, paling hanya 
diangkut pelancong hotel pinggiran kota,” katanya. 
yang mengisi akhir pel 


Kereta tambahan 


Sementara PT Kereta Api In- 
donesia menambah dua keret 
kelas eksekutif jurusan Solo-Ja 
karta untuk mengangkut penum- 
pang yang memanfaatkan libur- 
panjang akhir minggu. Kedu 
kereta api (KA) tambahan akan 
dijalankan pada Sabtu dan Ming- 

ni karena tiket untuk per- 


1 Mereka berangkat dengu 


ke 
itu berangkat dari tiga pel 


utama, yakni Sekupang, 
Bay, dan Batam Center. 
"Paling menginap sem 
ore | 
Jaran, seorang pelancong 
tujuan Singapura. 
at bersama sejum- 
rekannya, Namun, tak semua 


Kendaraan yan 
jalan tersebut sebagian berasal 
dari luar Yogyakarta. 

padatan arus lalulintas ter- 
parah terjadi di kawasan pusat 
kota di Jalan Ahmad 


iun KA Solo 


Ihkan waktu lebih dari Jumat, men- 


ntuk bisa men berang. 
Minggu pukul 
pesiar di Singa butuh waktu in KA 


pura, di feri teruta ini, sampai 32 menit, Argo Dwipangga,” KA untuk ju- 


ma diter jenis pelancong. a ternyata seperti Ja- rak dekat juga penuh untuk se 
Mereh cet,” ucap Budi (38), tiap jadwal keberangkatan, se 
mei satawan asal Sura perti' Prambanan Ekspres jurus- 


Selain di pu kem 
cetan terjadi di daerah pinggiran 


mn Solo Kutoarjo, 
Sriwedari jurusan Solo-Yogya 


altern Jalan Solo dan Jalan Godeun, n Madiun Ji 
pemain golf dan peseped: sang sebenarnya jauh dari pusat 

Pesepeda dan pelancong biasa kota. Pada Jumat pukul 1700, — Duri Tega 
datang di Se 1 antrean kendaraan di J laporkan, liburan panjang akhir 


ter, dan Harbour Bay, Sementara — dcan mencapui 1 kilometer da uga meningkatkan jumlah 
pegolf datang melalui Pelabuh arah perempatan Pingit ke barat. pang travel. Mereka 
3 Nong. Hal serupa terjadi di Jalan Solo, 
khususnya di dekat Plaza An 
Yogyakarta macet barrukmo. TegalYogyakarta men- 


rta dilaporkan, 


lonjakan peri 
terjadi sejak hari Rabu lalu 
(RAZ/ABK/EKI/WIE) 


Selain itu, hotel di Kota Yogy 
ya juga penuh 
abu lalu. Wahyudi (39, 


Dari Yogy 
buran panjang akhir minggu ini 


sang 


lintas di sejumlah 


POTENSI DAERAH 
Cirebon dan Batam Mulai Garap Potensi Wisata 


BATAM, KOMPA 


m IV/Diponegoro, 
seb: 
indal, sering dimi 
Sapta Mandala, berm 
kami,” kata Wahono, 

Pengabdian almarhum kepada 
ketoprak amat total, Seni itulah 
gantungan hidup sampai akhir 
las ketoprak, 
sebagai tokoh kontro- 
yang sering kali membua 
penonton terpesona Ban 
grup ketoprak meminta Dirdjo 
menji 


e Boat Race, lanjut 
lah modifikasi kebi 
berlomba perahu di kalang- 
an masyarakat Belakang Padang 
Oleh karena itu, Pemkot Batam 
menggelar lomba perahu di per- 
airan kec rsebut sejak 
bebe 


menargetkan, 
2018, dupat menjaring ba- 
nyak wisatawan berkunjung ke 


Jah disiapkan P 
tuk mere 
Wali Kota Be 


itu, 


n watak yang he- 
lanjut Wahono, 

Dirdjo juga dikenal sebaga to 
koh yang selalu berobsesi me 
lestarikan seni ketoprak. Setiap 

a waktu senggang dia sel 
mengumpulkan pengemudi bc 
cak untuk dilatih bermain ke- 
Halserupa juga dilaku 


n kompetisi itu, "Kami b 
ini rutin setiap tahun,” ujarnya, 


Selain Tour de Bai 
Jain berbasis kebud: 
rakat setempat, 


ing per tahun. Hinggsi Oktober 
2012, sudah 889000 pelancong 
datang ke Ba 


Pemkot Ci 
bon menginginkan kota itu tidak 
dar wilayah transit atau per- 
jahan sementara bagi warga 


hun depan, kami mengunc 
perwakilan 82 provins 


ngnya, melainkan ju 
ngekampung lain, CTOP) 


awa Tengah 
Kendati & 


ang ingin menuju 
Jawa Timur, 


kini kurang berkembang. 
belum ada kesep 
Pemerintah Kota 


Cirebon 
Cirebon mengenai bagai: 
baiknya potensi seni-budayu di 
kota “ini dikek 
tahun 2004 lalu 
tetapi belum a 
ujar Wali Kota Cirebon Subardi, 
Kamis malam, 

pemkot terus meng: 
pembicaraan deng 


PRODUK PERTANIAN 


Harga Cabai Merah Anjlok 
karena Pasokan Melimpah 


CIAMIS, KOMPAS — Harap- 


Petani hanya 
mendapatkan 
keuntungan sekitar 


perguruan, yakni 

Potensi Cirebon 
wisata perlu diga 
jumlah infrastruktur 
ngun di sekitar kot 
di 


dan T 
menda 
menan 
Warga cab: 
petani merosot dr 
harga cabai merah masih Rp 
12000-Rp 16000 per kilogram, 


|. Beberapa 
lah Jalan Tol 
nan dan Ban- 


ikmalaya, Jawa Barat, 
untung, dengan 
m 


Ji Jumat AG/I) menjadi Rp Rp 3 juta per musim 
perhatikan seni-budaya. Ke 4000-Rp 5000 per kg. tanam. 
pada dasarnya membuka diri un- | “Pas verah mmelim- Bana 


tuk bekerja sama mengelola po- 
u "B 
Jika pemkot 


Bandung Selain dari Ci 
bai merah juga datang da 
Tengah), dan 


nis, 


Kondisi yang sama diakui pe- 
tani cabai merah di Kecamatan 
Taraju, Kabupaten Tasik: 
Sekitar 50 petani dari 200 peti 
di kecamatan itu merugi karena 
harga cabai merah anjlok. Harga 
rah Rp 12000 por kg 


kreatif, 
yang pe 
sih ad 


keseni 
ikunya hhing 
(REK/RA) 


rangsari di Kec 
matan Sukamantri, Ciamis, Pipin 
Arif di Ciamis, Jumat. Ada sekit 


PELAYANAN KESEHATAN 


Labuan Bajo, Kota Pariwisata Tanpa Rumah Sakit 


Tenggara Timur, ki 
menjadi magnet 
n menyedot wis 
canega 


nuju habitat asli reptilia purba 

komodo (Varanus komodoensis), 

yang juj 

banggaan Manggarai Barat. 
Berdasarkan catatan Dinas 

n Pariwisata Ka- 


hun 201 bert 
50000 orang, 
Kondisi demikian tentu saj 


Kabupaten Manggarai Barat di Pul 
mempunyai rumah sakit. Pelayanan kesel 
puskesmas, yakni Puskesmas Labuan Bajo. 


dengan standar internasional. 
Itu amat penting, selain men- 
jaga citra positif, juga membe- 
rikan kenyamanan dan kepuas- 
agi wisitawan, Ironisnya, 
hingga kini, Manggarai Barat 
belum mempunyai rumah sakit. 
Jangankan rumah sakit (RS) 
ional, rumah sakit umum 
erah pun belum ada. P 
an kesehatan di Labuan Bajo se 
ina inih layani di ting- 
kat puskesmas, 
"Ibu saya yang menderita tu- 
mor tahun 2008 harus dilarikan 


mat. “Paling tidak, pasien kalau 
mau dirujuk ke rumah sakit ter- 
dekat 


lah ke Ruteng Kabu- 
Manggarai, Namun, itu 
membutuhkan waktu sekitar 

ji lanan darat, be- 


-Bajo- Denpasar atau Lt- 
buan Bajo-Kupang-Surabaya-Ja- 
kursi yang tersedia selalu 
terisi penuh. Apalagi, freku 
penerbangan hanya satu kali 


ke Denpasar, Saya waswas sekali 
waktu itu, syukur bisa ditangani kan bis 

dengan baik,” kata Serin (30), ujar Dewi. 

warga Labuan Bajo. Bahkan, bagi penderi Meru Rudiharto mengemuka- 


Dewi ga Labu- — tung misalnya, harus dirujuk ke kan, in empat ki- 
Bajo ambah- Bali atau Jawa. Itu pun jika sus gigitan komodo tahun 
kan, hanya penderita dari ke- penderita sulit mendapatkan ti- 2009-2011, dua korban di 


luarga mampu yang bisa sela- | ket penerbangan dari Labuan taranya harus diterbangkan ke 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ini belum 
ini baru di ti 


Denpasar. 


u kasus gigitan komodo 

kecil, masih bisa ditangani di 

Puskesmas Labuan Bajo, 

mun, kalau kasus gigitannya sa 
barus dilarikan ke 

Denpasar, Sekitar tahun 2010, 

adu dua korban y 


tination Management Orginiza- 
tion (DMO) Flores Adi Soenar- 
no berharap Pemkab Manggarai 
Barat menjelaskan, banyak wi- 
1g mengeluh dan 
mereka sebenarnya waswas ka- 
berkunjung ke Labuan Bajo 
karena tidak ada rumah sakit. 


200 petani di Sukamantri yang 
m cabai merah di 
lahan seluas 150 hektar, 

Pipin mengatakas 


di Rp 4,000 per kg. 


apatkan untung kat 
asilan mereka hampi 


dari total lahan 20 hektar," 
ipoktan Raksa Tani 


Dari karakteristik wisatan 
mancanegara yang berkunjung 


produk- 


ta per musim 
tiga bulu 
anjlok, pendapa 
Rp 75 juta per musim tanam 
selama tiga buk 

"Dikurangi ongkos produl 


muda 
an, dan disusul kalang- 
ut usia, 

"Kelompok wisatawan ini ba- 


kan si 
petualar 


gan 
juga membuat hasil panen ca 
i merah hanya 8 ton, dari biasany 


nyak yang pikir-pikir dulu ke m kirim, pet 15 ton per hektar, 
pekan keuntungan sekitar Rp . 
$ Juta per musim tanam, Putu! PUPUK kimia berkurang 


ai merah di Sukamantri pun 
kesulitan mencari modal untuk 
m se ya, 
Usaha petani 
patikan ku 


rujukan," tut 
Pembangun 


pupuk ki- 
seluas rea, di kalangan 
buahkan 


kan, meski 


4 ar juga 
hasil, ipin m 
hasil panen mencapai 30 ton per 
hektar, petani merugi sebab ha 
$1 tomat anjlok menji 

per kg, Penyebabnya juga akibat 
melimpahnya pasokan di pasar. 

“Penghasilan tak seimbang de- 


n korupsi, 
Bupati Manggarai Barat 

Agustinus Ch Dula mengaku su 
dah melobi pemerintah pus 
s hun 2010 untuk dib 
mempero 
mbangunan Rt 
biaya sekitar Rp 104 

ma 


oleh meningkatnya kesadaran 

petani untuk beralih ke organik. 
ta Dinas Pertani: 

angan d 

diun menunjukkan, 


pertanggungjawab- 
in pemkab. Penilaian dari BPK 
saat itu disclaimer, Baru tahur 
201, laporan pertanggungj 
waban Pemkab Manggarai 
terkategori wajar dengan penge- 
cualian, "PIP (Pusat Investa 
Pemerintah) juga telah bersedia 
ana pinjam: 
untuk tahun 2013, Pembangun- 
an sebuah rumah sakit memer- 
lukan biaya besar, dan kami sa 
ngat membutuhkan ba 


Creative 
Thinking — 
East meets 
West" 


@ BRITISH 
COUNCIL 


KOMPAS, SABTU, 17 NOVEMBER 2012 


NUSANTARA 


Bandar Udara Blimbingsari 


Penumpang menunggu keberangkatan pesawat mereka di Bandar Udara Blimbin 
angan dari dan ke Surabaya ini diharapkan menjadi pintu bagi perkembang 


dan kom: 


ngsari, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (G/N). 
uan Banyuwangi. 


Cirebon Babad Alas (Lagi) 


mpat ii besar mene Wati Kota Cirebon Subarl yang 
E: gi pembacaan Babad 
Ciretan Kamis 45/1 


juga kader PDI-P turut hadir 
malam, di Bangsal Panembahan, 


meskipun terlambat. Wilayah 
Cirebon, baik kota maupun ki 

Keraton Kanoman, Kota Cire: 

bon, Jawa Barat. Pangeran Mu- 


bupaten memang dikenal seb: 
hamumad Rohim melantunkan 


ii basis PDI-P di Jawa Barat 
Juru Bicara Keraton Kanom- 
babad itu dalam bahasa Jawa 
Cirebon halus 


an Ratu Raja Arimbi Nurtina 
mengatakan, Babad Cirebon di- 
Dikisahkan, Pangeran W harapkan bisa menjadi cermin 
langsungsang dan adiknya, Ra bagi calon pemimpin Cirebon 
tang pergi dari Ker 
Padjadjaran untuk berguru Is 


agar mengutamakan kesejahte- 
lam kepada Sheikh Dahtul Kahfi 


raan rakyat. Hutan belanta 
yang harus dibabat oleh pemim: 

di pesisir utara. Walangsungsang 

yang bergelar Pangeran Cakra: 


pin masa kini ialah kemiskinan, 
buana itah gurunya 


Pada masa sekarang, rakyat 
miskin sukar me 

untuk membuka lahan di wi yanan kesehatan d 

layah Lemahwungkuk, yang kini 

jadi bagian dari Kota Cirebon. ta 

memakai golok Bebaden untuk 


dirikan oleh Walangsungsang di- 
serahkan kepemimpinannya ke 
padu Syarif Hidayatullah, kepo- 
nakannya, Ta anak Rarasantang 
dengan Raja Khute, seorang 
(an ulama dari Mesir 
Walangsungsang dan Syarif 
Widayatullah diceritakan meme 
rintah dengan bijaksana. Cire 
bon berkembang jadi kawasan 
perdagangan besar dengan Pe 
n— labuhan Muarajati yang senan- 
tiasa ramai, Dari sini lahir akul 
si budaya y 
pedagang, ulam 
nial Belanda 
Lebih dari tujuh abad kemu- 
dian, Cirebon menjelma seperti 
sekarang. Bentuknya bukan 
kesultanan, melainkan daerah 
otonom yang dipimpin wali kota 
membabat hutan belantara di dan bupati 
selatan dataran Gunung Jati, Dalam kaitan ini, pembacaan 
Diceritakan, golok Bebaden — Bubad Cirebon seolah menemu: 
mampu melepaskan diri dari sa- kan pangggungnya kembali, Se 
rungnya tanpa bantuan si em- bab, Kota Cirebon menghadapi 
punya, lalu bergerak perlahan hajatan besar, yakni pemilihan 
membabat habis rimbun hutan. wali kota, Februari 2013, Setiap 
Konon juga, dari ujung golok itu acara di kota ini menjadi ber 


ng dibawa para 
hingga kolo- 


an,” ujarnya. 
Apalagi, Cirebon yang dikenal 
sebagai kota seni dan budaya 
kian melupakan potensinya 
Perhatian pemkot terhadap ke 
budayaan amatlah kurang, 
Kota Cirebon kini ibarat hu 
tan belantara, Kasus korupsi 
merebak. Salah satunya menim- 
pa Wakil Wali Kota Cirebon Su- 
naryo yang ditangkap Ke 


keluar api untuk membakar po- — makna politis karena kehadiran Tinggi Jawa Barat, Agustus 2011 
honspohon yang bertumbangan calon yang mulai tebar pesona. Kota itu mendamba pemimpin 
sehingga hutan itu menjadi da: Pembacaan Babad Cirebon, seperti Walangsungsang yang 


Kamis malam, misalnya, diha- 
diri calon wakil wali kota Pri: 
atmo Adji yang diusung PDI-P: 


taran yang siap dihuni manusia, 
Dalam perjalanannya kemu- 
dian, wilayah Cirebon yang di- 


jernih hatinya, berani, dan tegas 
babud alas (ag), 
(INI KUSTIASUD 


Hutan Rusak Picu Banjir 


Brebes Mulai Petakan Daerah Rawan Bencana 


BANDA ACEH, KOMPAS — Deforestasi hutan di 
Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam, 

can. Dalam s 
yah itu sekitar 6.161 
hektar, Kondisi ini diduga kuat jadi penyebab ba 


jadi banjir lebih kurang 898 kali. 
Bahkan, pada tahun 2012, hingsgs 
minggu kedua November, telah 
terjadi banjir sekitar 108 kali 

Kepata Badan Penanggulangan 
Bencana Aceh (BPBA) Jarwan- 
jir syah mengaku masih menghi- 

tung total kerusakan dan kerugi 

an akibat bencana banjir di Sing: 
kil dan Subulussulam, Bantuan 
pun terus diupayakan, Penyebab 
banjir masih dikaji 

Tim BPBA pada Rabu me 
nyalurkan 7 
500 dus mi instan, 400 kilogram 
an, ke- minyak goreng 100 lembar seli- 
bija terutama mut, 15 kelambu, 42 lusin kecap, 
jalan, tidak memenuhi kriteria dan 42 lusin sarden, Termasuk 
yang telah diwajibkan dalam do- 20 unit peralatan dapur 
kumen “ani kompor bio masak, 10 tenda gu 
pak lingkungan amdal). Hal ini Jung dan 
ju 
utama banjir, di samping masih 
terjadi banyaknya pembalakan liar dun 
dalam kawasan arca penggunaan perambahan hutan untuk berba: 
lain, yakni lebih kurang 21007 gai kepentingan di wilayah titu 
hektar, Sebagian besar wilayah Seperti diketahui, dalam sepc 
hutan di kedua wilayah ini telah — kan terakhir Subulussalam dan 
lihfungsikan Singkil dilanda banjir. Ratusan 
untuk dijadikan perkebunan kes — keluarga di Kecamatan Singkil 
lapa sawit," ungkap Zulfikar Utara dan Singkil terisolasi ka- 

Padahal, lanjut dia, tanaman 
sawit sangat sulit menyerap air 
Akibatnya, saat terjadi hujan de- juga 
nan intensitas tingi, dipastikan serta puluhan keluarga di Ke 
wilayah terdekat dengan aliran — camatan Rundeng mengungsi. 
sungai akan banjir. "Wilayah ra- Dalam lima tahun. terakhir 
wa gambut Singkil juga jadi salah” Walhi Aceh mencatat telah ter 


Aceh, kian mengkh: tahun, keru- 


sakan hutan di kedi 


besar dalam sepekan terakhir di wilayah tersebut. 


Direktur Wahana Lingkungan 
Hidup Indonesia (Walhi) Aceh 
TM Zulfikar, Jumat (46/1), mes 
nygatak: catatan Walhi 
Aceh selama 1006-2010, 
telah terjadi kerusakan hutan di 
Singkil dan Subulussalam sekitar 
24.645 hektar, Artinya, dalam 
tahun kerusakan hingga 616) 
hektar, Dengan demikian, antar 
tahun 2010 dan 2012, diperkira- 
kan kerusakan bertambah sekitar 
30000 hektar 
Deforestasi' terbesar 


satu serbuan bagi me 
usaha perkebunan kelapa sawit di 
tubupaten Aceh Singkil dan Kota 
Subulussalam,” ujar Zulfikar 

Selain konversi kawasan hutan 
enjadi lahan perkebu 


in pembangunan 


D unit 


o lembar tikar 


menjadi salah satu pemicu 


Siapkan 200 relawan 


Sementara itu, Pemerintah 
Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, 
menyiapkan sedikitnya 200 ten 
relawan untuk mengantisipasi 
terjadinya bencana alam pada 
musim hujan, Hal itu karena se 
jumlah kecamatan di Brebes ru 
wan banjir dan longsor 
nu genanga Kepala Pelaksana Badan Pc 
Di Subulussalam, banjir nanggulangan Bencana Daerah 
1 (BPBD) Kabupaten Brebes Rais 
Khana, Selasa, menyatakan, para 
relawan berasal dari berbi 
lembaga, antara lain, SAR, taruna 
siaga PMI, serta Radio 


dikonversi atau d 


banjir mencapai 1 
meter 
rendam dua kecamut 


Ketika Museum Dibangun Swadaya... 


1 sbenarnya tak ada yang is Pengunjung museum tercatat 
Hima ri rumah kon 
trakan dengan iga kamar 


juga cukup cukup banyak. Setiap 
minggu, setidaknya ada 3-4 lem: 


di Dusun Biting IT, Desa Kuto baga pendidikan yang berkun- 
renon, Kecamatan Sukodono, jung, Total, seminggu ada: 


Semua temuan 
merupakan peninggalan 
dari abad ke-12 hingga 


Kabupaten Lumajang, Jawa Ti 
mur, itu, 

Lokasinya pun di belakang 
rumah lain, Untuk menuju 


300-an siswa yang berkunjung 

Kami ingin ada pengakuan 
dari pemerintah bahwa wilayah 
Biting adalah daerah bersejarah 


tumah yang dikontrak selama ke-17 Masehi. dan harus dilestarikan. Kami ju 
dua tahun dengan harga Rp 3 Ares Purwanti ga ingin Lumajung memiliki ko- 
juta it, siapa pun harus me banggaan tersendiri, Dengan 


lewati satu gang kecil lebih dulu, 
Namun, rumah tersebut bukan 
sembarang rumah, 

Rumah sederhana itu meru 
pakan tempat berkumpul seka: 
ligus kantor bagi pemuda-pemu- 
di yang tergabung dalam sejum- 
lah organisasi pencinta sejarah 
ang Inilah Muscum Se 
majang pertama di Kabu 
paten Lumajang, yang dibangun 
secara swadaya oleh kelom: 
pok-kelompok pemuda tersebut. 

Disebut swadaya karen 
seum itu dirintis dan dibangun 
bersama-sama, dengan dana 
weran kelompok pemuda terse 
but. Mereka menamakan diri, 
Masyarakat Peduli Peningss 


museum ini, kami bisa bercerita 
kepada orang, Lumajang juga 
memiliki sejarah masa lalu yang 
luar biasa,” ujar Tumpuk Har 
yono, warga Dusun Biting, 
Semangat yang dimiliki pe- 
muda dan wargi Desa Biting 
boleh diacungi jempol. Namun, 
mereka masih harus berpikir la- 
gi bagaimana mencari dana un- 
tuk melanjutkan kontrakan mu: 
sum yang akan habis Mei 2013, 
Mereka memang bertekad 1m 
neruskan keberuda 
tersebut demi kebang 
pengetahuan warga Lumajang 
Namun, sungguh elok jiku 
Pemerintah Kabupaten Luma: 


museum dan kantor 

Koleksi di museum it 
catat berjumlah 30-an keping 
Ada keramik dari berbagai za- 

n yang ditemukan di Dusun 
Biting dan daerah Lumajang 
lainnya, potongan relung rumah, 
bloneeng atau lampu tempel ku- 
no, batu pelontar, bata kuno, 
serta sejumlah foto dan tulisan 
kisah Lumajang 

Koleksi terakhir adalah batu 
lumpang, Batu ini diambil dari 
- pinggir jalanan Biting Batu 

umpang itu disebut-sebut ber 

asal dari zaman Megslitikum, 
lan “Semua temuan merupakan pe- jang t 
alan dari abad ke-12 hing- reka tentu harus turun tangan, 
a ke-17 Masehi," kata Aries dan bukankah warga sudah me 
Purwantini, litbang MPPM Ti- mulainya? 
mur, akhir Oktober lalu Kepala Bagi 
kab Lumajang 
ngatakan, sebenarnya, pemkab 
sudah berpikir met 
'um daerah sejak tahun 2000: 
Tempat sudah disiapkan di se- 
kitar alun-alun untuk dijadikan 
museum, Namun, belum juga 
jadi, "Ki 
realisasi, sudah ada pergantian 
pimpinan sehingga sampai kini 
rencana itu belum juga bisa di 
wujudkan,” ujar Edi, 

Saat ini, pemkab masih fokus 
mengembangkan pariwisata. Ta 
berharap, setelah itu, muscum 
baru dircalisasi. Tampaknya, 
warga Lumajang masih harus 
bersabar, DAHLIA IRAWATD 


ScraperOne & Kaskus 


n dan 


tinggal diam saja. Me- 


Majapahit (MPM) Timur, Ko- 
Peduli Lu- 


munitas Mahasisw: 
jung Masy 
aja Lamajang, dan Organisasi 
duli Lingkungan Masyara 
Biting Ada juga elemen lain 
yang ikut mendukung 


Punya satu etalase 

Sejak berdiri Mei 2011, Mu- 
seum Sejarah Lumajang itw diisi 
sejumlah koleksi sejarah ya 
dikumpulkan anak-anak muda 
tersebut. Selanjutnya, ba- 
rang-barang itu disimpan dal 
satu-satunya etalase kaca yang 
dimiliki muscum tersebut 

Pengunjung bisa melihat foto, 
kisuh, dan silsilah Lumajang 
yang ditempel di dinding dalam 
Tuangan yang sekaligus juga 
berfungsi sebagsii ruang tamu 


mrloperkoran @ 


Membanggakan 
Karena yang pertama, tak 
berlebihan jika Koordinator 
MPPM Timur Mansur Hidayat 
menyebut museum itu sebagai 
ah di Lumajang, 
Jai museum 


uscum tern 
Soulnya, tak 
lainny 
koordinator museum tersebut. 
Bagi Mansur, meskipun se- 

derhana dan kecil, museum itu 
banggakan warga 

ang Dalam kompetisi an 
tarmuscum se-Jawa Timur, be 
lum lama ini, museum itu ma 
suk peringkat ketujuh dari 48 
peserta lomba muscum. 


ia belum sempat te- 
" ujar Mansur, yang juga 


p GUNAAN ANGC n 


| Ketimpangan APBD Merata 
di Sebagian Besar Provinsi 
PADANG, KOMPAS 


Ketim- Ini terjadi juga di Pulau Jawa 


Tonjong, Bantarkawung, Pagu- | pangan struktur APBD ternyata — Misalnya, di Jawa Barat, setiap 
yangan, dan Salem terjadi merata di sebagian besar — murid hanya dapat Rp 11.659 per 
“Kami juga sudah meng provinsi di Indonesia. Belanja — tahun. Adapun di Jawa Timur Rp 


lutihan bersama, dan ber 
gas dalam penanganan bencan: 
kat lis mengakui, hings 
kini, Pemkab Brebes belum me- | 
miliki peralatan untuk sistem pe- 
ringatan dini bencana alam, 
Koordinator Tim SAR 8 
Adhe Danie Raharjo mer 
kan, tim SAR menyiapkan sekitar 


untukaparatur mendominasi ke-  2LI8I per tahun, Demikian pula 
timbang belanja untuk publik. di setiap murid 

Akibatnya, wajar jika urusan — mendapat Rp 22:539 per tahun, 
wajib, seperti pemenuhan pela- Alokasi anggaran ini antara lain 

antara lain pendi- untuk buku, 

dikun, kesehatan, serta fasilitas "Karena itu, pembangunan in: 
umum dan sosial, yang dibutuh- — frastruktur yang minim seperti di 
kan masyarakat cenderung ter — Batang Surantih juga terjadi di 
bengkalai, Sungai Cipatujah di Kampung 


Jawa. Tengah, 


Puluhan siswa yang 


personel untuk mengantisi- | menyabung nyawa menyebe- Dukuh Handap, Desa Batuhi- 
pasi banjir dan longsor, Tim SAR | rangi arus deras di Kabupaten deung, Kecamatan Cimanggu 
juga mengajak masyarakat yang | Pesisir, Sumatera Barat, menuju — Pandogtang, Banten Para pelajar 
tinggal di daerah rawan bencana | sekolah menjadi bukti juga menyeberangi badan sungai 

SAMUOKIA untuk menjadi relawan awal pe- | Peneliti Partnership Indonesia tanpa jembatan," ujar Edi 
nanganan bencana untuk Sumatera Barat. Edi Indri- Secara terpisah, Ketua DPRD 
# Di Kota Tegal, kewaspadaan | gal, Jumat OG/ID, mengatakan, Kabupaten Pesisir Selatan Mar 
juga dilakukan terhadap bencana | dari penelitian tahun 2007-2008, dinas N Syair membenarkan, ke 
It banjir dan angin puting beliung, | alokasi anggaran untuk pendidik-  timpangan tak terlepas dari bx 
N Kepala Kuntor Kesatuan Bangsa | an memang bukan prioritas pe-  sarnya jumlah pegowai, Akibat 
—— Poitik dan Perlindungan Masya- | merintah provinsi nya, kemampuan anggaran mi 


nim. Meski jumlah PNS tercatat 
9000 orang rasionya pun masih 
kurang karena wilayah yang luas 
an besarnya jumlah penduduk 

Sementara itu, Wakil Direktur 
LBH Padang Roni Saputra me 
nyatakan, ketimpangan struktur 


rakat Kota Tegal Suripto meng 
un, daerah rawan banjir di 
Kota Tegal meliputi Kecamatan 
Tegal Timur, Tegal Barat, dan 
Margadana, “Meski demikian, di 
Tegal, kecenderungannya banjir 
cepat surut dan tidak menim: 


Menurut Edi, dari 38 peme 

rintah provinsi, tak 

memenuhi ketentuan minimum. 

20 persen alokasi APBD untuk 

pendidikan, — Rata-rata, 

APBD hanya 63 persen. 
Bahkan, lanjut Edi,20 provinsi 


upun yang 


Antar-Penduduk Indonesia (RA: 
PD, Para relawan juga tel 
petakan untuk 
bencana pada lokasi yan 


n di alokasi 


antisipasi 
dinilai 


wan, Di wilayah Kabupaten bulkan genangan lama,ujarnya. | mengalokasikan anggaran de- APBD tak akan terjadi jika mu- 
Brebes, dacrah rawan banjir Kota Tegal jugo rawan bencana | ngan persentase lebih kecil lagi. syawarah perencanaan pemba: 
meliputi wilayah pantura, antara puting beliung Daerah rawan an- | Ta mencontohkan Kepulauan — ngunan daerah (musrenbangda) 
in, Kecamatan Losari, Tunjung, tara lain Kelurahan Slerok di | Rtinu, Meskipun tercatat memi- tak dikebiri. "Praktiknya, usulan 


Bulukumba, Wanasari, Brebes, 
Ketanggungan, Larangan. 
Adapun di wilayah selatan, yaitu 
Kecamatan Bumiayu, Sirampog, 


da ba 
t disusun 


masyarakat di musrenban 
nyak yang hilang 
jadi dokumen pemerintah kabu: 
paten/kota," ujarnya. INK) 


Kecamutan Tegal Timur. Karen: 
itu, Ikukan deng 
membersihkan saluran yang mu: 
(dah tergenang air, MANAVIK) 


liki lokasi tertinggi bagi setiap 
murid kelas LXII per tahun Rp 
| ssuc0, ju 
baru 17 persen dari total API 


le 


dan antisipasi di 


alah itu sebenarnya 


Casa dei mobili 


Opa r end a 


Alabaste 


IDR. 9.800.000 


Hanging Lamp 


Thomasuller ri Haa La 


ze bed IDR-15:800.000 02998 


Ernest Hemingway Aueen 
000 


0 


- 


n 
Calabianca DT 180 


2AC4 ACH 
toy: ollywood Hen 


3 Seater only abinat ”— G 


toy: Hollywood Hormes tbv: Molywood Hornes toy: Holywoodd Hormat 


CASA DEI MOBILI Jl, Fatmawati Raya No. 28 C (seberang Lotte Mart) Ph: 46221766 9490 


(OPEN DAILY 11.00 AM -08.00 PM 


24 


NUSANTARA 


KOMPAS, SABTU, 17 NOVEMBER 2012 


TANAH AIR 


Tanah Harapan untuk Hidup Bersama 


Bagi para transmigran, provinsi di wilayah terujung 
di selatan Pulau Sumatera seperti tanah harapan. 
Jutaan manusia dari beragam etnis, budaya, dan 
latar belakang yang berbeda tinggal bersama seperti 
sebuah mosaik. Karena itu, berkeliling di Lampung 
ibarat mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. 


jumlah perkampungin muda selalu "dibumbui" chau- 
isita ansdin. non atnetimenantani 
donesia, seperti Bali, Bugis, is. 
Jawa, Semendo Galah Tindak-tanduk sekelompok 


in Semen- pemuda itu akhirny 
Enim, Su- — mewakili entitas de 
matera Selatan), dan Lampung suku di belakangn 
ulun (asli) tersebar di berbagai miliki falsafah dan krama 
ilayah Lampung ang menonjolkan pe 

ang menggunakan na- Warga, Sesama warga (adat) so- 
ima lokasi daerah baruny: lidarita $ 

ada pula yang tetap m 
dang nama wilayah di 


ransmigran 
asal Wates, Jawa 
Tengah, menamakan 


nya ada filosofi adat Hin- 

| Pulau Dewat u Bali yang tidak kalah pen- 

ing tetap meng tingnya, yaitu tat twam asi yang 

ng berbau Bali, — mengajarkan harmonisasi hu- 
uraga, Ke- bungan antarmanusia dari ber- Lampung Wil: 

yang pers bagai kelompok. "Tut twam asi kekhasunnya. 

kerusuh: i h aku, dan 

nu, Kesedihan 

orang Lampung adalah kesedih- 

linuraga adalah transmigran asal an kami. Begitu pula sebalik- SEJARAH TRANSMIG 

Pulau Bali, Oleh karena itu, desa nya," ujar 

itu dilengkapi dengan orna- 

men-ornamen khas adat da 


Transmigrasi 
ke Wonosobo, 
Kabupaten 
Tanggamus. 


sangnya akibat pergeseran JOnanaO dsb, 
filosofi adat Hindu Bali Lampung. Merupakan 
ui luntur diterapkan dalam Wanomurasi tenuadi 
upan sehari-hari Indone yng diss 
« muda di Desa Balinu- — nakan Pemerintah 
al peninggalan” Windu and sebgai 
Lap perwujudan ot balas 
Bip. Dodi 15 angadar 
Karsitnan Koto 


Waktu ke waktu. 


ah “Sai Bumi Ruwa Jurai” ini dijuluki miniatur Indonesia 


RASI LAMPUNG 


Transingrasi ke Kota | Transmmigran 
Metro. Kota ini men- asal Bali masuk: 
Jadi pusat pertanian ke Lampung 

di Lampung, ileng- utara (sekarang 
kapi dengan saluran | Woy Kanan), 
irigasi sepanjang 100 | Lampung 
kilometer yang (Tengat,dan 
dibuat Pemerintah — (Lampung 
Belanda, Selatan, 


paungku Pande Wayan Gam. — bawa arux Uang dan materi Gea des. “pembagian penduduk 
bar (68), pemuka ada membutakannya, Kami, Tomi dondkan ie bendasarkan etnisitas 
bercerit ih Desa Ba- orang-orang ti diang- 61 
raga, bercerita, wilayah Desa Bas orang-orang tu idiang- — Bagson Gedong TB Ina Ja 
linuraga dulunya met keluh Wayan. Ta mengaku Tatan Lampung Total penduduk Lampung: 
hutan dan ilalang. sah dengan perubahan pe-— Segalabiayapindahdan Saing 
ang menjadi kor u generasi muda trans kebutuhan awal hidup Ta 
mereka ditanggung 
iturnya pemerintah kolonial 
Tan lokal jug Setiap keluarga menda- 
2 300 gulgen yang menca- 
Lampung kop biaya makan, i 
sempat mer: Lampung, membangun rumah, dan Asli Lampung $ 
Bahkan, saya sempat makan da- dun maupun saibatin, ibuk pertanian 25 


un dan bulgur atau gandum me 
rah. Jika sekarang kebanyah 


nya mempunyai nilai-nilai adat 
bu ng juga mengajarkan 
toleransi dan keterbukai 
mereka, Ni Menurut budayawan asal 


berkat kerja kera 


mun, sayangnya, banyak anak Lampung, Anshori Djausal, da- yang heterogen di 1m 
muda yang hup lum filosofi nerwi nyimah dun lamnya warga dari berbaj 
Memang ul nengah nyappur di ma 


yarakat is hidup secara berdampingan. 
pom di Dosa Binaraga Adat Lampung kandung ar 
, "membuat kerbutan Per "Tradisi angkat saudara 
# pertikalan 
gema jam dara 
pung lain berang, Repotn 
kali terjadi keributan 


filosofi itulah L 
100 tahun terakhir 'angkon mewaghi Cungkat sauda- 


atau adhok getar (memberi 
#elar) kepada warga dari etnis 
innya, Adat inilah yang juga 
menjadi perekat perbedaan un- 
taretnis di Lampung. 

lan adat klen 


novasi di 
karena hidup bera 


u yelar terr 
pung. 
“Sist 
pung pet 
demokra 


lun) sifatnya lebih 
is dan kekeluargaan 
angat terbuka 
Denga 
at saudara), mereka 
resmi diangkat sebagi orang 
tanpa ada hubungan 
perkawinan (semenda)," tutur 
Herman Indrapuri (65), 

satu tokoh adat (penyimbang) 
Abung Siwo Mego, Lam 


Uniknya, lanjut Herman, 
konsep gelar adat yang ada di 
masyarakat Lampung pepadun 
tidak terlepas dari pengaruh 
ajaran agama Hindu 
uk heran jika di Lampung 
pepadun diken 
ka 


mulai luntur, Status paling ting- 
#iadalah penyimbang 
milik yelar suttan, Lalu, di ba- 
wahnya berturut-turut ada be- 
duo (orang kepercayaan pe- 
nyimbang), gundik (pengurus 
rumah tangg), tuban (pengatur 
urusan ng paling 


lakan begawhi t 
nan. 

keputusan dari ma- 
bang untuk pembe- 


is penyi 


ten Lampung Selatai 
i etnis dan 


Niaga cah penata yang tak 
sedikit membutuhikan bia 
"Acara ini dilaksanaka 


kerbau. 
nga bi 
tur Herman, 
Eni Muslihah (80), salah se- 
& warga Bandar Lampung, 
adalah contoh keturunan asal 
Bali yang memiliki hubungan 
saudara secara "sumpah" de- 
n warga Lampung asli ka- 
ena tradisi angkon mewaghi itu. 
Ayahnya, almarhum Mobi 
mad Amin, pernah dia 


ada komunikasi,” ujar Eni 
Dengan diangkat sebagai sau- 

dara, keluarga Eni yang kini ct- 

nis Melayu asal Bali terikat se- 


etnis, Aneh jika masih 
terjadi konflik, 
« 


VIANUS HARJONO) 


MINYAK NILAM 


Petani Tak 
Nikmati 
Harga 


BANDA ACEH, KOMPAS 
Nasib petani minyak nilam di 
Aceh Jaya masih belum kunjung 
kipun komoditas 
itu mempunyai nilai jual tinggi di 
pasar intern: m 
belum dapat menikmatinya, Pa- 
salnya, produk mereka masih di- 
hargai dengan harga lokal, yang 
ditentukan pengepul. 
“Untuk p 

tang kami masih kesulitan. Se 
lama ini kami hanya mengan- 
dalkan pcd: 
Mereka membeli 


menjualnya dengan harga sangat 
Iinggi ke pembeli luar negeri," 


Pengurus Koperasi 
Industri Nilam Aceh Jaya (KT- 
NA) Hendrayana, Jumat AG/). 
Aceh Jaya dan Aceh Selatan 
merupakan daerah penghasil 
utama minyak nilam di Ac 
Minyak ini dikembang 
pertengahan abad ke 
yang diperkenalkan Netherlands 
Indische Landook Acheh Mas- 
 (NILAM), Sejak itu bu 
didaya nilam di Aceh berkem- 
bang pesat, dan Aceh menj 


di Aceh Jay 
urut. Kondisi tersebut se- 
rena persaingan di pasar 
#obal, juga karena petani sulit 
menjalin akses pemasaran lang: 
sung ke pembeli di luar negeri, 
yang umumnya dikuasai pet 
Bangpe 

Harga minyak nik 
lokal Rp 3002000 per kg. Padahal, 
di pasar internasional harga mi- 
nyak 
rupiah 

Melalui bantuan sebuah or- 
beriam: 


KINA mencoba menyosialisasi 
kan metode penan 
, dan pemrose 
baik kepada petani minyak nilam 
di Aceh Jaya, Ini seperti yang 
dikembangkan di Desa Babah 
Kecamatan Darul Hikmah, 


r CCR di Aceh 
Megan, mengungkapkan, ser 
kin berkembangnya persaingan 
produksi minyak nilam d 
n kualitas ni 

diperlukan efisiensi dalam bu 
didaya nilam di Aceh Jay: 

“Perbaikan teknik budiday: 
adopsi teknologi tepat guna 
dalam pengolah 
merupakan salah 
peningkatan volume produk- 


Aceh," kata Megan, LAN) 


PARIWISATA 
Derawan Gagal Gelar Sail 2013 
BERAU, KOMPAS — Peluang di Berauxel ndampingSail antara lain mengembangkan 


bupaten Berau Komodo 2013 diharapkan bisa Bandara Kalimarau di 
Timur, menghek Derawan — menunjukkan kepada pemeri 
2013 sudah tertutup. Namun, pe- tah pusat bahu 
merintah pusat memberi kesem- — menghelat 
un kepada Kaltim membuat juga Kaltim, men, 
di Berau untuk menda 
pingi Sutl Komodo 2018, Kaltim internasional sangat penting. pulau u 
mengambil kesempatan itu un- | Kamis, Menteri Koordinator rawan, 
tuk mematangkan renea Kesejahteraan Raky 

gar bisa digelar tahun i 


jung 
Redeb dan pembangunan ban- 
dara kecil di Pulau Maratua, pu- 
lau terluar di wilayah Berau, 
Kepulauan Derawan di Kabu- 
u terdiri atas sejumlah 
oa, yakni Pulau De 
ingalaki, Pulau Kakaban, 
dan Pulau Maratua. Pu 
ini memliki kekayaan ban 


pelaksani 
ihun depa 


ni diberi kesem 
nyelenggarakan 3 
| dalam rangkaian Sail 
Komodo 2013, Kami lihat itujuga — mgan agenda kog 
peluang. Berau bisa menggelar — wan, Waktu penyoleng 
lomba memancing jet ski, atau Komodo pada bulan Juni 
seminar, Namun, apa yang bisa Juli tahun depa 

Kepala Humas Pemkab Berau 
Mapasikra Mapaselleng berharap 
Pemprov Kaltim gencar met 
y promosikan Sail Derawan ke pu- 
Berau, Jumat AGAN, sat, Berau dinilai layak karena — mian lokal," ujar Camat Derawar 

Kegiatan yang diselenggarakan telah siap secara infrastruktur, Zulfikar RA) 


arik bagi wisa 

Pesona lain 
tengah Pul 
li habit 


u Kakaban 


Kakaban 


GUNUNG BERAPI 
Dampak terhadap Borobudur Diteliti 


MAG 
nelitian mengen: 
Gunung Meraj 
Borobudur di Kabupaten Ma: 


AANG, KOMPAS — Pe- Candi Borobudur berharap pe- 
mpak erupsi nelitian tentang dampak erupsi 
terhadap Candi 69 Gunung Merapi segera dilakuka 
Denga 


elang Jawa Tengah, terus bor- emikian dapat segera diambil 
lanjut. Setelah penelitian tahun Jika di bawah empat, —ngkah antisipasi yangtepatsuat 
201 tentang dampak abu yul. abu itu berbahaya dan kembali terjadi bencana erupsi, 
kanik yang menempel di batuan 

Sandi tahun 2013 akan dites, dapat mempercepat — Kekurangan masker 

kan penelitian tentang dampak terjadinya proses DN Asam 
getaran erupsi pada ketahanan” pelapukan batuan. porkan, penduduk. Dosa Ni- 
bangunan candi. tungica, Kecamatan Pulau Paluc, 


Kepala Seksi Pelayanan Teknis 
Balai Konservasi Peninggalan 

Borobudur Iskandar M Siregar, 

Kamis (15/1) di men- 

jelaskan, penclit lakukan Kesimpulan peri 
oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu — Iskandar, abu itu tidak menim- merintah Kabupaten 
Pengetahuan, dan Kebudayaan bulkan dampak yang berbahaya membagikan 2.000 masker, tota- 
Perserikatan ingsa-Bangsa karena memiliki derajat keasum- pi belum. mencuku 
(UNESCO). Penelitian tentang an di atas empat Jika di bawah yang dibutuhkan untuk meng 
kan ahli kimia dan empat, abu berbahaya dan dapat pi erupsi Rokatenda sekitar 
Jerman, sementara mempercepat terjadinya proses 8000 lembar, Jumlah penduduk 


n Sikka, yang paling de- 
dengan puncak Gunung Api 
tenda, saat ini kekurang 
Menurut Sekret 
tian, lanjut camatan Palue, Marthen Adji, Pe- 


penelitian tentang ketahanan ba- pelapukan batuan, Nitungea sekitar 1,600 jiwa, dan 
nygunan candi melibatkan pene- Linus, seorang wi dari memerlukan 4-5 
liti dari Tm Kota Semarang. saat dijumpai di M 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


POTENSI PERAIRAN 


Teluk Buo yang Belum 


awasan Teluk Buo, Kota 
Kios tar 
merupakan slah satu 


daerah yang relatif terlindung 
secara geografis, Potensi kawas- 
itu untuk pengemb 


h seorang war- 
#3, Nurbaini (69), mengatakan 
itu bahkan relatif tidak 


va pada Oktober 2010. 
hanya naik sampai 
batas ujung pantai mendekat 
pekarangan rumah, "Tidak sam- 
pai kena rumah,” kata Nurb: 
L alan Teluk Buo re- 
tif terlindung secara geografis, 
da anca 
berupa gen 


hujan de 
Genangan air itu 


ngan air dari perbukitan itu 
baru terjadi sejak: 
lai” ujar Ni 


ngunan PLTU Teluk Sirih yang 
jaraknya hany 00 me- 
ter dari Teluk Buo, Itu terjadi 


as lahan yang di- 
Nurbaini bersama suami 
“an anak-anaknya, mereka me- 
nanam durian, petai, dan jeng- 
kol, Sebelumnya, ketika 
pertama kali menjejakkan kaki 
ntuk memulai penghidupan di 
kawasan itu tahun 1989, lahan 
ini ditanami dengan cengkeh 
dan cokelat, 

Di atas lahan milik s 


meng- 


kk pembangun- 
telah menim- 


Terkelola 


Seekor ubur-ubur beberapa waktu lalu terlihat di perairan Teluk Buo, Kota Padang, Sumatera Barat. 
Populasi uburvubur di perairan itu cenderung meningkat. 


seperti kapal-kapal & 
kitar terminal transit BBM Te 
lk Kabung, juga ikut memper- 
buruk kondisi lingkungan, 


Mati dan hancur 

Akibatnya, terumbu karang 
yang menjadi tempat hidup ikan 
pun hancur, Begitu pula dengan 
ikan kerapu dari usaha budid: 
dengan sistem keramba jaring 
apung (KJA) ikut mati. Sekitar 
20 KJA yang diupayakan di ka- 
wasan perairan itu, dan Teluk 
Pandan yang juga berdekatan 
dengan Teluk Buo, kini hanya 
tersisa sedikitnya lima unit sj 
i 400 ekor bibit yang di- 
tebarkan dalam keramba bi: 
hidup sekitar 60 persen hingga 
masa panen sudah relatif ba- 


), salah se- 
ng 
membudidayakan jenis kerapu 
bebek. 
Untuk budid 
bebek, misaln 
bit saja sekita 


ikan kerapu 
pengaduan bi- 
Rp 2500 per 

iap ekor kerapu 


an biaya, me- 
nurut Deri, sejumlah pembudi- 
daya pernah menyiasati dengan 
membeli bibit dengan ukuran 
11 sentimeter. Namun, hasilnya 
nihil. Pembudidaya rugi besar 

sebab benih tersebut tak bisa 

bertah: 


perawatan, pemberian makan, 
serta penggantian jaring harus 


kan berupa pel 
nunggu pasok 
di Situbondi 
Marga satu zak pelet isi 15 
kilogram sekitar Rp 500000. Se 
tidaknya pakan sebanyak itu bi- 
sa digunakan untuk lebih dari 
satu bulan, Untuk mengatasi 


kurangnya pasokan pelet me- 
nyusul harga yang relatif mahal, 


ada pembudidaya 
menggunakan sisa 
nelayan kapal bagan. 

“Akan tetapi, menggunakan 
sisa-sisa ikan dari kapal ba 
walaupun murah, ancam: 

In terkena penyakit j 
ucap Deri. (NGKI RINALDI) 


KOMPAS, SABTU, 17 NOVEMBER 2012 25 


METROPOLITAN 


Separator Baru PERKERETAAPIAN 
Material Jembatan Layang Jatuh 
JAKARTA, KOMPAS — Mate- Kembalikan tiket 
rial dari jembatan layang jatuh Akibat dua KRL batal berang- 


menimpa dan merusak kabel lis- Aliran listrik harus dipadamkan kat, penumpang tujuan Jakarta 
trik aliran atas di dekat Stasiun — dan kabel juga perlu diperba membeludak di peron Stasiun 
Bekasi, Kota Bekasi, Jumat” LAA dipadamkan sejak pukul Bekasi, Sejumlah penumpang 
(GAN), Akibatnya, perjalanan ke- — 0910 hingga pukul 1.20. Selama — bahkan mengembalikan tiket dan 
reta ditunda bahkan dibatalkan. du ih bepergian dengan ang- 
Penumpang pun membeludak kutan lain karena enggan terlalu 
Stasiun Bekasi selama perbaikan siun Bekasi harus ditunda, bah- lama menunggu perbai 
kabel, kan ada yang dibatalkan, "Kami mohon maaf 
Menurut Kepal Kepala Stasiun Bekasi Raden — telah diinformasikan kepada pe 
Masyarakat PT Kereta Api In- Bagus Sucahyo memaparkan,se- numpang penyebab. gangguan 
donesia D: pemadaman, ada pet perjalanan, mereka bisa memak- 
Rijalulhag, benda yang an umi," kata Sucahyo, Penumpang 
bukan bagian atau komponen ke- — paksa yang membatalkan per 
reta atau jaringan listrik aliran — jalanannya tertunda itu ialah KA belum terdata. 
atas (LAA). "Kemungkinan kuat Taksaka (Gambir-Tugu Yogya- — Penumpangyangmembeludak 
ialah material dari jembatan la- karta), KA Cirebon Express diperon bisa terangkut lebih dari 
yang yang baru dibangun di mbir-Cirebon), KRD Ekono- situ jam kemudian. Kereta per- 
Tapi, kami tidak tahu mi (Tanjung Priok-Purwakarta), — tama yang berangkat dari Stasiun 
a,” ucap Mateta, andua Commuter Line (Jakarta Bekasi adalah Commuter Line 


persis asal 


Di atas jalur kereta memang Kota-Bekusi). pukul 120. 
sedang dibangun jembatan la- Salah satu Commuter Line itu Dalam kesempatan terpisah, 
yang dari Jalan Ahmad Yani me- tertunda masuk Stasiun Bekasi Polres Bekasi Kota menahan RS 
mmuju lokasi proyek komplekselite sehingga sempat ditarik dan di- (6), REI O0), dan M (2) yang 
Summarecon Bekasi, dorong masuk ci tere kedapatan mencuri paku bantar- 
Menurut Mateta, ketika benda — dekat dengan lokomotif, Selepas an rel di Stasiun Bekasi, Keti 


terjatuh dan menimpa LAA, ka- perbaikan LAA, Commuter Line nya ditangkap petugas satpam 
bel itu memercikkan api. Keja- itu meluncur ke Sta I dengan barang bukti karung 
dian ini terlihat seorang masinis Selama perbaikan itu pu berisi 17 paku rel dan 20 potong 
yang segera — menghubungi Commuter Line tujuan pinggiran bantalan rel. Mereka 
petugas. Rangkaian Commuter — Jakarta Kota batal diberangkat- mencuri alat keseimbangan rel 
, Jakarta, Jumat AG/1D, | Line yang melintas segera ber- kan dari Stasiun Bekasi, KRI itu itu dengan iming-iming upah Rp 
henti demi keselamatan perja- seharusnya dijadwalkan berang- la 
kat pukul 0945 dan 112, 


Separator jalur bus transjakarta dengan desain baru mulai dipasang secara bertahap di Jalan Mampang Prapati 
Tinggi separator ini sekitar 50 sentimeter sehinygga akan menghalangi kendaraan di luar jalur bus tra 
terseb 


Rp 3,7 Miliar Setahun am Kini Siap Diluncurkan 


in Dinilai JAKARTA, KOMPAS — Pe- sisw: 5 DPRD DKI Jakarta, Wanda Ha- 
Anggaran SMAN Unggulan MH Thamrin Dinilai Tak Patut merinan Prwin DKI Jakarta Fimangah GD, ya mia menyambut bi cai 
jul, Kecamatan Cipayung, Jakarta meminta agar implementasiny 
benar-benar tepat sasaran. Dia 
meminta agar penerima Kartu 
sedang men Jakarta Pintar tidak hanya di- 
karta Pintar sebagai bantua s ingin. Tiga bulan — tentukan oleh sekolah, tetapi jug 
personal. belum memb usulan wanga 
Biaya personal digunakan un- “Kartu Jakarta Pintar memang 
tuk membeli seragam, sepat memberikan bantuan untuk bi- 
mgkos berangkat/p membutuhkan progra aya personal, Tetapi penerbitan 
makanan, dan kogia dahemudahan sekolah menga- — kartu belum menyentuh sejum- 
sidental, Tahun 2012, bulkan, semua lah masalah esensial pendidikan 
ik 60 siswa pada | siapkan,” katanya, di Jakarta, misalnya sistem nilai 
na sekolah itu, 8 di miliar dengan pe- Wakil Kepala Dinas Pend ademis 
terima di universitas | nerima 12.766 siswa SMA/SMK. an DKI Agus Suradi tokan pendaftaran da 
ar negeri, 16siswa | Dana diberikan langsung ke- takan, pada prinsipnya program tus sekolah yang tinggi,” ujar 
diterima di Institut Teknologi | pada peserta didik melalui re- — ini sudah siap diluncurkan, Wanda, 


segera meluncu 
.mational Cambridge dan Olim- | unggu 


JAKARTA, KOMPAS — Kritik Wakil Gubernur DKI liar untuk 1050 siswa. 
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terhadap tingginya Koi apaan ana anna maa 
biaya pendidikan SMAN Unggulan MH Thamrin diwawane Gn nga ak Nij pan Jana International 
KAA £ 5 arta, Pr (15), sis- — Cambridge d 

perlu ditanggapi serius. Sekolah itu menyedot APBD Srkalas 10, mengaku, bentom Hah 
DKI Jakarta Rp 3,7 miliar per tahun. Namun, siswa silidi Bekasi. Kawannya, Tia 15), ini juga hanya IPA. Jadi pe 
yang menikmati pendidikan di sekolah itu terbatas — JG Mendaki berasal dai og daan di ea 

dari keluarga 


n Orangtuanya bekerja pada 
yya dan tidak sepenuhnya warga DKI. 


ah satu perusahaan swasta 
Amerika d 


Kritik Basuki itu beredar di layanan Publik Indonesia Co 
situs Youtube yang diunggah 14 ruption Watch Febri Hendri, 
November, Dalam rekaman video — Jumat (6/1), mengungkapka 
itu, Basuki mengungkapkan per- kritik Basuki perlu ditindaklan- 


Iu ada evaluasi kepatutan terkait juti dengan kebijakan peme Bandung, dan selebihnya di se- | kening di "Sistem pengawasun Menurut Wanda, Kartu Jakar- 
tingginya biaya pendidikan di tah yang berkeadila bulan, umlah penguruan tinggi negeri di Sekolah harus k ber- 
SMANU MI Thamvin-Sebabxe- Jika divkar duri kepatutan, muka Indonesi Tahun depan kan n pelajar peserta program dak ada pembenahan 
lain sudah didukung biaya APBD — menurut Febi Nani Asri dari Humas SMANU | untuk 150000 siswa Ja Pintar harus siswa penerimaan siswa 


miliar, sekolah itu diperoleh SMANU: NI Than — Kualitas bagus ME Thamrin mengungkap SMA/SMK," kata Kepala Dinas 
h menarik sumbangan dari pun sudah lebih dari cukup, De- Tia mengaku memilih berse- kini pihak sekolah sedang meng- | Pendidikan DKT Jakarta Taufik cra mantan Gubernur kriminatif dan harus diubah, 
orangtua siswa yung mencapai ngan alokasi Rp 87 miliar, hanya  kolah di SMANU MI Thamrin — evaluasi seluruh biaya operasi- | Yudi Mulyanto, Jumat OG/N), o,hal serupa diberikan "Jakarta juga — semestinya 
Rp 78 miliar per tahun. Total digunakan untuk bi: karena sekolah itu memiliki ku-  onal pendidikan seperti diminta | Untuk tahun 2013, biaya pers untuksiswa miskin melalui prog- bebas angka putus sekolah, bu 
biaya sekolah itu hampir Rp 12 alitas pendidikan yang bagus Un- oleh Wagub DKI. Dengan me- siswa miskin d im Biaya Rawan Putus Sekolah, 
s10diberikan kurikulum ” nerapkan standar OSN, sejumlah | sebesar Mp 378 miliar untuk ana itu dikelola sekolah 
guru di sekolah itu pun meng: | 150000 siswa, Untuk siswa SD yu operasio siswa SMA/SMK di Jakarta yang 
pengajar dari put Rp 180000 pcr siswa Menanggapi peluncuran Kartu — rawan putus sekolah," kata Wan- 
ut (MPN) per bulan, siswa SMP tp 210000, — Jakarta Pintar, anggota Komisi E da. (RO/NDY) 


"kata Agus, baru, Sistem itu, lanjut dia, dis- 


i ada sekitar 50000 


kolah itu mengghab negeri blasa, SMA Negeri 70 con- 
Rp & miliar per bul tohnya, hanya memperoleh alo- 
Koordinator Monitoring Pe- ka pendidikan Rp 5.2 mi- 


PERLINDUNGAN ANAK 


Pelarian EH yang Masih Menyimpan Misteri 


ada 13 November lalu, EHH Sunarno dan istrinya, Suya- ngan yang dikenakan anak sa- tanggal 91 Mei 2000. yang sebelumnya, Sunarno 
Pp melapor ke Pos Polisi tinah, sang ya, katanya, Berdasarkan foto yang diba- memiliki lima anak. 

Kalideres bahwa dia kabur — bagai anak mereka setelah me- “Akan tetapi, Komnas PA mak yang beranjak 
dari rumahnya di Kampung lihat pemberitaan di televisi pa- masih berhati-hati menangani mara, EN se- 
Menceng, Cengkareng Jakarta da 14 November, Mereka merasa kasus ini dan belum memper- biskan waktu 


Barat, sejak Agustus, karena ada kesamaan nama, ciri-ciri H- temukan Sunarno dengan EM, 
hendi ayahnya, Supendi, sik, dan tanggal lahi Pasalnya, kepada pendamping di Menurut Arist, ENI juga per- 
sebagai pekerja seks. “Berita di televisi wajah anak — Komnas PA, FI nah bercerita memiliki beberapa 

Aduan ET itu wa ayahn tunung Kidul, Yog- 


mengakses Internet di warung 
internet. Facebook, kata Sunar- 
no, adalah salah satu situs yang 


tangani Komisi namo, 

lindungan Anak (Komnas PA) itu anak Menurut Ketua Komnas PA mengaku 

karena gadis itu masih di bawah yang seh: Arist Merdeka Sirait, EM de berasal dari Gunung Kidul, se- 

umur dan membutuhkan ngan konsisten mengatakan mentara Suyatinah mengaku d TAPNN Ying ini pernah menelepon 
ingan secara hukum bahwa ayahnya bernama Supen- ri Boyolali. anak saya, Pernah juga dia 

dan psikologis. EH pun di- tunarno juga membawa di, Adapun ibunya telah lama Sunarno mengaku sempat menghubungi iste sayu, tetapi 


titipkan pada salah satu panti foto anaknya yang hilang. Di meninggal karena kecelakaan mencari anaknya yang hilang itu anaknya ke Kom ongkar kembali saya tidak begitu tahu masalah 
Yjukkan akta kelahir- ke sejumlah tempat. Sejak hi- an Anak Indone: Tak menutup 
n anaknya yang hil . ing pada 9 November dari Namun, komisi itu kemungkinan anak ini membuat Saat anak perempuannya ka- 
4 sepasang su N tinah, pada ha- "EH menceritakan itu semua — rumahnya di kawasan Pi nangani kasus EN. skenario sendiri karena bur dari rumah, 9 Novembe 
Sunarno (69) dan Suyatinah dirumah, anak pe- dengan cukup meyakinkan dan — Pulogadung Jakarta Timur, ka- — Sunarno baru mendatangi Kom- — mungkin sedang menghadapi Sunarno pun menduga itu ter- 


(63), yang mengakui bahwa EF nnya itu mengenakan sistematis,” kata Arist. sus anaknya itu baru dilaporkan nas PA pada hari Jumat. masalah pelik di keluarga," kata jadi akibat bujukan Vino 
kemeja merah dan celana cok- Meskipun demikian, menge- — Sunarno ke Polsek Pulogadung Arist, Suyatinah menampik ini 
lat. Pakaian serup hiran EH ada pada 14 Novembe Persoalan keluarga Penuturan Sunarno, EN terjadi karena ada masalah di 
dikenakan EM saat muncul pada dengan akta yang d Dengan bantuan tetangganya Arist menduga BH sedang lah anak portama dari dua ber- keluarga. "Enggak kok, hu- 
pemberitaan di televisi arno, Dalam akta ke- yang merupakan anggota pol adapi persoalan di kelu- saudara, dari pernikahannya de- — bungannya baik 
lahiran itu EF tertulis lahir Sunarno juga sempat mencari uri beberapa bukti ngan Suyatinah. Dari pemikah- ucapnya. (MADINAN 


Kembali hadir untuk 
kebutuhan furniture & interior anda! 


24 Nov.-2 Des. 2012 
Hall A & B, JCC 


“Jam buka pameran. 

10.00 - 22.00 WB 

PRODUK YANG DITAMPILKAN 

(CLASSIC | MODERN | AMERICAN STYLE | LEATMER SOFA | PAROUET | LIGHTING: 
(OFFICE FURNITURE | BABY KID FURNITURE | ANTOUE CLOCK | KITCHEN SET 
LATEX BED | SPRING BED | INTERIOR DECORANON | ETC 


kenand 
meh, mandiri 


26 METROPOLITAN KOMPAS, SABTU, 17 NOVEMBER 2012 


KILAS METRO 


Video Basuki Pimpin Rapat Dilihat 1 Juta Orang 
video rapat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki 
Tjahaja Purnama dengan Dinas Pekerjaan Umum bukanlah 
suatu kebocoran informasi. Video itu sengaja diunggah Humas 
Pemprov DKT atas seizin Basuki, Sampai Jumat (16/M), pukul 
1941, video berdurasi 45.59 ini sudah dilihat 1071554. Sejak 
(BAY), video itu juga sudah mendapat 
komentar 6490 orang yang beragam. Sebagian besar memuji 
situasi rapat, tetapi beberapa di antaranya memberi komentar 
negatif. Salah satu hal yang 
itu Basuki menginu 
proyek. Dia meminta pejabat Dinas Pekerjaan Umum me- 
mmotong nilai proyek 25 persen. Pegawai yang tidak setuju 
dengan programnya, Basuki mempersilakan pejabat 
inggalkan posisinya. "Video itu sengaja kami unggah. Tu- 
nya agar 

rapat yang terjadi, Kami berusaha membuka seluas-luasnya 
informasi mengenai kinerja Pemprov DKI ke warga," tutur 
Kepala Bagian Humas Pemprov DKI Eko Hariadi, (NDY) 


Polisi Selidiki Pemilik Ratusan Amunisi 


Penyidik Polres Bogor, Jawa Barat, menyelidiki pemilik 400 
peluru aktif kaliber 5,56 x 45 milimeter yang ditemukan di 

umah kosong di Perumahan Puri Nirwana, Cibinong, Kamis 
@SAD, Kasatreskrim Polres Bogor Ajun Komisaris Imron Fi 
mawan, Jumat, mengatak: 


yimpanan ditemukan 
Imron belum mengetahui pemil 
ian amunisi itu, Peluru itu 
“Kami m 
berapa saksi,” kata Imron. (GAL) 


Penginapan Tumbuh di Kepulauan Seribu KOMPAS PRASETNO KR: 
h di Pulau Pari, Pulau Tidung dan i urat dari drum bekas untuk mengalirkan air di Kali Laya, me 

ya turisme di Kepulauan a (I8/M) perbaikan itu belum juga selesai, 

Seribu tiga tahun terakhir ini, Suku Dinas Pariwisata dan 

Kebuc lawan Seribu mencatat, ada 394 kamar peny- 

ar milik warga. Menurut 


“sssrs. Pemkot Depok Dinilai Lamban 


rumahnya dan membangun kamar baru untuk menyambut 
pengunjung. "Penginapan sering penuh terutama pada akhir 
pekan atau hari libur, Warga menangkap peluang itu,” uji 
an, pihakny 


Lebih dari 60 Keluarga di Perum Bukit Cengkeh 2 Terisolasi 


Bupati Kepulauan Seribu Achmad Ludfi menga 

terus fokus pada pembangunan sektor p dan pore 

Ikanan yang menjadi keseharian warga CUKN) DEPOK, KOMPAS — Pemerintah Kota Depok kata Prihandoka, ngan, Mereka mu 
Siniied Tendbore mengubusi tempe DEAL Lama di Cetua RW O16 Arifin men- ngan memasang saluran 
inilai lamban mengatasi tanggul Kali Laya di desak Pemikat. Dopok secepat buat dan drum bekas si 
Kelurahan Tugu, Cimanggis, Depok, yang jebol. mungkin membendung tanggul terus mengalir mer 

KRIMINALITAS Hd an, Depok yang Yang bol Menurt di tangal berang bagian tangal yang je 


Sudah empat hari 
membanjiri jalanan 


jak jebol Selasa lalu, air masih Yng Na 


sehingga puluhan keluarga di terhadup kegiat 
nomi warga, "Ada warga yang 


Pembunuh Ibu Hamil Aa aa 
dan Anak Ditangkap “ “Mob dak bia kelar at dak ii bergahiun mama 


masuk karena jalan yang saat ini mau kerja susah, mobil tidak bisa 
kebanjiran itu satu-satunya uk- 
," kata Desniar, 

m kian kesal karena k 
keluarga terisolasi, mobil tidak bat dan pendiri 
bisa keluar-masuk kompleks," di sekitar lokasi Sumber Daya Air Bimasda) Kot 
ir Budi, warya RT 006 belum. mengu Depok juga dinil: 

at AGAN. Hi Dari pantauan, pembuatan tang- SK saya, Penet er- 

Tanggul Kali Laya Jebol Selasa simpati warga, Kedatangan me- yul darurat memakai beronjong ga menilai pelaksanaan proyek dasar masukan dari LPM dan 
dini hari lalu, Air da reka tidak pengaruhnya. batu oleh Bimasda Depok belum — revitalisasi itu tidak beres. Tung- — Wakil Ketua DPRD Prihandoko, 
ang jebol te bisa menutup tanggul yang jebol yul yang jebol saat ini terletak sikan bantuan per- 
selebar sekitar 7 meter, persis di lokasi proyek. Dalam baikan berdasarkan prosedur 

"Kenapa penanganannya lam- — plangyangtertulis dilokasi, biaya — yang diperbolehkan," pupar Nur 


Ta meni 
2012 
tanggul Kali Laya dengan pem- 
buatan turap beton. Menurut dia 
untuk menutup ng je 
yang terba bol ini, dilakukan dengan pem- 
#erus hinggsa sedalam se buatan tanggul darurat dan pe 
tengah meter, Dinding-dinding  nyulesaian turap beton yang di- 
leh kontraktor, 


da et 


JAKARTA, KOMPAS — Dua 
inka pembunuh ibu hamil 
n anaknya di Jatineg6 
Timur, ditangkap tim pe- 
Ik Polda Metro 
pung, Jumat (G/I 


Di kompleks 


ikut tergerus sehing 
tirkan roboh, 
tengah dilakukan re- 


as Banjir Dinas Bina Marga 


AS, juga meramj 
korban berupa uang Rp 15 juta, 
telepon genggam, dan sejumlah 


Cilegon, 
S/D, Tiga te 


di Kali Baru, Depok,itu 
merusak puluh- Wakil 


kartu ATM, masih buron, Depok Ptihandoko juga menge- bat sekali? Sepertinya pemkot pekerjaan res RA) 
Menurut Kepala Satuan Re clain HIS, tersangka yang di- | kit Cengkeh 2, cam Pemkot Depok yang sangat tidak serius untuk memperbaiki,” ke hulu Kelurahan Tugu me 
serse Kriminal Polres Jakarta Ti- — tangkapadalah HR,AM,dan RML. |” Menurut Desniar, satu-satu- lambat mengatasi tanggul mbah Tuyono, Sekjen Lembaga capai Rp 238 miliar, Di plang Libat Video Terkait 


mur Ajun Komisaris Besar M Sementara tiga tersangka yang | nya akses saat ini adalah me- jebol "Alat ada, tenaga juga ada, Pemberdayaan Masyarakat Ke- tertulis pelaksana proyek itu PT. "Perbaikan Tanggul 
Soleh, kedua tersangka tenyah dalam pengejaran polisi ad eberanyi jembatan sempit me- — warga turut membantu, Tetapi, lurahan Tugu, Batrat Jaya Sejahtera, sementara Lambat” di 
dibawa dari Lampung ke EK, IR, dan BD, Nintasi Kali Ji kok, Pemkot tidak bisa men lambatnya Bimasda Depok — konsultan pengawas PT Wahana vod.kompas.com/ 
"Kami akan menyelidiki “Selain menculik dan menye- | kompleks pet atasi, Kasihan warga, mereka be- membuat aparat TNI dari Kora- — Prakarsa Utam: perbaikanlambat 
nya membunuh korban," jelas- — kap korban, tersangka juga me- | nya cukup dilintasi satu motor, lum bisa kembali hidup normal," mil 06 Cimanggis harus turun — Wali Kota Depok Nur Mah- 
nya, minta uang tebusan Rp 150 juta 

Korban, kepada keluarga korban,” kata 


Kepala Satuan Reserse Kriminal |, .. 
«Polres Tuny g Kota Ajun Ko- | PEMOGOKAN 
nin Nathaniel (8, di-  misaris Besar Suharyanto. 


Makan Kas ii tp sea aging Sapi Langka, Harga Capai Rp 90.000 Per Kilogram 


Syifa Fauziah 09), putri korban, 
Sabtu (0/1), Mendapat laporan | JAKARTA, KOMPAS — Pe- daging di Pasar Senen seorangpedagangpun yang men- setyo Budiman, Ketua Umum — toro mengatakan, pihaknya 
itu, kata Suharyanto, pihaknya | dagang daging sapi di Jabode- Stok daging sapi terbatas ka- jual daging di Pasar Ciledug, Pa- Asosiasi Pedagang Bakso dan Mi dang berkomunikasi dengan pe 
langsung membentuk tim penye- | tabek mogok berjualan, Jumat rena keran impor diperketa sar Lembang dan Pasar Beng- Indonesia, mengatakan, angtto- — megang pasokan dan permintaan 
lidikan, Polisi akhirnya m (6/1) hingga Minggu (8/I). Pe-  mentara produksi sapi loka kok tanya yang terkena persoalan d ing sapi, seperti jayal dan pe- 
Bidang Humas Polda — kap empat pelaku, ni buntut d lum digenjot penuh untuk mei Sejauh pengam: singtini tidak lagi hanya pedagang — dagang, 
Metro Jaya Komisaris Besar Rik- Poli cukupi kebutuhan dalam negeri. — pak pedagang daging: pikulan, tetapi sudah mengena Asosiasi peternak, seperti Aso 
wanto mengatakan, kedua ter- disekap da Sebagai contoh, kebutuh kosong, "Pedagangnya enggak ju- — pedagang restoran. bangun Desa 
sangka bi temukan, kondisi korban sangat Merek: k berjualan Dengan aksi mogok di pem i 
lapis, ya lemah, kemungkinan karena ru- daging sapi, kupan me- — tongan sapi ini, maka pedagang 
dan Pasal 365 KUHP. Sebab, dari ang tersebut kurang ventil reka akan mogok, saya enggak mi dan bakso pun terkena im- 
bukti yang ada, diduga kuat ter- tahu," kata Oman (40), pedagang — basnya. Apabila ada 50000 p 
sangka telah meren sayur di Pasar Ciledug. ang mi dan bakso dan m 
pembunuhan itu dengan mem- — dua truk kepada tersangka untuk ngemasing menghasilkan Rp 
bawa golok untuk menghabisi — jangka waktu setahun, kah Peb- Tambahan impor 300000 per hari, maka Rp 15 
nyawa korban sehingga meme- — ruuri 2012 dengan b Pemogokan itu karena tidak — miliar perputaran uang berher 
muhi Pasal 340 KUHP, yakni perbulan. ada pasokan sapi yang masuk ke Ini baru: 2 pedagang bakso, 
pembunuhan secara berencana, penjagalan, “Saat ini kami tidak — belum ngusaha kecap, 
Tersangka juga bisa dijerat do- ka dang sap Impor, us ada, ram Dunia masi, 


. harga daging 
nal Rp 90000 
per kilogram. Imbauan untuk “Saat in 
mogok berdagang ini diserukan — dapat 
oleh Asosiasi Pedagang Daging terjadi 
ata Sutisna, 


ngimbau anggo- 
berkonsentrasi melepas 
ing sudah siap potong 


sar Cempaka Puti 
sing menghentil 
a Jak har Rabu. "Kami sudah td 
in, modal un- sanggup berj lagi. Hasil 


Sutisna menga 


pasar Jabodetabek 


ngan Pasal pemijat, Nesih GB, dirampok | tuk membel alan pun belum ten tgka,” kata Sar- dan a. Pemerintah ha- itu, stok di perusahaan pengge 
telah m oleh pelanggannya. Pelaku mem- Rp 82000-1p 90000 per Ketua Komite rus segera turun tangan, ada sekitar 130000 ekor, 
dan dije bacok korban dan. merampas setinggi in, be- Jumat. Direktur Jenderal Peternakan — November-Desember ukan ma- 


suk lagi 15.000 ekor sisa ki 
MAS/ARN) 


merampas hi ang serta perh aging ini juga dan Kesehatan Hewan Kemer 
korban Juta. IN/BRO/MDN/RTS) ucap Sutisna yang juga pedagang enyulitkam pelaku usaha. Try- terian Pertanian Syukur Iwan- — empat. (ART/P! 


SEJARAH JAKARTA 


Melongok Rumah Mat Sani, Pahlawan Asal Betawi 


da banyak cara menghor- del baru dengan lantai marmer 
Aw pahlawan Komuni. kata Asep Kambali pendiri Ko. anvperhimpunan Politik Ke 
tas Historia Indonesia munitas Historia Indone bangsaan Indonesia (PPPKD, 
memilih mengunjungi rumah ang juga memimpin perjalanan Tahun 1935, Kongres Ral dikenang sebaga 
nmad Hoesni Thamrin, kali ini. donesi |. lopor perbaikan lingkungan di 
lan Kenari II Nomor 15, Mat Sani adalah panggilan Jakarta, Pada masa ker 
kecil Mohammad Hoesni Tham- pinan Gubernur Ali $ 
Berangkat dari tempat ber- rin. Oleh kawan-kawan seper- program yang dimulai oleh 


kumpul di Bioskop Metropole, Thamrin kembali dilanjutkan di 
Sebagai anggota Dewa Jakarti 


Minggu (1/1), sekitar 15 pe- 
serta berjalan menyusuri Pasar "Thamrin kerap turun ke lapang- Meninggal pada 1 Januari 
ini Ampiun, meny hat kondisi di ma- 1941, Thamrin adalah sosok 
jembatan bekas kereta, dan per- ikat. Tidak hanya itu, yang membaktikan hidup untuk 
mukiman warga. Sekitar 15 me- Ayahnya adalah seorang wed amri juga berani membuat 
nit, tibalah di rumah Thamrin atau jabatan tertinggi kedua terobosan untuk memperbaiki lah contoh pemimpin yang 
yang kini dijadikan museum itu. yang bisa dilaksanakan oleh lingkungan tempat tingal menggunakan jabatannya untuk 
Museum itu tidak besar, Warga pribumi pada masa itu, Di parlemen, Thamrin kepentingan rakyat banyak. 
menyerupai sebi 5 Meskipun berasal dari keluarga dengan lantang membuka fakta Ini salah satu kutipan Tham- 
ja lapangan hingga 
Ini yang 
yang ada di sekitar tempat ting- cap sebagai anggota Dewi 
ninggalan Thamrin, replika galnya. vokal. 
serta kisah hidup Tharri Saat beran Di masyarakat, Thamrin 
rin juga aktif dalam pergeral muncul sebagai sosok yang me- 
kemerdekaan. Ru lahirkan ide cemerlang. "Irigasi, an ra 
jadikan museum ini sempat pet saluran air, serta 1gambil aturan 
masyhur dengan nama Gedung nitasi di lingkungan merupakan yang sesuai dengan perasaan 
um, hampir Pemuilahan bitwan penah, hehenpapenitan Thsaris raat, 
berubah Aa bangunan mo- — dimanfaatkan sebagai Sekretari- Saluran air menjadi cikal bakal 


mrloperkoran @ Scraperone & Kaskus 


at Permufakatan Perhimpun- saluran PDAM,” kata Asep, 
Perbaikan lingkur 


Ini- 


Sebuah patung MII Thamrin dipasang di Museum MH Thamrin di Jalan Kenari TI No 15, Jakarta 
SULISTYAWATY) Pusat. Museum ini menempati rumah masa kecil MH Thamrin. 


KOMPAS, SABTU, 17 NOVEMBER 2012 M ETROPOLITAN 27 


Sayang jika 
Dilewatkan 


Ih mengunjungi Istana Sans Souci di Potsdam, tidak 
mbangi beberapa destinasi wisata di 
ayang jika dilewatkan, Potsdam-Berlin bis 
ditempuh dengan waktu tak sumpai 30 menit dengan meng- 
gunakan kere 


INASI WIS 


ndenburger Tor atau Brandenburg Gate. Wisata 
asanya berpose dengan latar Brandenburg yang merupakan 
Ih satu gerbang kota di abad ke-19, sekaligus menjadi lam- 
bang pemisahan Jerman Barat dan Jerman Timur di era 
juga bi 
dengan laki-laki dan perempuan berkostum tent 
nun, pengunjung harus mei 
bisa berfoto bersama mereka, 

Masih dalam satu kawasan, Anda bisa mampir ke Tier 
i dari Brandenburg untuk meli 
elemen Jerman. Di gedung 


Jerman, sejarah Jerman, serta ju 
sitektur gedung yang juga dilengkapi deng 


gedung, dibangun kubah kaca yang me- 
pengunjung melihat dengan 

penjuru kota. Dari kubah 
antara lain, Brandenbury 


tedral Berlin, Balaikot: 


mandu tur Reichstag, 
beberapa titik yang sayang jika 
in, Pos Pemeriksaan Charlie, 

museum, Bagi ng gemar berbelanja pak 
pun alat-alat elektronik, Alexanderplate bisa jadi sat 


dan unel 
at 


Istana Sans Sou 


JALAN-JALAN 


Istana Sans Souci yang Memikat 


Menjelajahi ruang demi ruang dalam Istana Sans 
Souci di Potsdam, Jerman, seperti mengendap-endap 
dalam lembaran era Eropa nan megah pada abad 
ke-18, Ruang-ruang yang kaya ornamen, lukisan, 
patung, dan sudah tentu sejarah yang membuat 
bangunan itu berkisah kepada ribuan pengunjung. 


Oleh ANTONY LEE ripan antara Istana Sans Souci | 
sini dan Bogor, | $ 
dara sudah mulai dingin “Jana Bogor dibangun Gu- 
| ketika bebrapa warta- 1 Be ) 
Asia dan Afrika 8 untuk tera W 


juga relatif de- 
a (Jakarta) seba- 


lism of GIZ, menyambangi Is- 
tana Sans Souci ak 
ber lalu, Musim pa Sans Souci dibangun Raja 
Prusia Priedrich II sebagai is- 
tana tetirah selama musim p- 
us yang lokasinya juga tak jauh 
dari pusat pemerintahan Prusia 
di Berlin, sekitar 30 kilometer, 


masih 15 jam la 
milih melih: 
yang luasnya 

mencapai 16 kilo- 
meter persegi, 

Lanskap taman di 
belakang ist 
itu sangat me: 
narik, dengan ko- 


Kamar tidur yang digunakan pen 
Jerman, 


Souei di Potsdam, 


ngan sumbu 

ya berad 
agunan b 
berkubah, Di 
p kiri dan kanan ada lima 
ung bersanding ruangan. 


ng menarik di is- 
yang per- 
ikan pemikir liberal 


sutu ruang: santai dengan memainkan Mu- 


aman, deretan bunga tuk raja, se Voltaire, tembok serta satu peraj 
ntuk tamu. Selain ru Voltaire tinggal di sa cermin-cermin ukuran besar, Bagian dalam Istana Sans Souci di Potsdam, Jerman. 
juga ada ruang musik dan ruang Istana Sans Souci tahun Pemikir besar abad-18 ini ba- 


lukisan, 


3 Ta datang 
riedrieh IT yang sebe 


ls un- nyak menghabiskan waktunya 
Imar itu, ruang musik d: 
akan, 


gale 
Kamar Voltaire 


Karena menjadi situs pusak: 
sesuai regulasi UNI 


a, selain indah juga me- 
sesuai dengan 


Merel bertul 


istana itu, pengunjung istana ini dibatasi —— pemiki n berteman deki 
Suns souci dalam bahasa Pe- maksimal 2000 orang perhari. sebelum akhirnya berkonfi PHILIPS sebagai pemimpin pasar perlampuan (lighting) di dunia 
harfiah berarti jung dibagi dalam bebe- dan Voktaire meninggilkan French and English", menutur- maupun Indonesia, membuka kesempatan untuk — menjadi 
rupa rapa kelompok, Prusia, bagi Voltai a Distributor yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk 


dengan arti kata buitenzory, judw 
yang semasa kolonial Belanda 
menjadi nama Bogor, sekaligus kan sej 
Istana Bogor. Ada sedikit kemi- per ru: 


masuk Mereka dibekali ur Voltaire berdinding 
ing akan menjelas- warna kuning dengan lukis 

h dan arsitektur ruang — timbul berbentuk buah-buah: 
tumbuhan, dan burung Semen drich yang bekerja seharian ber- 


mengembangkan serta memasarkan Lighting dengan merek 
PHILIPS untuk wilayah III Cirebon, SUMUT III, SUMUT 
IV. Surat permohonan kerjasama disertai dengan company profile, 
Financial Statement, serta data pendukung lainnya harap ditujukan ke 


KEPENDUDUKAN JERMAN 


Asal Mau ma Pasti Bisa Hidup PT PHILIPS INDONESIA 


tuk hidup, Seperti pemulung di Gedung Philips LT-3 


ntas di de- tersebut, ada yang ditingsa “. Jakarta — 12510 
"ujar Soren / mun, Claudio mengata 
Mag ayi sii pemerintah ne: UP: Dedy Bagus Pramono 
ira Eropa sepakat untuk mem- p 8 
Orangiorang seperti Lx Inimerupakansalah — atu kehidupan merek: Sales Manager - Lighting Commercial 
menggandeng Bretw, nurut Soren, datang ke Berlin satu akibat dari mungkin tidak 


Ka kemiskinan dan krisis 


ekonomi yang menimpa 
beberapa negara Eropa. 


Surat permohonan selambat-lambatnya telah diterima Tanggal 26 
November 2012, melalui surat pos tercatat dengan alamat 


dalam bahasa Inggris ter mempril , li “1 ringo.mary. ih . Hanya 
menyebutkan bahwa dia berasal menurut Soren, menjadi salah Seran Mirel "Tapi bagi pemerin D0 ana ARA nu See (Igo nyo ang NN Dn: San 
di kota-kota besar mungkin bebannya akan ber- kandidat terpilih yang akan kami hubungi. Permohonan tidak dapat 


warga ne- mbah sehingga mereka terke- 
ing mencoba 


tungan hidup un- botol plastik bek 


dikembalikan dan tidak melayani permintaan korespondensi baik 


hidup ber 
Na surat, telepon maupun email, 


Namun, saa seperti botol 


mengaku berasal dari Romania. tuk tinggal di Berlin. bekas minuman ringan 
Berbeda dengan tulisan pada se- “Ini merupakan salah satu i botolnya dih: 


yang diperihatkan- akibat dari kemi 0:25 curo, Iknya memang bany: 
sis ekonomi yang menimp sejumlah tempat. banyak m oleh sebagian & 
berapa negara Eropa,” ujarnya. — yang menerima pengembalian pendatang ini. Bahkan, di Ban- 
Claudio, warga Berlin lainnya, — botol plastik bekas tersebut. Se- — dara Tegel, Berlin, pun, sering 
menilai, kondisi memprihatin- Jain itu, di minimarket seperti dijumpai perempuan yang me- 
minimarket Aldi juga menyedi- minta botol plastik bekas mi- 
akan mesin penghancur botol numan yang tidak diperbolel 
plastik otomatis kemudian me- kan dibawa masuk ke ruang. 
reka mendapatkan voucer ber- tunggu pesawat. 
belanja di minimarket Hanya dengan menggunakan 
"Asal mereka rujin meminta bahasa isyarat, sambil memban 
botol plastik bekas minuman kantong plastik besar, mereka 


diperbolehkan tinggal di Jer 
man, tetapi harus memenuhi 
tuhan hidupnya sendiri. 
Setelah penyatuan sejumlah 
negara-negara Eropa, pengemis 
semacam Li amat gimpang di 
temui di sejumlah tempat 
'umum yang menjadi perlintasan 


PHILIPS 


dan titik pertemuan di Berlin, yang dibawa orang, atau mau meminta botol bekas tersebut i i 
Jerman. Tempat itu di antara- mengambil botol plastik dari pada barisan orang asing yang sense and simplicity 
nya Alexanderplatz, stasiun ke- tempat sampah khusus botol sedangantre untuk masuk ke 


reta, halte trem, dan sejumlah plastik dan membawanya ke mi- ruang tunggu pesawat. 
tempat wisata, mereka ma ea nimarket Aldi, sudah cukup un- (IMAM PRIMADIYOKO) 


mrloperkoran @ ScraperUne & Kaskus 


KOMPAS, SABTU, 17 NOVEMBER 2012 


OLAHRAGA 


VARIA OLAHRAGA 


Delapan Atlet Mengikuti Kejuaraan Dunia Ski Air Ceko B erharap Juara 


Sebanyak delapan atlet Indonesia akan mengikuti keju 
n wakeboard di Palembang, Sumatera Selatan, 
In tersebut diikuti sekitan 
peserta dari 25 negara. Nomor yang dipentaskan ad: 
dan jumping untuk ski air dan wakeboard, Rusdi Amir dari 
bagian Humas Pengurus Besar Persatuan Ski Air dan 


Indonesia sebagai tuan rumah boleh mengirimkan delapan 
atlet. "Atlet dari Asia cuma sembilan orang. 
Indonesia dan satu di 

Eropa, Austi 


pelatih ski a 


ujar Rusdi. Menurut 
let Indonesia diharapkan men 


nasional sebaliknya, s 


om PRAHA, JUMAT — Tanpa Ra 

ngah memulihkan diri dari cedera d 
keboard Indonesia PB PSAWD, Jumat (I6/1), menuturkan, pangan tanah liat, Spanyol bukanny 
final beregu putra Pi 
keras 02 Arena, Praha, Ceko, 16-18 November, Ceko, 


ael Nadal yang te- 
n faktor I: 
tak berba 
la Davis di lapangan 


aya 


agai tuan rumah berpeluang 


dapat pengalaman dari kejuaraan internasional tersebut. AD) | menjuarai kejuaraan tersebut. 


Final Piala Davis 2012 diawali 
petenis dengan pe- 
di tim Spanyol, 
petenis 

Pogolf usal Thailand, Annop Tangkamolprasert (22), mengambil nomor dua Ceko, Radek Stepa- 
ih pimp uen pada hari ketiga turnamen Gowa nek, Jumat ((G/N) malam WIB. 
at (1G/N), di Padung Golf Padivalley, Ke Pada tunggal kedua, petenis no- 


Tangkamolprasert Pimpin Gowa Classic 2012 


an, Turnamen ini mor satu Ceko, Tomas Berdyoh, 
aikan adapi petenis kedua Spa- 
erhadiah total 100000 dollar Amerika nyol, Nicolas Al 


tersebut, Tangkamolprasert ber- Untuk nomor ganda, Spanyol 
n lima di bawah par 72, dari tiga putaran yang telah sandalkan pasangan terbaik- 
angsung, Ta mengungguli rek: , Pravee Vi: Tarcel G Mare Lo- 
salkit, dan pegolf Singapura, Choo T 4 yang sama-sama pes, yang baru saja menjuarai 
membukukan pukulan dua di bawah taru pegolf ATP World Tour Finals, Mereka 
Indonesia, Andik Mauluddin, menyodok ke peringkat keempat akan berhadapan denggan Ivo Mi- 


dengan pukulan satu di bawah par 72, (1) 
s yang berkat 
Sapi on pentuka bola 
Brasil Vs Spanyol di Final Piala Dunia Futsal rendah, Benyan. harapan. bisa 
meraduw keltatan Spanyol yang 
Brad akan menghadapi Spanyol pada Ing Minal inn Dunla #pesala pangan tarah Ii 
Sya Wing aktor Karakteristik lap 


(6/1) mala 
an skor 9-1, Gol-gol Brasil disum- 


gu (8/N), P 
mundukkan Kolombia d 


tentuada pengaruhnya, tetapi tak 
Is akan melemah: 


bangkan Gabriel (dua gol) dan gol bunuh diri Jhonathan Toro, inyol, Pasa 
Adapun satu gol Kolombia melalui Jhonathan Toro, Spanyol, nyol memiliki kekuatan yang lc 
pada semifinal lainnya, rn an skor 4-1 bih solid ketimbang Ceko y 
Spanyol unggul dulu 1-0 ing lalu di- akan sangat mengandalkan 
Alex Merlim, Dalam kedudukan I-l itu, Spanyol kem: pemainnya, Berdyeh dan Steps: 


bali mengendalikan permainan sehingga menambah tiga gol nek 
melalui Alemao, Lozano, dan Lin, "Hasil pertandingan tor. Perrer yang menjadi motor tim 
olong air karena kami memainkan laga yang hebat. Krusial Spanyol sepanjang tahun ini te- 

kami untuk segera memimpin lagi setelah Italia rme- lah memenangi sejumlah turna- 
nyamakan skor,” kata Pelatih Spanyol Venancio Lopez, seperti men di lapangan keras, yaitu Se- 
dikutip the-afe.com. (ADP) landia Baru Terbuka, Valencia 


Terbuka, dan yang paling berse 

ah baginya adalah di Paris 

Masters, 

tgro sebagai tunggal ke- 
12, juga men- 

juarai dua turnamen meski ke- 

duanya di lapangan tanah liat 


Grafik penampilannya pun me 
nanjak. Maka, wajarlah jika Al 
magro yang dipilih kapten tim 


Spanyol, Alex Corretja, untuk 
memperkuat “Tim Matador" ke- 
timbang Peliciano Loper yang 
lebih berpengalaman bermain di 
Piala Davis, 

Meski lebih sering kalah dari 
Berdyeh sepanjang 2012, Almag- 
t0 menjalani pertarungan de- 
ngan semangat tinggi hingga ke- 

kali memaksa Berdyeh me 
genap kemi 

ya, Artinya, Almag- 
n Spanyol 
a petenis 


dan stamin 
to bisa. diman 
uk men 
Ceko it 

nda Spanyol, Granollers, 
Lopee,juga menjadi kekuatan be- 
sar bagi tim Spanyol, Mereka 
bermain di la- 


Pemain tim futsal Spanyol, Lozano (kiri), mencetak gol ketiga 
ke gawang Italia yang dijaga Stefano Manwmarella 
la Dunia Futsal 2012 di Bangkok, 


HARI INI oa MINGGU SAJA 
PAMERAN PROPERTI NAM 1000-1000 
(17, 18 NOVEMBER) 


di JAKARTA 


The Ritz-Cariton Jakarta, Pacific Place 
(Ruang Private Dining- lantai 6) 
Jl Jend Sudirman Kav. 52-53, 
Jakarta Selatan 


APARTEMENIMELBOURNE) | 
TERBAR 
“TA$279,000” 


Berjalan ko CBD di Melbourne, Flagstaff Gardens, Gueen Victoria 
Market, transportasi umum, RMIT, Melboume University, Etihad 
Stadium, pusat shopping, tempat makan & banyak lagi. 


“Y Hemat besar di pajak properti (sebelum bangunan jadi) 
Investor dari Indonesia bisa membeli! HAK MILIK. 
.Y Tersedia Layanan Manajemen Properti 
Pes4  Konsuttan KPR & Pengacara Australia Turut Hadir 
DAN JUGA " Rumah & Tanah dari A$325,000” “ Tanah dari A$185,000” 
SESI INFORMASI PROPERTI AUSTRALIA 


“TEMUKAN CARA MEMBELI, MENYEWAKAN DAN MENGELOLA PROPERTI AUSTRALIA 
MESKIPUN ANDA TINGGAL DI INDONESIA" 


« Gratis Masuk « Tempat Duduk Terbatas - Diadakan s/d 2 Presentasi 
) (021) 2933 2708 @ oars) oR xp:0816 529 038 (usa) 
www.australianpropertyshow.com 


Indonesia Office: Piaza Sentral 10th Floor, Jl. Jend, 
'Sudinman Kav. 47, Jakarta 12990 

Australia Head Office: 32 Power Street, Southbank VC 
3006, Australia Tel:613 9278 8888 


CENTRALEOUITY PENGEMANG PROPEAT AUSTRALIA YANG TERKEMUKA 
mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


“aga 1112012 samp js 


ampuan menjui 
di London, pekan 


Dua pilar 

Di kubu lawan, Ceko sangat 
berambisi mengulang prestasi 
1980, ketika untuk pertama ka- 
linya merebut dan menja 
tussatunya golar Piala Davis hing- 
ga saat ini 

Sayangnya, meski memiliki ba- 
nyak petenis yang telah berkip- 
rah di tumumen-turnamen du- 
nia, prestasi petenis putra Ceko 
belum secemerlang prest 
petenis Spanyol, 

Tim Davis Ceko saat ini lebih 
Jalkan Berdyeh 
tepanek yang kemungkinan 
besar juga akan diturunkan un- 
tuk bermain bersama di nomor 
ganda, 

Berdyeh, yang kini menempati 
peringkat “keenam dunia-sutu 


asi para 


peringkat di bawah Ferrer—pada 
musim ini menjuarai dua turna- 
men di lapangan keras, yaitu di 


Stockholm (Swedia) dan Mont: 
pellier (Perancis), Dari Berdych 
lah Ceko mengharapkan bisa 
mendapat dua 

Melawan tu 
nyol, Alm 
ma, Berdych memang lebih di- 
unggulkan, Sepanjang 2012, Ber- 
dyeh-Almagro empat kali" ber- 
temu, tig unya di 
nangi Berdyeh, 

Akan tetapi, kemampuan Al 
magro mengalahkan Berdyeh di 
turnamen Indian Wolls, dengan 
$kor6-4,6-0, menunjukk 
nis Spanyol yang kini berpering: 
kat” kesll dunia itu punya 
senjata” untuk menghadapi pe 
tenis put ik Ceko itu, 

tara partai pada hari ke- 
dua, Berdyeh melawan Ferrer 
ikan sangat bergantung pad 
ndisi fisik kedua petenis. 
salnya, Perrer dan Berdyeh me 
miliki kemampuan yang scim- 
memiliki grafik 
1 menanjak de 
ai tujuh turnamen 


n pete- 


da 
n stamina yang baik, secara 
umum Ferrer memiliki banyak 
ari Berdyeh,terut 
1 yang pantang me- 


TIM CEKO 


Kemenangan di Bawah 


Tanpa Nadal dan Lapangan Tanah Liat, Spanyol Tetap Tim Berbahaya 


FINAL PIALA DAVIS 

16-18 November 2012 
Lokasi: 02 Arena, —/ 
Praha, Ceko 


07, 


Jadwal pertandingan: 

(1 Tomas Berdych Hari ke-l: Jumat (16/11), 
Tanggal lahir 17 Soptombr 19891 pukul 2200 WIB 
Ranking tunggal 6 Radek Stepanek vs Davi 

Ranking gang 


Tomas Berdych vs Nicolas 


Penampilan ia Davis Almagro 
Kind Meme ful Mari ke-2: Sabtu (17/11), 
pukul 20.00 WIB 
2 'Radek Stepanek Ivo Minar/Lukas Rosel vs Marcel 


Tanggal ahir. 27 Novombor 1978 


“Granolters/Mare Lopez: 
Ranking tangga: 37 


Ranking ganda 4 Hari ke-3: Minggu (18/11), 
Penampilan di Piala Davis pukul 19.00 WIB. 
(ovenang/kalah): 24/12 Tomas Berdych vs David Ferrer 
Rate Stepanokvs Nicolas 
3 Hukas Rosol Naga 
Tanpa ie 2 965 Pereruan 
Bank ge 3 eko vs Spanyol: 24 
Penampilan di Piala Davis 2009: 0-5, Final Grup Dunia, 
Simenang/kalah 3/0 di Spanyol | 
12004: 2-3, Babak | Grup Dunis, 
d1 Ceko | 


1972: 23, Final Zona 8 Eropa, 
di Spanyol 


14 Ivo Minar 

Bb Tunggal air 1 Mo 1981 
Ranting ngo: 189 
Ranking ganda ti 
penampilan Pata Davis 


Simonang/kalu: 2/3 


di Cekoslowokia 
1965: 14, Semifinal ono 
Eropa, di Cekosiowak' 
1931: 312, Babak Zona 


yeh, petenis andalan Spanyol ini ber- 

Tunggal kedua Ceko, Stepa- ada dalam kondisi fisik yang le- 

nek, sebenarnya beberapa Kali — mah saat melakoni partai tunggal 
mampu membuat kejutan. keduanya melawan Berdyeh, 

nampilan pemain ini 4 Partai ya 

1g usia yang — sangat mener 

tahi ataupun Spanyol. Di nomor ini, 

Ceko tidak puny ak pilih 


Melawan Perrer bukanlah par-  Berdyeh yang bukanlah pem: 
tai yang mudah bagi Stepanck. ganda dimungkinkan turun ber- 
Namun, akan menjadi keunt sama Stepanek yang terbiasa ber 


an bagi Ceko jika Stepanek mam 
pu menguras stamina Ferrer agar 


bahkan berperingkat 
dunia di nomor. ini, 


TIM SPANYOL 


«Marc oper 
1: -2 Fo Zone Ao, PA 


18 David Ferrer 


Ranking tunggal: 5 
Ranking ganda :351 
Penampilan di Pola Davis 
Koneaang/kalahh: 24/14 


.& Nicolas Almagro 
Tangga lahir: 21 Agustus 1985 
Ranking tunggal: 11 
Ranking ganda: 382 
Penampilan di Piala Davis 
Kmenang/kalah): 8/2 


|? Marcel Granollers 


Tunggal lb: 12 April 1966 
Ranking tunggal 33 
Ranking ganda: 10 
Penampilan di Piala Davis 
Kmonang/kotahy: 3/3 


Tunggal lahir: 31 Juh 1082 
Ranking tunggal: 
Ranking ganda: 6 
Penampilan di Piala Davis 


Kmgoang/kolah): 1/2 


Meski keki 
ini masih meraguk: 


in pasangan Ceko 
kema 


puan individu keduanya diharap: 
kan mampu menjadi kekuatan 
sat disinergikan di 


Pilihan menurunk: 
Stepanek sangat 
kukan kapten tim Ceko, 


yang 
laman di a 


(NY/AFE/OKD 


Berlanjutnya Dinasti 


Tekanan Rezim Para Petenis Hebat 


uli Jumat hi 
M siam ant te. 
pls patra Ceko bakal 


bekerja keras menghadapi pa. 
sukan matador Spanyol, Berma- 
in di kandang sendiri yang mc 
nyediakan lapangan keras, Ceko 
umat berambisi meraih lambang 
supremasi tenis beregu putra 
Piala Davis, sekaligus menyan: 
dingkannya dengan Piala Fed 
yang sudah diraih oleh para put 
ri negeri itu, 

Apabila Piala Davis direng- 
kuh, Ceko akan mengulangi ke 

tahun lalu, Saat 
asih tergabung d 
lam negeri blok timur, Cekos 
lowakia, 
un, bagi Jan Kodes, bin- 
nis Ceko era 1980-an, se- 
mangan itu 

"Waktu itu, 1980, 
ain tampil di bawah 
n berat rezim 
yang terus-menerus,” ujar Ko- 
des, si juara Grand Slam Wim- 
bledon 195 
Kodes, mant 
ng kini bet 
mengungkapk: 
munis t borjuis, Pe- 
Inyuasa saat itu memandang tur 
namen Piala Davis yang 
merupakan kejuaraan antarne 
ara jauh lebih penting diban- 
dingkan trofi turnamen indivi- 
du, termasuk Grand Slam, 

"Sehingga waktu itu, kekalah- 
an di Roland Garros tidak ter- 
lalu dipermasalahkan. Namu 
kalah di Piala Davis bakal men- 
jadi masalah,” ujar Kodes 
juga pemegang gelar juara Pe- 
70 dan 1971 


n bintang tenis 
466 tahun, 
bagi rezim ko- 


imbil tersenyum, 
Karena pandangan itu, setiap 
petenis yang ingin mengikuti 


turnann ti menyerahkan 
program turnamen kepada pe- 


ngan, Para peer jug harus: (oyabehum berekiknya Po 
meminta Iin untuk ke ar ne Su Dingin, Spanyol bu- 

Si tanaman yang lebih Kanlah negara yang dikenal 
Besar Ig kami hahkam lam — meroiki Kokuatan bear di car 


enis meski "Ne 
miliki petenis 
pada 1966, 


pingi orang yang bertugas bang oluh 
eri Matador” 
nomor satu duni 
Saat meraih Piala Davis 1980, — Manolo Santana, 
Kodes memperkuat tim, teta Berakhirnya Perang Dingin 
tidak bermain, Adalah Ivan Len- — membuka lembaran baru bagi 
dl dan Tomas Smid yang men- Spanyol, seiring dengan peru- 
jadi andalan saat Cekoslowakin — bahan-perubahan besar dalam 
menghadapi Italia di final dan penyelenggaraan turnamen te- 
menang 4-1. Berkat kemenang-  nis internasional. Minat untuk 
an itu, setiap pemain mendapat memburu prestasi puncak di te- 
2750 curo atau se- nis tumbuh dengan pe 
29 juta, hingga sebuah yenerasi pertan 


Sejak terpisahnya Ceko dan tenis modern Spanyol pun mun: 
Slowakia pada 1908, Ceko ber- cu dengan nama-nama Alex 
ngat berbeda. C arlos Moya, Juan 


Ceko hendak unjuk gigi, ingin —— Carlos Perrero, dan Albert Costa 
membalas kekalahan yang di sebaggii duta-dutanya 

lami pada final 2009 saat meng- Puncak kebangkitan generasi 
hadapi Spanyol di Barcelona, as" pertama tenis putra 
Saya kira pertandingan akan ayol adalah Piala Davis 
ketat, Namun, absennya Rafael 2000, Itulah Piala Davis perta- 
Nadal memberi peluang bagi ma buat Spanyol setelah di final 
Ceko,” ujar Kodes (AFP/HLN) mengalahkan Australia, 31 


NEGARA PERAIH JUARA PIALA DAVIS 
TERBANYAK 

32 MANA (BEI Amerta eritat 
23 MEME BA pastaia 
29 MR HIM Perancis ESEK Ingoris Raya 
7 MN 25 snecia 
3 MK GR Soanyo 
3 MK BE Jerman 
2m 

LE X5 wossia am ceto toto Batita PMSeria 


Selatan 
Negara juara Piala Davis sekaligus Piala Fed dalam tahun yang sama: 
Piala Fed diselenggarakan sejak 1963) 

Amerika Serikat: 1990, 1982, 1961, 1979, 1978, 1969, 1963 
TBK Australia: 1973, 1965, 1964 


RsetIYA 


Setelah itu, para petenis put 
panyol menjadi rival yang 
Tidak bisa lagi dianggap enteng. 
oleh p 
juga P 
telah Juan C: 


los Ferrero dan 
Albert Costa menciptakan AM 
Spanish Final di Perancis Ter 
02. Costa memenangi 
ngan itu, tetapi Ferrero 
nudian meraih gelar Grand 
Slam di Perancis Terbuka tahun 
berikutny 
Ibarat sebuah kereta, sukses 
rtet petenis Spanyol itu ko 
mudian membawa gerbong 
petenis-petenis muda Spanyol 
lain, Tonuny Robredo dar 
Rafael Nadal pun mula 
perkuat tim Davis Spanyol 
Spanyol kembali n 
vis pada 2004 dengan menga- 
lahkan tim kuat AS, 3-2. Di 
ajang Davis inilah Nadal menan- 
capkan kuku-kukunya setel: 
menumbangkan petenis andalan 
AS, Andy Roddick. 


Era keemasan 

Keberhasilan Spanyol menju- 
arai Piala Davis pada 2008, 
2009, dan 2011 bukanlah su 
kebetulan, 

Spanyol menjadi keku: 
nis dunia berkat dinasti pembi- 
aan yang terus berjalan baik. 
Keberhasilan para petenis Spa- 
nyol itu menjadi potret n 


pu dijadi hidup, 
Wajarlah jika kini banyak pe- 
muda Spanyol dengan giat dan 
tekun meningkatkan kepiawaian 
mereka bermain tenis, 

Inilah cra keemas 
Spanyol yang mungkin belum 
akan hilang meski petenis ter- 
hebat mereka, Rafael Nadal 
mundur dari gelanggang tenis 
internasional. (OK 


n tenis 


KOMPAS, SABTU, 17 NOVEMBER 2012 


OLAHRAGA 29 


BULU TANGKIS 


Putri China Berguguran 


JAKARTA, KOMPAS — Ba- duel "hidup mati" tidak hanya 16-21,162. 
yang-bayang kegagalan pemain stikan tiket ke final, 4 
tungaal putri China dalam tur- juga mempertaruhkan reputasi Harapan Indonesia 
namen bulu tangkis kasta ter: China di markas sendiri. Sementara itu, Indonesia ting: 
tinggi PremicrSuperScrieskem- Akhir Oktober al 
bali menguak di China Terbuka. putri China su 
Bahikan akan menjadi tamparan — tamparan keras di Denmark Te 
keras dan menjadi catatan paling — buka. Inilah untuk kali pertama 
kis dominasi tunggal 

mereka — rontok 

Premier 


247, 21-10, 
ajutnya Tontowi/Liliyana 
menghadapi — tant: 
Peng Soon/Goh Li 
ngan Malaysia itu melaju ke 
h menyingkirkan 


"Teror kegagalan setidaknya: 
dah dibuat pemain jangkungasal dikalahkan pen 
wa 
Sementara di semifinal lai 
ya, kompatriot Wang Yihan 
ng Yanjiao, dihabisi Sch 
ung kemudian harus puas tan 


dalan & 
lewat pertarungan ti 
21-16, 2-17, Keme 


ian 


to/Puspita Richi Dili 


mengantar Schenk ke semifinal pil sebagai runner-up setelah di- statistik rekor pertemu- 
untuk menghadapi pemain Thai- kalahkan Nehwal pada partai an, pasangan Indonesia tak per- 
hanok Inthanon, puncak. mah kalah dari empat laga yang 


di sudah mereka lakoni, Namun, 
Tonto- 
ih me 


Ikluknya Wang Yihan disusul Selain hasil mengocewak: 
dengan kalahnya pemain muda tunggal putri, suporter tuan ru yang menjadi “cat 

ny Deng dari pemain — mah juga harus mei eka- — wi/Lliyanaselalu tak mut 
belia Jepang, Minatsu Mitani, lahan pem ain andulan- raih kemenangan kare 
Beruntung China masih menyi- nya di nomor ganda p 4 berlangsung ketat dan alot 
sukan harapan dengan men Olimpiade London “Dalam kondisi normal, mere- 
patkan satu wakilnya, Li Yung/Pu Haifeng, kand: ka memang lawan yang sulit di- 
yang lolos ke sen ngan pasangan baru Kot sebabnya kami tak 

Sunghyi 


pernah 1 

mereka, 

mereka dan mere 

ingan gelar karena wakil kelemahan kami, Karena itu, ka 

juarai Super Series Perancis Ter- lainnya, Chai Biao/Zhang Nan, mi harus bermain lebih cermat,” 

buka, dilibas pas Denmark, — kata Tontowi yang dihubungi da- 
Bagi Li Xuerui, laga ini menjadi — Mathias Boe/Carsten Mogensen, 


itu akan mendapat tu 
tsu Mitani yang ba 


Ganda campuran Indonesia, Liliyana Natsir (bawah) dan Tontowi Ahmad, 
pada laga peremp r Super Series China 
Tontowi/Li 1-10, Sabtu ini mereka menghadapi Chan Peng Soon, 


menghadapi duet China, Tuo Jiaming/Tang Jinhua 
2012 di Shanghai, China, Jumat OO/1D, 
ioh Liu Ying (Malaysia) di semifinal, 


KEJURNAS RELI 


Persaingan Puncak Rizal dan Subhan 


JAKARTA, KOMPAS — Rizal — berkecepatan tinggi dan diwarnai 
Sungkar dan Subhan Aksa al 
terlibat dalam puncak pert 


Subhai 
1 dari Reli Sp 


ini, Rizal berada di puncak 

klasemen dengan selisih 12 poin nuju B: 

di atas rival terdekatnya ikuti Reli Kalimantan Timur, 

Aksa, Rizal memenangi seri k Subhan mengaku belum cukup 

dirunmerwupdiseri istirahat dan langsu 
kan dengan 


mulan medan. 
Aturan skor kondisinya pulih menjelang reli. 

Di sisi lain, Subhan Aksa men- "Berbeda dari reli di Sumatera 

@8/1), Sang pemer judi juara di seri pertama dan , lintasan di Kaltim lebih 


tikun menjadi juara masional ketiga, tetapi gagal finis di seri dan berkecepatan tinggi. In 
2012. kedua, Namun In dari cocok dengan karakt 
Reli Kalimantan "Tim Ikatan Motor IMD jika turun hujan, 
dibagi ke dalam 12 etape khusus — hanya menghitung skor tertingssi a 
Gpecial stage) dengan jurak ng pereli dari tiga ser 
384,68 kilometer, Medan ian, Jika Subhan 
ditempuh berupa j memenangi seri keempat dan Ri- 
mah dan ada yang bei zal menjadi rummersup, Subhan 
dengan batubara kare an menjadi juara 
wati jalur pertambar 
ni sudah mel pat seri dia k i Rizal, 
latihan untuk n Aturan ini diprotes oleh kubu 
Kami siap berta- — Rizal. Menurut Rizal, aturan itu 

rung untuk merebut kemenang- tidak adil karena skor akhir se- 
an di reli ini,” kata Rizal Sungkar total, 
yang membela. tim 
Prima XP di Balikpapu 
Rizal mengatakan, timnya ber- 
konsentrasi untuk menambah 
bilnya kar 


ja penentuai 
menguntung- 
Subhan mengatakan, din 


emusingkan 'sis- 


tem ii 


pun sistem penilaianny 
menjadi juara 


"Sistem ini sangat merugika 
IM 


Iduk fair. Meskipun posisi 
unggul 12 poin atas Subhan, sus pertama dan kecmy 
tetap harus memenangi seri nung Hurang Sejahtei 
mpat untuk menjadi juara na- pakan yang paling sulit dan harus 
diwaspadai, (CA) 


Tim Putra PLN Mundur 


, TAN Dirici KEJURNAS BOLA VOLI 
Kekurangan Pemain di Livoli Divisi I 'ANTARKLUB DIVISI | 2012 


1. seperti PLN GTA 


JAKARTA, KOMPAS — Tim putra Electric PLN 


h i Ang harta ba Lihdemam(agotu) Jain 
ri Kejuaraan Nasional Bola sung hara Dang 2 tanunangi Maine 
mn apatkan pem 3 Warok Ponorogo awa Timur 

Voli Antarklub atau Livoli Divisi 1 2012 karena AL Bank BNI 46 Semarang Jawa Tengah 
kekurangan pemain, Padahal, pada musim lalu, tim Tea membina, Ma pun/21Sennanbat 


ya memang bukan 4 CanePU Dias PeogalanAah Ateh 


sih berkompetisi di Livoli Divisi Utama 


: tim pembinaa Jadi, kalau & MobesTN Oki Jlara 

sebelum terdegradasi ke Divisi IL 1 ni 9 Mokitu OI Jakarta 
musim kompetisi mendekat, ka jp Ma Ot 

miharusberwbut pemain dengan Bag pete 

gal 10 November 2012. Ak PAN pemerta Lava DivilI man: “lai peng 
tetap, sebelum batas akhir p Jadi 2 tim putra dan 9 Ni 5 Wit Fa 
nyerahan daftar nama pemain, putri. 3. Pemkab Bantul Jaya DI Yogyakarta 
amat A91 PL pare aa 
Md aU Tia Senin ln kam Target finalis La Bm 
Tavoi Divisi 1 bali ke klub awal mereka, Mulus PINmemangsedangkrisispe-  $ BWtndad D0 
ga 19-25 Novombor di Pedes ku. Tim Maluku lolos mengikuti main. Namun, laryat tetap Gi Mma Gng Jom basi 
pokan Boa Voli $ Livoli Divisi setelah dalam ke-  bubungaan seting langi. Une Tenutaguah)”— ban 
"1 mah Gejurda) di DKI tktim puti, ungt kami adalah seng nstmei am 


n lalu, menjadi fi- — menjadi fin 
alis Dua terbaik di kejurda ber- suk 
ju ke Livoli Divisi 1 paya tim 
diakui, 

Masih 


Is sehingga bisa m 
ke Divisi Utama su- peran sebagai libero kali ini meri 
mi tetap eksis dan — jadi spiker, sedangkan libero di- 
gantikan oleh Silvy. Selain me- 
in lain 


tidak menjelaskan 
? kata Ketua Bidang Pe 
ngurus Pusat Pe 
oli Seluruh Indone 


Meski Hariny 
tiduktahuanny 
tim Elcetrie 


otak bagai v 
main senior dan yunior ini,” tu- 
tur Edi, (VW) 


kan, tim ber- Silvy, Berllian yang biasanya be 


li mengung 


SOUTH FAST/ASI 


Atlet angeur putri Indonesia, Reni Anggraini (kiri, dengan penuh semangat berupaya menusuk atlet 
Nguyen Thi Le Duni Ik semifinal nomor sabel putri Kejuaraan Anggar Asia 
SEA n Dinh Phung, Ho Chi Minh City: V 14/AD, Reni 


ANGGAR 
Indonesia Raih Empat Perunggu 


HO CHI MINH CITY, (20), Reni 19), 


Anggar Asia Tenggara 
AFF) 2012 di Ho Chi Minh 
1, M-1G November. 


rasi tim 
Dari ke- 


bagian dari proses rege 
kgar putri nasional, 


Dari kejuaraan ini, para 


ari te In: atlet yunior bisa juaraan ini, para atlet yunior bisa 

menambah dua perung- 8 menimba p berharga 
gu melalui nomor degen (epee) menimba pengalaman — Atuk meningkatkan mampu- 
dan subel (saber) beregu putri, berharga. tereka selanjutny aya, 


Sebelumnya, tim anggar Indo "Atlet anggar yunior kita 
nesia sudah mengumpulkan du sih konsisten dengan prestasi 
perunggu melalui Eka Febriyanti yang baru mereka raih di Bali 
di nomor degen perseorangan Seperti tim degen, tim sabel tingkatkan pembinaar 
putri dan Reni Anggraini disabel “Merah Putih" yang dipcrku 
perseorangan putri tri, Alida Megaputri $ 
Wartawan Kompas M Fajar ueraini juga 
Marta melaporkan, p: ak Mereka dije 
nomor degen beregu d yang beranggota- 
Indone 


Ketua Pengurus Besar Ikat 
Anggar Seluruh Indonesia (Ik 
Rohmad Hadiwijoyo, 


rumah Vietnam menjadi 
bai 
dari 12 nomor putra dan putri 
yang dipertandingkan. Emas 
Ikan Melbye Ann Ka- in ini, empat yang lepas dari genggaman Vict- 
oria Ann Xiu Yan, dari enam atlet Indonesi: nam adalah nomor Moret (fi) 
tangtstorUpih dikirim malah pensi yunior | pelgnyangan pULA Yang daet 
berusia 18-20 tahun. Mereka ada- atlet Singapura, Lim Joshua Ian. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


& mengakui 
pura yang 


kkeungggula 
menganda 
rin, Lim 
na 


KARATE 
Banda dan Kerja Keras guna Meraih Prestasi Dunia 
pra tr Muariny semua yng dah” “Dananya kami perah dri di Kehuran Dana WKP 
anatapkan bakal dikeahui du” ank BKI yang merupakan ba- —Senlor. 


pak e. Ma 
mi berterima kasih kepada Sof- 
asir, Direktur Yung pelaksanaan Kejuaraan 
,” kata Hendardji Soepandji, — Dunia WKF Yunior 2015 di Ja- 
Umum PB FORKI. karta, Termasuk kepastian pe 
laksanaan Premier League Kara: 
te One 2013 dan 2014 di Jakar- 
ta," ujar Iwan Setiawan, Ketua 


konsisten dengan rencai 
diikuti kerja kuras di kalan 
p 


newujudkan 
telah me- 


Jah satu masalah yang di 
i adalah pelaksanaan pe- 
masional (pelat- 


Pengurus Besar Fe- 
hraya Karate-Do 1 


donesia (PB FORKD mon Bidang Luar Negeri PB FORKI, 
luasi sekaligus rate Dunia (WKF) agar men-  didumpingi GA Pesik, Koordi 
program kerj awal April latu, dorong Komite Olimpiade In- tor Staf Khusus PB FORKI. 


untuk setahun ke di u surat keputusan Pre- —terasional (IOC) meloloskan Selain itu, kata Iwan, FORKI 
tahun kedepan. siden soal juminan dana pom- karate masuk Olimpiade 2020. 1 akan minta rn 
ran tersebut menjadi binaan program Prima dan Pra- — FORKT akan minta sejumlah rumah Kejuaraan Duni 
mu evaluasi ke ngkatinterna- Senior 2016 "Hal itu mengingat 
sion: di Indonesia da- selama ini lebih banyak digelar 
lam Kongres WKF, 20 Novom- di negara-nega 
ber, di Paris Perancis Ajang itu nya (NO) 


BELI PROPERTY JANGAN TAKUT LOKASI DAN JANGAN TAKUT HARGA ! 
IKUTI SEMINAR STRATEGI MEMBELI PROPERTY 3 


TANPA UTANG 3s 


'SUAMI BILANG," Ma, kamu percuma aja baca buku ini dan belajar tatap mukanya. Paling kamu besok 
juga nggak bisa langsung beli rumah. Paling yg berhasil cuma berapa persen" 


ISTRI MENJAWAB. 

"Papa jangan hanya bisa mengolok dan menekan saja. Lha, kamu sendiri 
sudah kerja dan mengawini aku 10 tahun, boro-boro aku dibeliin 10 
rumah, satu saja masih utang, HP banyak tapi rumah masih berhutang. 
Masak mama baru saja belajar dan masih baru kenal penulisnya, 
disuruh langsung berhasil, itu namanya menekan mama, dan menekan 
penulis, kayak jaman orde 'jadur' saja pa, suka menekan penulis buku. 
Mama kenal papa lebih lama, tapi hasilnya beli rumah masih berutang, 
malah mengolok. 
Belajar setir mobil pun, tidak bisa cuma dari membaca buku, perlu 

kesungguhan belajar sering tatap muka. 


Kalau tidak belajar, ya saat beli rumah pakai Utang. Hidup hanya jago 
Sibuk, pamer HP, mengejar pangkat, tapi beli rumah berutang. 


JJAKARTA, Lusa, Senin 19 November 2012 DAFTAR, SMS : NAMA . KOTA. SESI 
BeAT AMIYAN KE : 081 357 311 979 


Bersama Cipto Junaedy, Investor, Penulis Buku MEGA Bestseller, Penerima Penghargaan 
Man Of The Year 2011 dari Forum wartawan Jawa Tengah, telah berbicara di Lebih dari 500 ribu orang, 
Group Finance Director Prs - Prs Tbk, Lulusan Dalam Negeri dengan 2 Predikat, yaitu Cumlaude dan 
Wisudawan teladan, dan dari Dalam Negeri Mematahkan Konsep Strategi Kiyosaki dan Dolf De Roos yang Berbasis Utang 


30 OLAHRAGA KOMPAS, SABTU, 17 NOVEMBER 2012 


CATATAN RELI 


Debut Cemerlang 
Si Ubang 


ejuaraan Reli Dunia (World Rally Championship/WRO) 
K tahun 2012 sudah berakhir bersamaan dengan siraman 
sampanye oleh tiga pereli top dunia di atas podium Reli 
yol pada 11 November 2012. Musim reli dunia ini tel 
melibas berbagai macam lintasan di 13 negara yang tersebar di 
nua: Amerika, Eropa, dan Australia. 
lama itu juga semua pereli top dunia melahap total seba- 
nyak 259 etape khusus Gpecial stage ata lebih dikenal dengan 
ng ditempuh sepanjang 500847 ki- 
rak dari Sabang 
an Mikko Hirvonen dari tim 
pabrikan Citroen tampil sebagai juara dunia WRC 2012. 
Musim reli tahun 2012 telah menyuguhkan kejutan-kel 
pan yang sedikit tidak pasti dari 


Formasi awal 
tim nasional 

Indonesia 
menghadapi 


depi 


Bambang 
Pamungkas, Elie 


ampai pada 
stem penghitung waktu dari XXXX 


nto, Nopendi, 
Irtan Bachdim, 
Tonnie Cusell, 
Endra Praset 
dan Handi 
Ramdhan, 


ke SIT, perusaha 
Dari sederet kejutan, Indonesia kebagian porsi lewat aksi 
pereli Subhan Aksa, Pria asal Makassar yang membawa ben- 
dera Ily Team ini langsung menggebrak 
as Production World Rally Championship 
(PWRO), Dia tiga kali menjadi rummerup di 
Selandia Baru dan Yunani serta di posisi ketiga di reli pa- 
mungkas di Spanyol, Di seri lain, Subhan selalu menggaet poin 
sehingga di klasemen akhir, si Ubang panggilan akrab Subhan, 
masuk posisi lima besa 


dirasakan Ubang, 
yaitu berada di podium tengah di kelas utama supporting 
tersebut. hat performa Ubang selama reli, se- 

nya itu hanya menunggu waktu. Boleh dibilang, Ubang 
merasakan sebentuk hasil komplet, dengan drama-drama 
yang dialaminwa oada tahun pembelajarannya Ini. Dia juga 

sa nikmat bisa 


Lihat Video Terkait x . . 
@sE- SE Pemantapan Terakhir Timnas 
PA Jasa teman Cusell: Bekal Satu-Dua Kata Membantu Komunikasi Antarpemain 


kesalahan dalam pembacaan notes pascafinis SS 9 sehin 
meng 

penalti 15 menit. Belum lagi di juga me 
yang mengakibatkan ban kempis dan bodi mobil remuk 


JAKARTA, KOMPAS — Tim nasional Indonesi: 
memanfaatkan uji coba lawan Kamerun di Stadion 


ballong, Kami dengan il 
agi Nil Maizar, tim mana pun beberapa kans, antara lain lewat 
yang dikirim Kamerun sebagai Bambang Pamungkas yang salah 


Begitu juga Cusell 


1 dipilih 


u menjadi pengalaman dan pembel Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (17/11), lawan latih tanding diperkirakan satunya berbuah gol, juga lewat jadi starter daripada Taufik, tidak 
yg 
Ame pan bagai laga terakhir untuk membenahi berbagai ke merang spoon gg beng kowekgantaasa MN Loan aga 


kelem: ih, "Peran say 


koordin: 


menjalani sel 
melibas kencang tikungan-t 
urulahnya bisa mencapai lebih dari 100 


merun tim diposisikan sebagai penyerang di teng 
nanti lini depan. Irfan Bachdim, misal- 
lebih sering beroperasi dan 


an yang ada. Pelatih Nil Maizar fokus pada 
i antarlini, kekompakan, dan lini depan. 


tikungan tengah 
Kelebihan Uban Laga tim "Merah Putil 4 Gelora Bung bola," katanya. 
sama dengan navigatornya, Pada musim 201 Kamerun itu semula dj an laga persal Karno, a, Jumat pagi, "Anda harus lihat rekan Anda 


Ubang sudah memakai jasa empat navigator, mul 
Mboi, Jeff Judd, Nicola Arena, hingga Bill Hayes. Setiap n 
vigator memiliki k n pengalaman berbeda. Nam 
justru dari kondisi ini, Ubang mengaku 
pengalaman dari mercl 

Bei 
ambil jalu 
uspal maupu 


berlangsung Jumat ker ori "A", 


Cari komposisi terbaik. “Dia Nut 


itu akan kami jadikan — lakang Bambang Pamungkas. N: 
nang bermain di 


itu 
un, situs Federasi 


alnya tak mu 
belum bis 
amun, berkat 
seperti 
penting, “kiriekiri, kanan, terus-te 
at dia turun, yaitu (Vendry)  rus, press-presr, kami bisa saling 
Irfan turun, Mofu membantu," ujar Cusel, 


dah karen 


pengumuman. yang diedarkan — ASEAN (AFF) menyebutkan, ti 
kepada medi teknis pe- — Kamerun yang bakal tampil me- y 
a, Ubang m nerbangan tim Kamerun dari lawan Indonesi Pelatih Semen Padang 
ng pa di setiap lintasan dan kungan baik di Yaounde ke Ja as usia di ba itu, Nil mengal meng- di 
'ravel, saat hujan ataupun kering, Hayes adalah Mere) evaluasi penampilan timnya saat 
laman yang ikut membantu pereli Skot- Beberapa ha 
reli Asia di China, 
1 tahun ini, Subha mbira. Nam 
boleh berpuas diri karena tantangan musim depa 
berat. Federasi Otomobil Internasional akan menggabungkan 


ny memperoleh 
ya di luar ne- 
seri sehingga kami memutuska 
tengirim mereka ke Jakarta," 
uel Ndoumbe Bosso, 
erun, 
Gw. 


n Beukering d 
gelandang Tonnic Cusell, tidak mui 

lepan tampil penuh lawan Timor Leste, — forma 
Dalam uji coba lawan "Timor — Namun, keduanya ikut berperan nya dengan memberi 
Rabu, Nil menjajal semua — dalam proses terjadinya gol. Van tufik sebagai start 


NBA CATUR BALAP SEPEDA 


Dua Tim ”New Yorker” Menggeliat Hou Yifan Si Juara Dunia Inggris Turunkan 
Tersingkir di Babak Kedua | Enam Jago Olimpiade 


KIANTY MAN OW, JUMAT — 
JUMAT — Banyak kejut Piala Dunia Balap $ 
judi pada hari keenam Kejuaraan tus resmi kejuaraan, Chessne- | Disiplin Trek 2012-2013 kemb: 
Dunia Catur Putri 2012 di KI 
Go/in 
WIB, Kejutan pertama, kek 
an yang diderita grand master 
yang mei 

di tunggu turnamen 
bergengsi 

(rating 2610). Dia di 
lia Zhukova (rating 248 


NEW YORK, KAMIS - 
mangat dua tim " 
Brooklyn Nets dan 
Knicks, pekan 

muncak. Knicks menduduki pe 
ringkat pertama klasemen se 

tara Divisi Atlantik deng 

tanpa ka 


Se 


morsnomor itu juga menjadi no 
mor lomba di ol 
li Ingsris sebagai tuan rurma 
wscom, mengakui kemenangan- | bergulir 16-18 November 2012. mau kalah, Inggris menurunkan 
Inguris sebagai tuan rumah me- 15 pebalap trek putra dan put 
kekuatan senior 
alap di an- 
merupakan pebalap j 
olimpiade, Mereka adalah Ed- 
Claney, Philip Hindes, Ja 
serta pebal 
Disiplin Trek digelar — pursuit putri Dani King, Joanna 
ngumpulan poin. Po-  Roswel, dan Laura Trott. 
inepoin itu dipakai untuk m Direktur tim balap sepeda na 
ukan peringkat internasio- sional Inggris, Dave Br 
nal sekaligus sebagai kualifikasi — mengatakan, selain me 
olim- am pebalap kampiun itu, tim 


isikan pebalap-pcl 
berumur 18 tahun dan meraih | olimpiade. 

GM di usia 14 tahun pada 2008, 
Hou Yifan juga merupakan ju 


p trek juara 


bernama New Jersey 
luduki peringkat ke 
klasemen di bawah Knicks 
dengan lima kali menang dan dua 
kali kalah (5-2), 

Meskipun tak setenar Knicks, 
Nets membuktikan diri seba 
yang tak boleh diremehkan 
Tim “Jaring Brooklyn” menum- 
Um Igerdara Bogon Coc 
amis 43/10, di 
Center, Brook, Now Yotk 
ts menggulung Celtics pada 


regulasi Pe 
Sepeda Inter- 


dunia putri dua kali beruntun, | nasional (UCD, Piala Dunia B 
2010 dan 2011, 


pada dua 
Pada gim kedu 


Mou Yifan (uting 2000), 
ing dari Monica Socko 
(rating 2445), GM perempuan 
asal Polandia. Kalah d 
da putaran kedua (babak 32 b 
sar) membuat Hou 
yang kini menempati 
FIDE (anking G 


dalam kale mu u Elinor Barker 
lar untuk mendapatkan peba- Joe Ke 
. Pada gim sebelum- | lap-pebalap yangbakal berpentas itu mengg 
Soeko, juara Polan- | di Olimpiade Rio de Jk sell 
5, 2004, 2008, dan 2010, | 2016. Brallsford, 
bidak hitam, mer Menurun 
han serangan Hou Yifan dan me- | butkan, piala dunia seri TI ini ujar Brailsford, merup: 
ng di 3" | digelar di velodrom baru di Glas- yatim agar mereka m 
y 47. Rd2 ha). la, Velodrom Sir berlomba di level atlet elite. 
nempati ranking kedua PIDE un- socko | ci Sebanyak 207 pebalap — Di Glasgow, pebalap juara 
tuk pecatur perempuan mem- dari 37 negara berkompetisi olimpiade dari Denmark, Lasse 
Pemain Brookl Nets, CJ Watson Gir). menggiring bola sambil | bu memperebutkan poin dan unjuk 1 pebalap 
In seterunya dari Boston Celtes, Jeff dunia terbuka ng terbaik. j 
n kompetisi bola basket NBA di New York, AS, | babak ketiga, 16 pecatur perem- Sebagai kualifikasi olimpi 


menjadi 92-99, tetapi sem- — Green, dalam lanjut 


an kali lemparan bebas oleh — Kamis (5/1). nang 102-97. puan yang masih tersisa akan 2013 karena dia sudah punya pebalap akan bersaing 
skuad Nets memaksa Celtics ang- memperebutkan gelar juara du- tiket sebagai juara FIDE Grand nperebutkan poin melalui 12 ngan spesialisasi masing-masing: 
kat tangan, Pada kuarter keem- nia catur perempuan baru. Prix 201. (MID) nomor lomba putra/putri. No- (AEPULN) 


pat, Nets 


cetak 28angkadan Spurs dengan skor hanya selisih” bermain buruk, Ia mencetak 19 
18 angki dua bola, 104-100, di ATT Cen- angka untuk Spurs Kawhi Leo- 
Paul Pierce, /orward Celics, Rabi nard menambah dengan 1Gangk: 
mengungkapkan, — penampilan in uzur Knieks, Jason dan rebound Tim Duncan men- 
Kidd (89), masih garang dengan cetak doubledouble deng 
mencetak 14 angka, termasuk menghasilkan 14 angka plus 18 
andalan Coltics, karena perge- — empat kali lemparan tiga angka. rebound. 
langan kakinya terkili, Raymond Felton juga member “Tony Parker kelelahan, kumi 
"Terima kasih kepada suporter — kan kontribusi yangbesardengan — semua kelelah: 
Brooklyn Nets yang terus me-  membukul uka dan 7 berupaya menempel ketat pe- 
nyanyikan yel-yel sepanjang per-  asis. Pemain cadangan JR Smith main Knicks" kata Pelatih Spurs 
Saya sangat menik- tak kalah cemerlang dengan tam-  Grogg Popovich. 
matinya” kata Joe Jhonson, bahan 17 angka, termasuk situ Pada pertandingan lain, juara 


BI suBuR" 


Home & Office Furniture 


BELANJA HEMAT Klik ke : Nasa Ba Set 
www.SuburFurniture.com #FREEcsicsicn 


(ard tim Brooktyn Nots spekulasi lemparan tiga angka — bertahan Miami Het mengsilas (FREE 
: ang ternyata tepat sasaran, ”—— Denver Nuggets dengan skor 
Knicks membuat sejarah“ kikajahan tin Ag 


Pepsi Center, Denvor. 


Kim 


New York Knicks membuat tonio” 
dengan mencatatkan — kelelahanset 


lain karena pemain 
meraup tiga ke- 
ngan berturut-turut 
imtim Wilayah Barat, yaitu 
acramento Kings, Portland Trail 
Blagers, dan Los Ange 


enam kali kemenangan bertu- mv 
rut-turut pada awal musim tanpa 


nes, forward terbaik 


kali berturut-turut pada Ketika Sj yat ke kan- 1 dijuluki King James, HSBC, UOB, Mandiri, BCA, Citibank 
musim 1903-1994. ang Knicks yang berada di Wi- mencetak 27 angka, 7 rebound, "Un 2 Wee 01 
Kemenangan keenam musim — layah Timur, skuad Taji San An- dan 12asis "Pertandingan kali ini AK Kanya Astari Mo PU AN Rany Jiara Pott 


ini direbut Knicks sehabis me- tonio sudah kehabisan enengi, sungguh berat," kat 021 - 633 8288 / 633 1010 


lumpuhkan tim kuat San Antonio Tony Parker sebenarnya tidak (NP/AFE/RI 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


#wwsuburturniture.com 


ITERS/WAD) 


KOMPAS, SABTU, 17 NOVEMBER 2012 


OLAHRAGA 


31 


AT/ y SENDI LiGotateo MN 41 6 1218 IS WestBrom —-Chesea WSuansea MI 3 4 4 161613 Bologna -Palermo WTorno 12 3 6 3 181014 
DATA DAN AGENDA BMslmg 1732 61191 RSioke MTI 63 IM1 Gina —Chiee BACMIBn 12426 11614 
IkGomda A37 GILA Wengi) 1. Unerpoor 11-63 T1G A12 Fiorentina - Alan Tifolem 127 55 A7 

SEPAK BOLA MA nan — Webvg 3710 fulan Snder iiWign AYI 2 GAB AT inter Cagar Btw 737723 

GEKSPanar Pan Wi 1 DeporivolC11 7-45 1825 10 Teiowih 1254 GIE Udngse — Pama IePesan 17 327 9211 
TOT TET tpi 736118 9 Sena ig Sunderand 101 63-71 9 Sampdoria - Genoa Y.Sanpdora 17 327 IE 10 

Semar aan AAA Jobawma A22 71158 West Ham- IIT IT AsionVila 11 73-6TDA7 9 Klasemen HEGmoa A77 3719 9 

Te TAS SaagTTTT DID Kasamen - Eholy TOOL Lhets UITT BII Difooa 7721188 

Wanda — panjat Rergeis TPG TA T57 19 UCAINGGRS Lino TI 07217 Sutan 178525 ZinteMin 1290321327 2s — 2345 LM 

Barceong — Tango Swag NI 3 57 ZMandy A74 00105 MPR o oU0A7ENA INodi B2? 38 

NM Gee ATA Be SUU7AN Ega INTI NA Faretra 12732 1994 BOLA BASKET 

Ha PENAK ih ST TTG ASeral Tatan iteron LS 211120 UGATALA Elo “71 ADA 

Krn agan TU AT AT ATI TS Liverpoot ——- Vian 5 Wes Bram 11-67 3171220 Gamat 1267215118 AB 

Deportivo La C- TEE” EVaendo AT TIA 113 IS Manchestr CEY- Aston UTS &Wesi Ham AL5 3-3 AAAL 18 SEUU7AD 1Romo “7575 B1, - 

Celia Vao aloe iBSesila —AT 4 341818 1S Newcastle Swansea: 7loitenham 1152 4181617 Awentus - Lao EGtno 1244 451616 Kang OB/ID 

Getate Valadolg Ii RZange IT 06 IRIS Norwich ManchesterUntl — &Areni 11443161116 Napoli Milan #pama 12044161616 Btookim - Boston — TO79T 

Granada ——- Mletico Mada WAhbibo ITA SEA A OR Sovthampion Suham 11-44-3249 16 Minggu GBI) 10 Urinese 17 3-63 16-38 15 New Yon - San Antono 101-100 

Sevila Real Betis BRSodedah IT A1 6 12161 Reodng Everton What NT 35 31215 M Sima -Pestara ILGagian NA 3 SIA715 Miami -Denver 963 


Arsenal) Arsenal 
-1 


Tottenham Hotspur 


4231 


Saatnya Pembuktian AVB 


Arsenal dan Spurs Berebut Zona Kualifikasi Liga Champions 


LONDON, JUMAT — Laga dua tim dari London Mani 
Utara, Arsenal dan Tottenham Hotspur, bakal 

berlangsung panas, Arsene Wenger menargetkan 
kemenangan untuk naik ke posisi keempat. Di 
lain, Andre Villas-Boas 
mampu bangkit dari dua kekalahan berturut-turut. 


Andre Villas-Boas atau AVB, dan City justru unggul 
Pelatih Spurs, terbebani untuk Para pendukung 
mengalahkan Arsenal di mempertanyakan kei 
bi Sabtu O7/M ini di AVB yang mu 
Emirates guna 
ampuhannya sebagai pelatih. D 
ri empat laga terakhir, Spurs ka- nygin kemenangan atas tuan dang dij 


nan sel 


ster Ui 


s membuktikan Spurs Saat ini, Spurs be 
ketujuh dengan 17 poin dan Ar- 
senal di posisi kedelapan dengan 
. Jika mampu menang, 
Spursakan mengantongi 20 p 
na dengan Everton ya 
ini menempati posisi itu, te 
abuat ujung tom- unggul selisih yol, 
baknya kurang produktif. Kera- — Meskipun yakin timnya 
Kuan itu harus dijawab AVB de- mengalahkan Arsenal, AVB se- 
ingkan dengan ma- 
menimpa pa- 


laga, termasuk dua — rumah Arsenal. salah cedera ya 
Menurut AVB Spursukan ber- sukanya, Di pe 
ang dan terus me- — Walker bakal absen. Di lap: 
tengah, pengatur 


abu 


ted, City, dan 
“Chelsea punya sumber da 
lebih baik dibandinygkan kami se- 


du di posisi 


Kyle 
n 


permainan 


tandingan melawan City dan  nit untuk mengalahkan pasukan Moussa Dembele jugi bakal ab- 


West Brom, Spurs memiliki daya sen ber 
dobrak yang hebat pada awal — kan pertahan: 
pertandingan, Spurs selalu mam- — ring kehi 
lebih dahulu, — tuk mencuri gol dan memper- 
mbah gol dam — tahankannya, 

mempertahankan” keunggu "Kemenangan atas Arsenal sa- 


nger, Spurs bakal m 


ma den 


AVB yang biasanya menggu- 
n pola permainan 4-3-2- 


gelandang 
Aaron Lennon, Jermain Defoe 
konsentrasi un- juga tak akan memperi 


Dampaknya, West Brom mampu ngat kami perlukan untuk me- mungkin akan mengubah pola 


menyamakan skor menjadi 11 rebut posisi keempat klasemen. 


nan menjadi 4-4-2 untuk 


meredam kecepatan Si 
zorla dan Olivier Giroud yang 
selalu haus gol. 


Posisi keempat 


Pelatih Arsenal Arsene Wc 
nyer mengatakan, Arsenal jus 
sangat berhasrat merebut posi 
emen, dan keme- 
jadi kunei 


keempat 
angan tas 


ti Ca- 


Ja dob 


laga, Wenger hanya 
pada Febru 
| tertinggal 0-2, tetapi 


i las 


mampu membalikkan keadaan 


menjadi 5-2, 


"Derbi London Utara ii 
1 untuk kami me- 
i telah kehi- 


nangi karena 
Tangan banyak poin sebelumnya, 
Kami bermain di kandang dan 
mempunyai semangat yang kuat 


an bermain kon- 


Seperti Spurs, Arsenal juga 


akan kehilangan beberapa pe- 
main seperti Tomas. Rosicky, 


Abou Diaby, 


cran Gibbs, dan 


inha, Theo Wakcott dan Alex 
Oxlade-Chamberlain harus men- 
da ih dahulu untuk 
memastikan cederanya telah pu- 
lih, Pemain bela 
Sagna kemungkinan juga diis- 
tirahatkan karena kelelahan, 
Dengan pemain yang ada, kata 
Wenger, Arsenal akan mempe 
kuat pertahanan agar 
colonggan pada m 
Para pem 
untuk 


dan Emmanuel Adebayor sangat 
cepat dalam serangan balik. 
Ikan menekan lapang- 


mampu memotong aliran bola ke 
Adebayor yang menjadi ujung 
tombak Spurs, 

Jika Arsenal dapat meme 
pertempuran di lapangan te 
Spurs akan kesulitan mencetak 
gol, Sebaliknya, Arsenal akan le- 
Juasa untuk mendikte permain- 
 (AFE/REUTERS/ESPN/ECA) 


PUSKAS AWARD 2012 


Persaingan Voli, Tiki-taka, atau Sepakan ala Jimenez 


» menit pertanding NN 
Ras musim kompetisi H 
2011-2012 telah berlalu. (9 


Golegol indah dan spektakuler 
dari kompetisi di berbagai be- 
lahan dunia telah tercipta. Ft 
derasi sepak bola internas 
FIFA, pun merekamnya. 
Pertengahan November 2012, 
FIFA, melalui situs re 
mengumumkan nominasi 
gol-gol terindah yang tercipta 


2011-2012. Pemenangnya akan 
diumumkan be 
Ballon d'Or 2013 
langsung Janu 

Nama-nama seperti Lionel 
Messi dan Neymar merupakan 
dua kandidat yang sudah dike- 
mal, Tapi, sepakan Eric 
hingga Olivia Jimene 
pernah terdengar namanya, tak 
kalah mencengangkan. Mereka 
bersaing berebut gelar sebagai 
pencetak gol terindah. 
Ferenc Puskas 

Puskas Award baru ditasbih- 
kan sebagai penghargaan untuk salah satu gol bersejarah pada 81 Oktober 1963. 


pencetak gol terbaik pada tahun 
. Presiden FT- 


mengatakan, Ferene — mengagumkan, Hanya bermain 
Puskas adalah legenda sepak bo- untuk dua klub sepanjang h 


in mama peng- — Hongaria, 1 April 1927 memang Karier sepak bola profesi 
uga mencengangkan, Me 
cetak 514 gol dari 529 penam- 


ladunia, Tak hanya memiliki yatnya (meninggal di usia 79 ta-  pilan bersama Budapest Honved 
talenta dan kemampuan yang” hun). dia berhasil mencetak 84 (Hongaria) dan Real Madrid 


.ol dari 85 kali 


mampilannya —(Sj 


Torehan rekor Puskas, pese- 
pak bola kelahiran Budapest, 


bersama tim nasional Hongaria. diri. Belum Ia 


anyol). menjadi rekor tersen- 


: i persembahan 
baik hagi pesepak bola muda” ”— Dia juga mempersembahkan” gelar bag Kodua klub erta tim 


mrloperkoran @ SraperOne & Kaskus 


nasional yang pernah dibelanya, 
ga dan ra "Pusl 


ng kemudian menjadi warga negara Spanyol, mencetak 


adalah legenda,” kata Blatter di 


Budapest tahun 2009, 


Persaingan 
Pada tahun 2000, ketika ma- 
sih berseragam Manchester 
United, Cristiano Ronaldo 
memboyong penghargaan ini, 
Sepakan kerasnya dari luar ko- 
tak penalti membuatnya meraih 


penghangaan ini. Hal yang sama 


Eropa, dari luar kotak penalti ke 
1iwang Kazakshtan, diganjar 
penghargaan yang sama. 

"Tahun 2011 gilir 

rang muda ti 

ing mampu mengecoh 
yah dan pertahanan Fla- 
menco, membuat jutaan peng- 
gemar sepak bola mendau 
sebagai pencetak gol terindah, 


bali bersaing. 
i gaya yang 
sama. Kemampuan menggiring 
bola melewati beberapa pemain 
lawan membuatnya terpilih 
menjadi kandidat pencetak gol 
terbaik. Begitu pula dengan Ha- 
tem Ben Arfa, pemain tengah 
Newcastle United asal Perancis. 
Namun, gol Olivia Jimenez, 
satu-satunya pesepak bola pe- 
Tempuan dalam daftar kandidat 
kali ini, tak boleh di 
Gol anggota tim nasional U-20 
Meksiko dari tengah lapangan 
yang berjarak hampir 40 meter 
ke gawang Swedia pada Piala 
Dunia U-20 tahun 2012 pun la- 
yak untuk dilirik. 
ilihan ada di tangan 
jutaan penggemar sepak bola 
seantero bumi, Suara Anda 
menentukan. Neymar, Messi, 
atau Jimenez telah menunggu, 
Mun) 


LIGA ITALIA 


Berlusconi ke Milanello 
Jelang Napoli Vs Milan 


MILAN, JUMAT — AC Milan 

dalam krisis serius, Itu pesan di 

balik kedatangan Presiden Milan 

Sivio Berlusconi secara mendu- 69 

dak dengan helikopter, Jumat 

6/1) atau sehari menjelang la- 

watan ke Napoli dalam lanjutan Napoli hanya 

Liga Serie A Italia, pekan ini kehilangan dua poin 

jan Ia Men dari enam laga kandang 

latihan klub AC Milan, dengan di Serie A. 

helikopter dan berbicara selama 

10 menit dengan pemain. Be 

lusconi memeluk striker Stephan 

EI Shaarawy, yang mencetak yol 

pertama tim Italia suat melawan 

Perancis dalam uji coba, Rabu gembira melihat tim saya tidak 

lalu, dan mendedikasikan gol itu pernah menyerah atau berhenti 

kepada Berlusco mengejar kemenangan h 
Bos AC Milan itu lalu me- menit terakhir: 

nyalami semua pemain klubnya 

“an Pelatih Massimiliano Alegri, 

"Jika Allegri masih di 

itu karena dia masih mendapat 

kepercayaan dari saya,” kata 

Berlusconi kepada Chan- gakan Napoli akhir-akhir ini kon- 

nel. ira 


hebat, Terasa sekali sem: 


dalam satu musim, Itu 
kebiasaan kami, kami se- terpuruk di urutan gan 
rius” ujar Berlusconi, “Saya pu- 14 poin dan lebih dekat ke posisi 
nya hubungan bagus dengan pe- juru kunci klasemen (Se 
latih, Dia (AllegrO pria ya poin) daripada puncak klasemen 
dan juga pelatih baik. Bersama (Juventus 3D. 
dia, kami memenangi gelar se- Hasil-hasil buruk Milan ini 
belum badai cedera pemuin me- mengingatkan blundernya pel 
nerjang” bat klub itu stat menji 
"Rossoneri”—julul 
harus meng 
setelah me 
kandang saat tapi say pernah meli 
tina, Perjalanan mereka peka Milan seperti ini,” kata Silva ke- 
berat menginyat harus tampil di pada koran Gazzetta delo Sport, 
kandang Napoli, Stadion San lahan dari 12 lag itu 
Paolo, yang musim ini belum Saya berharap me- 
tertaklukkan di ajang Serie A. 


Dahsyatnya Napoli 
poli hanya kehilangan dua 
poin dari enam laga kandang di 
Serie A. Pekan lalu, mereka me- 
ang 4-2 dalam lawatan ke Ge- 
oa setelah sempat tertinggal 1-2 
hingggi menit k 
ang waktu 1 menit, tim 
Polatih Walter Mazzarri mele- 
sakkan tiga gol balasan mc 
Edinson 
dan Lore 
Napoli 
urutan ket 
tara dengan 26 poin, lima poindi tetapi masih banyak laga dan 
bawah pemuncak Juventus "Ka- kami harus mempertahankan 
Longi sembilan performa,” ujar Kwadwo Asamo- 
dibanding pe- ah, gelandang Juventus, 
latu, (AWAFI/REUTENS 


Sabtu ini, Juventus menjamu 

io belum lama ini me: 

ibu kota dengan 
2 


Juventus memperlebar seli 
di menjadi empat poin d 
rival Inter Milan setel 
mukul Pescara, Gl, Laya 
kandang Juventus telah ternoda 


alui oleh kekalahan 1-3 dari Inter Mil- 
an, tetapi mereku sulit ditak- 
Jukkan, 


sam 


Para pemain AC Milan seperti Giampaolo Pazzini Gengah) dan 
Stephan FI Shaarawy Girl) berdiri lesu 

ntina dalam lanj 
di Stadion San Siro, Milan, 11 November silam, 


“LAUNCHING & GALA DINNER" 
PT. GOLDENMAKMUR CITRA SEJAHTERA 


eertempat di Harris Hotel 

nd Conventions kelapa 

Jakarta, pada 

tanggal 7 November 2012 

PT. Goldenmakmur Citra 

Sejahtera tel sukses 

melaksanakan "Launching 

& Gala Dinner” bersama 

mitra kerjanya. Perusahaan 

yang bergerak di bidang 

bisnis kontrak jual beli emas 

ini berlokasi di Gedung 

Menara | Lt.7 Kelapa Gading 

Jakarta Utara. Pada kesempatan acara tersebut di 

lakukan penyerahan hadiah berupa sedan Ford Fiesta 

oleh Sdr. Lucky Budiardjo selaku Direktur Utama 

kepada salah satu mitra kerjanya Sdr. Jetry Daniel Fam 

yang telah berkomitmen. Kami akan selalu berkomit- 

men memberikan sesuatu yang terbaik dari yang baik 

terhadap mitra kerja kami yang bekerjasama berbagi 
hasil dengan jaminan emas murni bersertifikat, 

Td. 
PT. Goldenmakmur Citra Sejahtera 


32 KOMPAS, SABTU, 17 NOVEMBER 2012 


— NAMA & PERISTIWA 


INE FEBRIYANTI 


Tak Sampai Hati 


TOY aa | aa ai ia - 
h ujar Ine sembari tertawa 
y | tumbuh etika meliat Ine gor D, 
— teater, "Dulu, aku pernah mengajak Fa 201 
la | Zeyn. Yang terkecil malah belum pernah 


boga 


| mt 


kuajak lihat latihan teater,” ujarnya, 


Nina shooting un: 
tuk iklan, “Suami- 


(4), sudah tampak 


pun ikut bermain da- Sena angin 
ki tak sampai hati se- AYU DYAH PASHA 
bab hoaig an # 
klan bisa Film dan 


kami, orangtuanya, saja 


Pelatihan 


art 
menja 
Hadyeeh, akunku 
ni, bukan itu, 
Jollower-ku enggsak nambah-nam 

sih tahu akun yang 
1 salah, mirip pu 


sat d 
ow Kompas terny 
Ine, (RD 


SEPULTURA 
”Menggetarkan” Tenggarong 


eng Leroy Osi 
ran sebagai suami Stella, Dicerit 
mereka berbeda keyakinan dan 
perjuangan cinta Dian: 
Cah 


adegan 
n gambarnya 


Ju 
Rita berh 
makan di 
sponsor sehi 
bisa bangkit di 
sejenak melups 

011 y 


1000-an orang. 
up @entevent lain bisa diselengga 
nyggandong 


it 
dilakuk: 


gratis 


pribadi vembe 


m @Ra) 


PEMILIHAN UMUM 


PEMILU 
DPR, DPD, dan DPRD 


MWWeNBlUZ. com 
, Wnen Nat | meets MINI and d gallerie 
Featuring 2013 Collection from tuzzi and MINI 
and Series of Artworks by Indonesia merging Artists 


"Pemilu di Luar Negeri: 30 Maret - 6 April 2014 


Melayani Hak Pilih Rakyat 


THE ART, AUTOMOBILE AND LIVING INTERIOR 2013 EXHIBITION 


23 NOVEMBER - 23 DECEMBER 2012 
11.00AM - 08.00PM 
x DA VINCI TOWER (LOBBY) 
4AL GIFT JL. JENDRAL SUDIRMAN KAV. 12, JAKARTA 
| onneresi pp »R PUB 
#ovStoRs 
pun BOAMON 
x 


gallerie 


mrloperkoran & 


KITA tahu ada perusahaan yang memberi 
"bersaing" serta fasilitas “wah" 
dengan harapan individu jadi lebih 
produktif dan bisa menampilkan kinerja 
terbaik, Namun, kita bisa melihat bahwa 
upaya ini tidak selalu efektif untuk 
menumbuhkan spirit, moti 
kepandaian, dan sikap terpuji dari 
karyawan, Meski sudah diberi gali di 
rata-rata, tidak sedikit karyawan yang 
tetap bertingkah laku tidak produktif, tidak 
mandiri, serta tidak berani mengambil 
keputusan dan risiko, Riset menunjukkan 
upaya semacam ini tidak ampuh 
menghasilkan perubahan perilaku yang 
bertahan lama karena motivasinya bersifat 
eksternal, bukan dari dalam di 
Bila karena satu dan lain hal 
ada dihilangkan, sikap kerja karyawan bisa 
berbalik 180 derajat. Di sisi lain, ada: 
perusahaan yang penghasilan karyawannya 
tidak besar, fasilitas untuk karyawan tidak 
berlebihan, tetapi kerja sama tim, 
semangat karyawan, dan 
Prolesionalitasnya sangat menggebu gebu. 


KOMPAS KLASIKA | Sabtu, 17 November 2012 


yang kita yakii 
organisasi? 


Jadi, ada hal lain di luar 
kompensasi dan 
remunerasi yang 
berperan signifikan 
dalam membangun 
efektivitas organisasi dan 
manusia. Faktor lain itu 
adalah "hati" dan “rasa”, 

Dalam mengelot: 
manusia, kita memang 
sering kali lupa 
mengukur kekuatan 
“rasa”, Padahal, sering 
kita kehilangan tenaga 

andalan karena ketidaknyamanan emosi di 

lingkungan kerja karena sakit hati, atau 

merasa tidak dihargai. Ungkapan "jangan 
membawa emosi" di tempat kerja memang 
tidak lagi relevan. Kapasitas emosi malah 
menjadi barang mewah di era teknologi 

Ini, Tim dan organisasi hanya bisa 

berkinerja efektif bila ada emosi positif di 

dalamnya, Pelanggan loyal karena ikatan 

emosi, Karyawan kompak karena merasa 
satu rasa, Afeksi, kemampuan merasakan 
dan mengekspresikan "rasa", menjadi 
elemen penting dalam komunikasi dalam 
tim. Nilainilai penting yang menjadi jiwa 
organisasi harus diekspresikan 

dalam interaksi dan proses coaching 

sehari-hari sehingga karyawan bisa 

merasakannya. Kejujuran, kepercayaan, 
respek, harga diri, keberanian, keterbukaan 
setiap Individu dalam organisasi adalah: 
hal-hal yang harus ditargetkan oleh atasan 
tau pemimpin, Tanpa ini, semua nilai tadi 
tertinggal sebagai kata-kata saja. 


KARJER 


www.kompaskarier.com 


33 


A 


J 


UNTUK PEMASANGAN IKLAN HUBUNGI: O21 2567 6000 & 2567 6076 | SMS 0812 843 8888 


Positifkah komunikasi tim? 
Penelitian Thomas Bradbury dari UCLA 
menemukan adanya komunikasi positif 
pada organisasi yang efektif, Dalam tim 
yang efektif, cara bersepakat, berdebat, 
'dan mengajukan usul bernada positif, 
Sementara, di tim yang kurang efektif, ada 
lebih banyak situasi di mana orang 
bersikap defensif, berdebat dengan cara 
yang tidak produktif. Dalam situasi 
beremosi positif, komunikasi ditandai 
adanya "passion", aleksi, humor, dan 
"berjiwa". Sementara di situasi beremosi 
negatif, orang lebih cepat naik darah, 
cepat patah arang: memutuskan transaksi 
komunikasi. Di sinilah atasan berperan 
penting karena otomatis atasan sangat 
memengaruhi warna komunikasi dalam 
tim. Apakah sebagai atasan kita kerap 
mengeluarkan komentar bernada 
mengancam? Atau sebaliknya, mendorong 
“dan me-reward komunikasi positif? Atasan 
yang sadar akan perannya sebagai coach 
betul-betul perlu mawas diri tentang 
bagaimana ia memberi komentar saat 
mengoreksi kesalahan anak buah, 
bagaimana cara komunikasi dalam 
menengahi beda pendapat. 
bisa menemui organisasi di mana 
ketegangan bisnis tinggi, banyak 
perdebatan, tetapi kekompakan tetap 
terjaga. Dalam salah satu organisasi ini, 
seorang karyawannya berkomentar, "Di sini 
orang bisa berbeda pendapat, tetapi ini 
demi satu tujuan yang jelas.” Ernosi positif 
berkhasiat seperti lapisan antilengket di 
penggorengan. Kerak dan gosong yang. 
mungkin timbul dari tegangan tinggi atau 


beda pendapat tidak bakal menempel dan 
tertinggal, Coaching sebagai salah satu 
proses komunikasi penting perlu dilihat 
sebagai sarana bagi atasan untuk 
mengekspresikan "rasa" dan "emosi", 
Pencapaian sasaran tim, pengembangan 
kompetensi anak buah harus menjadi 
obsesi yang dikomunikasi dengan 
sehingga coaching betul-betul berbobot 
dan tidak sekadar formalitas penuh basa. 
basi, 


Seorang tenan, chairman perusahaan 
multinasional, yang sangat passionate 
mengembangkan coaching culture di 
organisasinya, berkomentar bahwa 
menjadi coach yang efektif memerlukan 
keterampilan interpersonal tingkat tinggi. 
Coaching pada dasarnya adalah interaksi 
komunikasi "multisensorik”. Dasarnya, 
adalah “hati” dan “keyakinan” yang 
digunakan untuk mengolah "rasa", yang 
dihasilkan dari observasi intens seluruh 
pancaindra. Umpan balik atau pesan, tidak 
semata "dikatakan", tetapi “dlekspresikan" 
lengkap dengan tindakan, Dengan cara 
anak buah atau coachee, tidak sekadar 
“mendengar”, tetapi juga "merasakan", 
Hanya dengan coaching bernuansa 
komunikasi positif, anggota tim terdorong 
untuk "berubah" tanpa merasa “diubah” 
la akan merasa dibimbing tanpa merasa 
“digurui", dan merasakan "tumbuh" tanpa 
dikerdilkan. Coaching, baik langsung 
maupun tidak langsung, baru bisa efektif 
lika menjadi bagian dari kegiatan 
Organisasi sehari-hari, bukan aktivitas yang 


"Coaching": Kelola “Hati” dan “Rasa” 


Sangat basi bila kita masih mempertanyakan ungkapan “manusia sebagai aset terpenting” perusahaan. Hal yang perlu 
kita pertanyakan sekarang ini adalah sejauh mana upaya, kesiapan, dan kesungguhan kita untuk mengelola aset 
terpenting ini? Berapa banyak dan bagaimana kita berkompetisi untuk menginvestasikan waktu dan uang pada manusia, 
sebagai aset terpenting sehingga tiap individu betul-betul bisa mendorong produktivitas tim dan 


berdiri sendiri, 
Teman saya ini mengingatkan bahwa 
hal-hal tadi tidak bisa dicapai tanpa 
“tuning the reguency”", Coach perlu 
menyesuaikan gelombangnya untuk berada 
pada frekuensi yang sama dengan 
bawahannya. Atasanlah yang harus 
menyetel frekuensinya, bukan bawahan 
yang menyesuaikan ke atas. Alam 
mengajarkan melalui kapasitas jari-jari 
jempol adalah pemimpin, jari lain adalah 
anak buah. Jempol harus bergerak 
mendekat, agar jari lain bisa 
menyentuhnya. Kalau jempol tidak mau 
bergerak untuk “menyentuh” kelingking, 
jangan harap kelingking bisa mendekati 
jempol, apalagi menyentuhnya. Mau tidak 
mau atasan harus bisa beroperasi secara 
multifrekuensi. Ini adalah "active listening” 
yang dipraktikkan sepenuh hati. Inilah 
'esensi penting dari “The Power of 
Coaching”. Teman saya ini akan menjadi 
salah satu pembicara di seminar tanggal 6 
Desember 2012. 


Eileen Rachman & Sylvina Savitri 
EXPERD 
Hogan Career Coach Certification 


EXPERD 
THE POWER OF COACHING: 


MAKE TV IMPOSSIBLE POSSIBLE 


mrioperkoran 


Performance Execution 


Organization Design 


SEPERTI telah Kita ketahui, 


telah 
berdiri suatu lembaga pemerintah 
baru yang disebut dengan Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK). Organisasi 
baru ini merupakan penggabungan 
fungsi Bapepam'LK dari Kementerian 
Keuangan, dan fungsi. Pengawasan 
Bank dari Bank Indonesia. Walaupun 
keberadaannya sudah — ditetapkan, 
secara fisik organisasi masih sedang 
dalam proses penyusunan, Suatu 
pertanyaan besar bagi para pegawai 
yang akan berpindah dari organisasi 
sebelumnya (Kementerian Keuangan 
“dan Bank Indonesia) ke organisasi OJK, 
"Di mana nanti saya akan berada dalam 
organisasi OJK?” 

Memang suatu pertanyaan yang 
wajar muncul jika kita BELUM me- 
miliki” susunan organisasi — yang 
menggambarkan posisi dan. fungsi 
utama dalam organisasi, Kepada siapa 
saya melapor? Apa uraian tugas saya? 


Apa wewenang saya? Apa tanggung 
jawab saya? Berapa level saya? 

Namun jika kita lihat organisasi 
yang SUDAH berdiri sejak lama, yang 
sudah memiliki struktur organisasi 
yang sah, kadangkala masih muncul 
pertanyaan serupa dari para karyawan 
yang ada di organisasi tersebut. 
'Apa "sebenarnya" tugas saya? Apa 
"sebenarnya" wewenang saya? 

Hal ini biasa terjadi di organisasi 
yang” penyusunan — organisasinya 
(struktur organisasi) hanya merupakan 
suatu exercise untuk memenuhi suatu 
persyaratan keberadaan organisasi. 
Struktur organisasi, beserta Uralan 
Jabatanyangmelekatdengannya,dibuat 
hanya sebagai formalitas keberadaan 
dokumentasi, Sering kali pekerjaan 
sebenarnya telah berubah, tetapi tanpa 
melalui penyesuaian terhadap Uraian 
Jabatan sehingga akhirnya tugas dan 
Wewenang seseorang lebih mengikut 


'UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME 


UNDP partners with people at all levels of society to help bulld 
"ations that can withstand crisis, and drive and sustain the kind of 
growth that Improves the gualty oflieforeveryone. On theground 
In 177 countries and territories, we offer global perspective and empowerdives 
localinsight to help empowerlives and bulidresilent nations. UNDP Pestentnsas. 
Indonesia is looking for national guallfied candidate to flin the 


following post based In Jakarta : 


Admin. and Finance Associate, SWARGA Project 


(Post No. 33844) 


Competitive benefits such as pension, medical &lfe insurance, annual, paternity 
and maternity leave will be offered accordIng to the UN rules. For further 
detailed information on application and complete Terms of Reference, please 
visit our website : http://www.undp.or.id/jobs. Closing date: Sunday, 


STAFF CENTER 
2 TEKNISI 


'T. CENDERAWASIH MAS 

Ofico Park, Blok B. 
28-26, Jl. Benyamin Suaob 
Kemayoran -Jakarta Pusat 
CP! Baguandi (085662068302) 


apa kata atasan, tanpa memedulikan 
Uraian Jabatan, 

Kalau kita teliti lebih dalam lagi, hal 
Inilah yang sering menjadi penyebab 
ketidaketektifan organisasi, misalnya 
menjadi penyebab dari konflik internal 
'ntardepartemen karena ketidakjelasan 
Wewenang dan tanggung jawab, 
pertengkaran antara atasan dan 
bawahan karena bawahan merasa 
diberikan tugas yang berlebihan di 
luar tugas yang seharusnya, dan lain 
sebagainya, 

Beberapa organisasi atau  peru: 
sahaan menyadari pentingnya Imple- 
mentasi dari desain organisasi yang 
benar, tidak hanya dalam. tataran 
dokumentasi saja, tetapi merupakan 
suatu sistem yang dilaksanakan dan 
dipatuhi semua unsur organisasi, 
Perusahaan dengan kesadaran tinggi 
Ini biasanya akan menyediakan sumber 
daya yang cukup untuk mengelola 


— 


TP peak 


(niera terarga Ina Mangan Certoa dl Menberig ban Pt Meng 


sma 


Aa Gea at fan 11 Ma ea 


(Atas growing Christian Unhverity offers attractive 
carwer opportunitas to the Iilowing position: 


ACADEMIC DIRECTOR 


“Mm, 10 yan 
Henti Engtah,everi 


' Iabatan Fungsonat « preterred 


IT LECTURER 


2 Min S2 INIT (ekrk Itormatika), min GPA R00 
“Neh #aduate n ercow age 10 moh 
"3 ehalandipn are sendaia foi tut ne tecturers 


perna er managemen, 
ntute arena 
MEAD OF THE ACCOUNTING PROGRAM 
» Min 33 Aermunting min GPM 200 
Min. 5 year mmparanca in 2caderoicarean 


organisasi.” Sumber daya yang 
disediakan termasuk keberadaan dari 
suatu unit organisasi yang biasa disebut 
dengan Organization ” Development 
atau disingkat OD. Di organisasi 
pemerintahan, fungsi tersebut biasanya 
disebut bagian Organisasi, setingkat 
Eselon 3, atau bahkan ada yang hanya 
setingkat Eselon 4. 

Pada perusahaan yang berskala 
kecil dan medium, fungsi OD ini sering. 
kali dipegang langsung oleh pemilik 
perusahaan atau pimpinan perusahaan. 
Pada perusahaan seperti ini, dengan 
pemahaman yang terbatas, fungsi OD 
sering kali diartikan sebagai fungsi 
yang hanya bertugas mempersiapkan 
struktur organisasi. 

Terlepas dari siapa yang melak- 
sanakan fungsi OD, penyusunan dan 
pengembangan — organisasi — harus 
dilakukan dengan ” memperhatikan 
proses bisnis organisasi dan arahan 
strategi jangka panjang perusahaan. 
Dengan memperhatikan — proses 
bisnis organisasi, struktur organisasi 


yang, 
Indonesia. membutpkan 


Kualifikasi 
urwworitaslortommuka 


pertanyaan mobi benan 


Pentanak.& Megan 


store sureswson (ta) 


dapat disusun untuk memastikan 
akuntablitas organisasi terhadap 
pelaksanaan dari setiap bagian dari 
proses bisnisnya. Pembagian wewenang 
dan tanggung jawab antar bagian di 
dalam organisasi dapat disusun sede- 
imikan rupa sehingga menjamin alur 
roses yang efektif dan efisien, 

Dengan mempertimbangkan sasar: 
an strategis jangka panjang organisasi, 
struktur organisasi dapat dipersiapkan 
untuk memastikan ketersodiaan fungsi: 
fungsi yang diperlukan dalam mencapai 
target:target jangka panjang, termasuk 
pengembangan organisasi di masa 
“depan, Ketersediaan struktur organisasi 
kemudian harus dilengkapi Uralan 
Jabatan yang menggambarkan dengan 
Jelas fungsi utama setiap jabatan, tugas 
pokok, tanggung jawab, wewenang, 


thubungan kerja, indikator kinerja, dan 
persyaratan kompotensi jabatan, 
Melihat pentingnya kejelasan dan 
penerapan struktur organisasi beserta 
uraian jabatannya, dalam. organisasi 
baru seperti OJK di atas, harus 
dipastikan penyusunan — organisasi 
organisasi, 


desain organisasi harus secara disiplin 
diterapkan dan terus berkembang 
mengikuti perubahan proses bisnis dan 
strategi perusahaan. 


Raymond Hadisubrata 
Director Consulting, 
GML Performance Consulting 


BMAGNA FINANCE 


(PT, Magna Finance adalah perusahaan pembiayaan moti 
.mbang pesat dengan 25 cabang di selurun 


1. BRANCH MANAGER (BM) 
2. MARKETING HEAD (MH) 


@ Pos, usia maksimal 38 On (1) & 32 In (2) DASI dari 
(6 Pengalaman sebagai BM rin 4 WB MH min 2 dn di 


Mocvikijarvigan Steseroom yang as d arwanya 
(6 Menguasai salah xatu ar kota 2 : JAWA BARAT, JAWA 
TENGAH. Jakarta. Lampung, Palangkaraya, Banjarmasin 


1 'Bagi yang tidak berpengalaman di pembiayaan mobi 
bekas, Biatap tak melamar 

18 Bag kancatat yang terpah akan mendapal paket Yap dan 
Insert genyutan yang bagua tera pengembangan Van” 

KUrimikan surattarmaran lengkap anda he 


KESEMPATAN KERJA 


ADAMS TRASI kr OPERATON 
oa 
SALES ASSET CoA 


Mrmtan G1 


INDONESIA'S EXECUTION WINNERS|. Kamu, porune 


in VALUE CREATION #isrgginere 


(or CUSTOMERS, EMPLOVEES, and SHAREMOLDENS | 


MAGTILENGT 
Awan 


SAI agan 


B. REGIONAL MANAGER (au) 
TE MANA tan pejan 
ia 

da 
ca 


Keusan dan 
AN peran Unang et 


Ihram kegermergatar Kuat merana kemanan 
trgg Una memargun Cabang 


CL ACCOUNT SALES & DISTRIBUTION 


an ga amat 2031 
“root 


mrloperkoran 


34 


KOMPAS / KLASIKA / 
Sabtu, 17 November 2012 


| dronony WAHANAARTHA GROUP VW 


Ni inmark 


Wnmark Pharmaceuticats (par of Deragroup) 


Management Trainee 
Captain 

(ia DI an Bepergatmtan 

Service Crew Ihetan Merogterat Cost 


Promotion 
" Graph Design na. iba 
Mngraman& hertang Uargnmai rta Bebera 
12. Barista Baker 
WALK IN INTERVIEW 


Porusahaan cat yang sodang berkembang membutuhkan 

beborapa SALES untuk aroa Pantura, Jabar, Jatim & Solo 

Kualifikasi yang dibutuhkan : 

F PM, usia max. 30th 

W Min. D3/S1 segal 
jurusan (PO BOX A004 

F Pengalaman min. 2th SALATIGA 5071 

F Memiliki SIM C/ 1 
kendaraan sendiri 

PF Sanggup bekerja 
dengan target 

F Pekerja keras, jujur 

bertanggung jawab & 

suka tantangan 


Krim lamaran lengkap ko: 


INSENTIVE & 


@IFc | Fine International 


International Finance Corporation (IFC), a member of he World Bank Group, fostors 
sustainable economic grow In developing counties by financing prvata sector investmant, 
mobilizing private capital In local and International Ahancial markets, and providing 
'advisory services lo business and govommonts.: 


IFC in Indonesia oims to: (4 raduca the Impact of dimata change: (2) Incroasa rural 
Income: (3) promote sustainable urbanizaton.IFC's Indonesia Sustainable Forestry 
Program supports tho davelopment of viablo forosty practies on dograded lands in 
Ironber areas o Indonesia. The program promolos sustainable forosty pracices Dy: (1) 
adVising on ways to reduce costs mesociatod with forestaton of dograded lands: (2) 
supporting oflors at tho soctor lovel Inrough pubie poly Improvomonts in company: 
community parnorahps. 


To support tns objoctive, IFC is looking for: 


National Consultant for Forest Management Systom Implementation 
and Company Community Investments 


TThe consultant wil be hired for a period of 7 months, , with a maximum of 150 person- 
daya, to pertorm tha following tasks: 


1. Coordination between IFC forestry team, other IFC specialist, and consultancy 
(ms to Implemont Ihe program of work agroed with pivate sector foresty clients. 
This will reguire organization of regular meetings, Workshops and reporting to 
.onsure smooth Implomontaton and adjustmonis as nooded, 

2. Coordination botween the IFC forostry and Invesimont Ciimato teams, consultants 
land Ministry of Forastry to Implamoni the consultation process for tho Ministora! 
'decroe ang development of guidelines, This Includes buiding rolationships wiih 
rolatod stakeholders and monitoring and evaluation of progross, 

3. Provision of support to selected lead frms in adoptng IFC Performance Standards. 
Into plantaton, social and community partnership planning and management. This 
wil include monitoring of progress against he Work pian and designing specifa 
“ctions to addross opportuntios, woaknosses or dolays. 

14. Regular reporting on progress toward IFC objectives and milestones as related to 
the forost managomont Improvoment and rogulatory framowork compononts. 

5. Travel as necessary 


Spgchcay, he Consutant must met mos oi olowig Guslntone: 
1. Minimum 10 years relevant working experience, wiih corporate operational and 
'advisory exporlenca is high proforrod: 
2. Experlence working on sustainable forest management syatems, social engagement, 
land company-community development issues, espocially at sub-nationaljovol: 
3. Experience in regulator analysis and relorm areas and a vast network of stakeholders: 
(0g. local govemmont, business association, ot) is proforrod: 
4. Strong analytcal and synthesis capablity, faciltaton skils, and wriing abities: 
and 
5, Excellent oral and written Engilah skil. 
Pioaso submit your axprosslon of Intoras In cover lotiar and comprohonsivo 
curriculum vitae (CV) 
by 12.00PM, Novembar 26, 2012 electronlcally to ESosamiofifc.org 
Al applicatons wil be troated In trct confidence and ONLY shortisted candidates wil 
bo contactod. No tolophono calis, taxos or letors wil ba accoptod. 


PT. TUFFINDO NITTOKU AUTONEUM 
Perusahaan Joint Venture Indonesia Jepang yang sedang berkembang dan ber- 


Berak dibidang Interior Trimming Part untuk Industri Otomotif, membutuhkan : 
1. MANAGER PRODUKSI (Mgr Prod) 
2. SUPERVISOR PRODUKSI (Spv Prod ) 
3. MANAGER HRD & GA (Mgr HRD) 


4. MANAGER ENGINEERING MAINTENANCE (Mgr Eng) 
5. SUPERVISOR ENGINEERING MAINTENANCE (Spv Eng) 
6. MANAGER FINANCE / ACCOUNTING (Mgr Fnc/ Ace) 


Persyaratan : 
2 (1,3, 4 6) Berpengalaman min. tahun di bidangnya dan usia maks, 45 tahun 
(2, 5) Berpengalaman min, 3 tahun di bidangnya dan usia maks. 35 tahun 
(1, 4)S1 Teknik Mesin /Industri 
« (Si S1 Accounting atau Ekonomi « (2, 5) 03 Teknik Mesin 
2 (1, 2,3, 6 5, 6) Inggris aktif dan diutamakan yang berpengalaman di Manufacturing 

Trimming Part Otomotif serta dapat bekerja secara Team 
(3, 2) Dapat menganalisa Data Teknis dan Baya serta mempunyai Skill dan 

Pemahaman Tekhnik Mekanikal dan Elektrik 
' (8, 5) Pengalaman di bidang mesin Produksi dan Utility serta menguasal Program 

'Mable Logic Control (PLC) dan Program Autocad atau semacamnya 
' (8) S1 Hukum / Psychology, menguasai Hukum Ketenaga Kerjaan, Hubungan 

Industrial, KPI Implementation, Penanganan Sumber Daya Manusia 

Kirimkan CV lengkap ke: 
Email : hrga..tuffindo@yahoo.com 
atau kirim ke alamat : 
PT. TUFFINDO NITTOKU AUTONEUM 
JI. Pramuka Raya Kav. 72, Jakarta Pusat 10570 


Lamaran diterima paling lambat 2 minggu setelah iklan ini dimuat 
IM, cantumkan kode lamaran di sudut kiri atas amplop atau di Subject Emoll 


PT. OMETRACO ARYA SAMANTA 
Perianaan dig tramuka dang perinanmasio-moi dust (Sean 
Door, Muka den Gr? dan Pai ce memutuskan 2OH bangsi 
Umuh poaa 


1. MANAJER TEKNIK (MT) ja 
pehatantriatep penambangan SBI dan menguat banana goa? Pen, 


2. Da Demen yu au bakorytebon, 
x permatarimosin-emosn 
peenaian Drhsang pangeribangar BM, San mangsa banana Iga 
3. SALES ENGINEER ( SE-ENG) 
1 Teknik, berpengalaman min 2th dl penjualan porlatanimasin.mosin Industi. 
4 SALIS mECUTINN 


Ina data 

DASI semua urusan, fan berpengalaman di penjualan berbagai ragam 

5. MARKETING EXECUTIVE for FURNITURE/NTERIOR PRODUCTS 

$ionthutOosan #od, ory haitan 

lebih disukai berpengalaman di desain interior, dan memliki SIM! 

6. TEKNISI (TEK) Ai La en 
“SMK prusan oloktooikaisridmosn, tahun, berpengalaman 

menangani peraialan elakroriwIatrk/mokanikai 

7. TEKNISI TURBIN (TEK-TUR) 

murilookronikaNtk, Vs mas 30. Ber ls ata berpengalaman. 
an goro molakikan petaran Goa Ia kos 


Wrimkan lamaran ongkap, CV, dan cantumkan kode posiai di pojok ki atas 
lamaran atau pada email ko : Lan kn 


bertamu orang, 


Recrultment Departmont 
Il Daan Mogot Km.12 No.8, Jakarta Barat atau emal : hrd@oas.co.id 


Ws. 


eta business expanslon, WWI weh Is Indonesa largest coroson control group of company ts 

Iooking fo aualifed personel fo the following posilon. 

Assistant Operation Manager (1 Position) - Code AOM 
ie / She should bin mid 30, minimum S1 degree In engineering, at least 5 years working 
'pertence In proect management preerabie In Ol and gas construction (experianc In project 
In remote are in Indonesa wil be an advantagel, abity to manage mutipie project, strong 
IeaderaNp, good managerial and reporting sil, matur and able to work under BEN Schedule, 
He She wil report to Operation Manager and 800” 

Corrogion Engineer (5 Positions) - Code: 
Ie / She should be In the mid 20, minimum 51 degree In engineering, at least 2 years working 
experience in engineering (oreferabe related to il and gas, petrochemica or power plant), 
okseaton of corosion profesional cetifcate tuch as Indoeor or Wace wil ba An advantage, 
ready to work at site In Indonesia, good command in English (oral and wrtan), mature and 
Independent. 

Cortosion Technician (5 Positions)- Code: CT 
Me should be ine mi 20, STM/D3 In engineering. at last 3 years working erperlencein electrical 
tergingering Io ol! and gas oe plant (orlerabie an corroson techvilan),resgyto work ate in 
Indonesa, abilt to work under minimum supervslon. 


Ike / She should be in the lte 20 or eaiy 30, minimum S1 degree, poses more than 3 years 
'pertence In sales/markating of Industrial engineering product. (oreferabie In ol and gas or 
petrochemical), good Interpersonal skil, good command In Englh, mature and abie to work. 
“Wih minimum supervislon. Candidate may be ssigned In Jakarta, Balikpapan or Pekanbaru. 


(Only sutabe candidate should poly, please put your application code in he let side of envelope 
HAK n cma Pee send ppcton et and VJ. Ra Tanjung Boa No 15 Jana 
Selatan 12530 0: 


hrdewilsonwalton.co.id 


KARIER 


Manulife Indonesia Management Trainee 


Together we can make the right choice 


Manulife is planning a rapid expansion —— Gualities we are looking for 


of its Distribution Channel in Indonesia. — « A fast learner with Outgoing personality 
To support its growth, we are inviting —— « Focused on fostering Innovation 
Igh caliber graduates to take partin —— « Independent and enjoy working with 
Manulife Management Trainee challenges 
Program, This program specifically « Excellent communication and 
designed to create FUTURE LEADERS for presentation sklis 
Manulife « Award/researchvrecognitiorVwork 
published is preferred 

The development will be emphasized on - « Actively involved in sports, social 
in.class training, on-the-job training, and/or music activiti 
totation, project, and coaching & « Held leadership roles In organizations 
mentoring 01 events 

« Able to work effectively with teams 
The role « Strong analytical, numerical and 
You will get the opportunity to be part of problem solving abilities 
Management Trainee Team, participating 
n 18-months Management Trainee Language Reguirements 


arm « Proficiengy in English and good in writing 


You wili be exposed to various facots Of skills 
Our Organization through multi learning» Knowledge of other language will be an 
methods, as we groom you towards advantage 
a successtul career opportunity that will 
let you be at your best Shortisted candidates will 90 through 
a series of assessmet only 
Eligibility for Application the best will progres stage 
« Fresh Graduate (bachelor / master for final selection. 
degree) from reputable universities 
« Attainment of min. 3.50 GPA or Honors Please send your resume, application letter 
« Maximum 1 year for professional (in English) to 
working experience recruitment id@manulife.com 
BEFORE 24 November 2012. 
KELE i Fa 
M Manulife 125 YEARS 
For your future KM 


Perusahaan berskala nasional yang 
sedang berkembang membutuhkan 
beberapa karyawan sbb: 


1. SEKRETARIS DIREKSI 

“ Wanita usia max.35 thn # Pria usia max.30 thn 

# Pendidikan minimal D3 # Pendidikan min. SMA/SMK 

# Pengalaman dibidang yg sama min.2 thn «# Berpengalaman dibidang 

# Menguasai bahasa Inggris/ Consumer Goods/ Penjualan 
Mandarin ( Lisan / Tertulis ) Alat-alat listrik min.1 thn 

# Berpenampilan menarik. # Mempunyai kendaraan sendiri 

2. MANAGER ACCOUNTING SIM 

# Pria/Wanita usia max.35 thn 

# Pendidikan min S1 Akuntansi 

# Pengalaman dibidang yg sama min.3 thn 

3. HRD 

# Pria/Wanita max.35 thn 

“ Pendidikan min.D3 

# Pengalaman dibidang yg sama min.3 thn 

www.morris.co.id 
Lampu “MORRIS” Kebani 


4. SALESMAN 


lamaran lengkap 
PT. tan Niagatama Indonesia 
Komplek Gading Bukit Indah 

J.Bukit Gading Raya Blok A No. 8, 
Kelapa Gading Jakarta Utara 


Urgentiy Needed 
International SOS is currentiy seeking suitable 
andidates to ful 35 vacant positions for Jakarta 
Head Office and Medical Facilties in remote area 
all over Indonesia 


For those who are Interested, piease visit Career 
PENA Www.sosindonesia.com) 
I position details and specfic reguirements. 


DIBUTUHKAN SEGERA 
Esa pertama dIndoposa Yara berora d bidang) 
Untuk Posisi: 


Staf Pembellan Gas (Kode: PG) 


Pesan mn ma 
Pe 
TEGNa d mamintiotoa 

Dn tap itng 

Pena 

Mang Lesotkah Nee ATU pai dangan Nak 
£ Ia antar 

aan 


mencantumkan kode posisi Imbatnya'2 minggu 
setelah Ian ini kepada Manager SOM: 


$ amatoralvotin meramen Swing dor bea aomers, 
nee block men 


Tian Ketut yn Wo top peognh ed n 


personnelesosute.com 
Mama cenata.co 


PO BOX 2111 JKP 10021 atau 
rekrutmen.nr@gmail.com 


mrloperkoran @ 


KOMPAS / KLASIKA / 
Sabtu, 17 November 2012 


BUILD YOUR DREAM 
AND YOUR CAREER 
WITH CIMB NIAGA 


CIMB Niaga has aways been passlonate about bulkding 
Young talents, #gutpping you with sound ski, and In 
the long term, molding you into the future leaders 
Our ambition is to be the best in ASEAN. We are 
groming, and we are opening more Opportunittes lor 
people to joinin our ambition to bulk strong bank for 
ASEAN 

We Invite you to prevont yournel! In a lacntotace 
Interview dthin the fodowing opportunies 


1. E-BANKING MANAGER (EM) 

ROLES & RESPONSIBILTIES 

To attend to ntormer' noda Miom aKc0unt open 

Mrosxtively developing the businesa tvough rigorous crow saling of 
taningn, current account and time deposit products. credit cards, hornelaan, 
'utoloan and bancaysurance. Being he foretront ol the bank inthe newera 
Ot Internet banking, mobile banking and phone banking. Managing 


performance for excelience and ba the tole modal for therteam. CIMB Niaga: 
Banking Managers li be bult into the foretront of the bank» culture Of 
strong performance orlented team with the mindset of being Ihe best at 
erving and winning their customers in the industry, 


Cache Banking Manager wil be enuipped with relevant knowledge of the 
bank's products and services. as well as the sklih and competencies In 
pertormung their roles and responsibltes 


2. RELATIONSHIP MANAGER (RM) 

ROLES & RESPONSIBILTIES 

Bo the face Ol CIMB Niaga In. providing Industys best approach in 
mantairung and terving Customers, providing sokuions to their problem 
and ncreasing cro1 set am6 
MMinga Relationship Managers wil be continucaly moldod into becorming the 
oke model wita Uh 


3 tuntomer portfolk within te ank 
bbank'3 embition to becoring the leader in Its Induntiy. 


(OUALIPCATIONS: 
« Minimurn educattorc Bachelor Degree/SL 
' Minimum GPA (IPK) 2,75 04, 
' Maving 1-2 year of erperlence In the banking orretal Industry, 
and knowledge of the banking products are an advantage 
« Ate between 24-30. 
Strong sel! motivation lor improvement 
» Positive atitudes are essential In performing sales and service acthites 


Plestant yet awet 
(air Englah sii verbal a 


PPLLASE BRING YOUR CV, MOST RECENT COLOURED PHOTO (4x6 CM) 
AND COPY OF IO. 


FIRST 400 APPUCANTS WILL BE INTERVIEWED. 


comenunication Wil: 
din weting 


semeouLesi 
Soturdary, 24 November 2012 
0200-1500 

Citewalk Sudirman (1-8 


IK tas Mansyur Ro. 24 Kav 121 
Jakarta Purat 


Saturday, 18 Dncember 2012 


0000-1500 
Cnywali Sudirman tt. 5 
IL KK. Ms Mansyur No, 
Jakarta Punat 


2 Kav 321 


NACANCY AN KENARI DJAJA 
www.kenaridjaja.com 
LOWONGAN KERJA 
(Jakarta, Bali, Semarang, Yogyakarta, Makassar) 
1. SALES MANAGER (Kode: SM) 
2. SALES PROJECT (Kode: SP) 
3. SALES CANVASSER (Kode: SC) 
4. SUPERVISOR OUTLET — (Kode SPV) 
5. SALES OUTLET (Kode: SA) 
6. CASHIER OUTLET (Kode: CAS) 
7. AUDIT STAFF (Kode: AUD) 
8. ADMIN STAFF (Kode: ADM) 
9. HR/GA STAFF (Kode: HR) 
10. DRAFTER/SURVEY (Kode: DRF) 
11. TECHNICAL SUPPORT — (Kode TS) 
Persyaratan 
Poin 1-8 3 Berorientasi pada Target 


Poin 210,11 5 Memilih Kendaraan Sendiri 
- Poin 10 Menguasai Auto-cad, 
Poin 11 Menguasai Tehnis Elekto 


Surat Lamaran, CV dan Pastoto ukuran dxd 
setambatnya diterima 10 wejah iklan ii diterbitkan 
Tuliskan kode serta nomor Telp/MP pada 

1.PIMPINAN CABANG (PC) sudut kit atas amplop dan hirimkan ka 
KABAG MARKETING (KM) 
3LACCOUNT OFFICER (A0) 


PT. KENARI DJAJA PRIMA 
JL Pinangsia 16 B-C Jakarta 11110 
Atin. HRD MANAGER 


PERUSAMAAN FANMASI TERBESAR DI INDONESIA 
MEMBUTUMKAN TENAGA PROFESIONAL UNTUK 
MENEMPATI POSISI 


STORE SUPERVISOR (SS) 


ADMINISTRATION FOR OPERATION (AO) 


ADMINISTRATION STAFF (AS) 


Semuanya berawal dari mimpl 
al - apapun 


Siapapun 


Bersama Kami 


PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, TBK 


Im adalah perusahaan yang bergerak di usaha properti B pengembang kawakan wisata 
tarpadu yang mempunyai VIN untuk menjadi yang terbesar dan terbaik di Asa Tenggara 
dengan memiNki Jaringan dertuw beda tahun 2015. Kami membuka hebemgatan bagi nda 
untuk bergabung beryara ham. Berat adala jurusan yang Nami butumkan 


Dowom asu sun | Temon Son 


Bara ra BU 


Taman G1 PETA 


(moto an Peran Team renon Gn 


Trsan pncoux 


et Treat Tama (07 


KUALIFIKASI UMUM: 
&— MX minimum 3,00 (ihala 4,001 
Pria/Wanita, Usia maksimal 28 tahun, 
Skor TOEFL minimum 450 

imampu berhomunika dengan balik 
Senang belajar hal baru. 


Kirimkan Resume/CV dan surat tamaran lengkap, Foto berwarna 4x6 


MMilai dan foto copy KTP ke resrultmentmancol,com 
Paling lambat tanggal 23 November 2012. 


Uazah 
Transkr 


PT. Royal Industries Indonesia, We a rapidIy growing business operating 
In palm plantations,are looking for self-motivated, enthusiastic and 
result orlented team players for the following positlons in our group: 


1. AUDITOR 
« Min 5 years experience In same position 
2. TECHNICIANS / OPERATOR FOR CCTV 
« Male,age between 25-35 years 
Have Experience In the same feldat least 2-3 years 
3. SALESMAN FOR PALM OLEIN, MARGARINE, SHORTENING & SOAP 
NOODLES 
» Min years experience in same position 
 Ableto speak Chinese / Mandarin more preferred 
PURCHASING STAFF 
« Min years experience in same positlon 
 Ableto speak Chinese / Mandarin more preferred 
TRADING MANAGER 
Min 2/3 years experience in same position In Crude Palm Oil, R8D Palm 
Olein, RBD Stearin / PFAD) 
« Ableto speak Chinese / Mandarin more preferred 
GAS TURBINE ENGINEER / SUPERVISOR / MANAGER 
« Min3 years experience in same position, 
7. AC/AA 
« Min. 1-2 years experiencein same position 
8. MANAGER & SUPERVISOR FOR SOAP FACTORY 
« Min years in same position 
9. SUPERVISOR & MANAGER FOR MARGARINE, SHORTENING PLANT 
» Have experience min 2-3 yearsin same position 
10. OPERATOR / SUPERVISOR / MANAGER FOR REFINERY PLANT / 
FRACTINATION PLANT. 
« Have experience min 2-3 yearsin same position 
11. SUPERVISOR / MANAGER FOR WASTE WATER TREATMENT PLANT / 
CLEAN DRINKING WATER 
« Have experience min 2-3 yearsin same position 
12. SUPERVISOR / MANAGER FOR FINANCE / ACCOUNTING 
Have experience min 2-5 years In same position 
13. DESIGNER (STICKERS /LOGOS / ADDS) 
» Have experience min 1 yearin same position 
14. SUPERVISOR & ASSISTANT MANAGER & MANAGER FOR PPIC 
- Have experience min 2-3 yearsin same position 
15. SUPERVISOR & MANAGER FOR INJECTION /BLOW MOULDING 
» Have experience min 2 years in same position. 
16. MANAGER/ SUPERVISOR FOR CARTON BOX & STICKER INDUSTRY 
- Have experience min 2 -5 yearsin same position 
17. MANAGER FORTIN PRINTING & KALENG, 
« Have experience min 2-3 yearsin same position 


Please send your Curriculum Vitae, Latest photograph,and Identification 
to our email: 
hr@greenlands.co.id / hr@austrapacific.com 


(@ NAVIGAT Energy 


Ina mart lnder In Ga E 
Company, rana. K 


came CV, opo any pena 


ppkeaton 
Kaya lor ro dala ci Dis evarisomari 


-. t 
Start with What We Have, 
NOT with What We Wish We Have 


MEMBACA @hariankompas adalah ritual pagi 
Yang sudah saya jalani sejak lama sekali. Kecuali 
saat sedang dalam perjalanan atau loper koran 
telat, saya selalu menikmati asupan informasi pagi 
hari ini. Biasanya diawali jam 7.30 pagi (yes, am. 
nota moming person), sambil kucek-kucek mata, 
minum segelas air putih dan secangkir kopi di 
taman mungil belakang rumah, biasanya saya justru 
En mulai membaca lembar "Sosok" yang terletak di 
www Malarnan belakang. Apa yang terjadi hari Selasa 
“2WA (disi 13/11/12) awal minggu ini sama sekali 
di Mess aan langsung tercenung lama saat membaca (lebih 
tepatnya memandang) halaman pertama harian ini. Terpampang sebuah 
photo 1/3 halaman yang menggambarkan tiga orang anak SD yang sedang 
melintas sungai lebar sambil mengangkat tinggi-tinggi barang bawaan 
mereka termasuk celana pendek yang sengaja dicopot. Judulnya pendek saja 
namun membuat napas jadi sesak: PELAJAR MENYABUNG NYAWA. Judul 
lanjutannya tidak kalah nendang: "Tak ada jembatan, arus deras terpaksa 
lalui setiap saat.” 

Berita ini membuat pagi yang tenang jadi heboh karena pikiran langsung 
riuh. Saya gemas karena masih saja ada anak-anak Indonesia yang harus 
merisikokan nyawa sekadar untuk ke sekolah, Saya geram—terlebih saat 
membaca dalam artikel tersebut yang menyebutkan kalau Sang Bupati 
bilang dia tidak tahu lokasi peristiwa memilukan yang terjadi setiap hari, 
Membangun jembatan tidak murah, juga tidak mudah—tapi juga bukan 
sesuatu yang luar biasa, Apalagi kalau harus dihadapkan dengan risiko 
keselamatan dan kesempatan hidup anak-anak bangsa. Apa pendapat Anda? 

You can makea dference by being empowered. Ada perasaan marah pagi 
itu, Bisa jadi karena merasa tidak berdaya untuk bisa melakukan apa pun. 
Saya bukan Insinyur sipil, tidak bekerja pada perusahaan konstruksi, dan 
dak purya dana memadai untuk membangun jembatan” pendeknya saya 
merasa tidak pada kapasitas untuk bisa melakukan perbedaan 
Lambung Bukik, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. 

You are the only one responsible for what you do or all to do, Berhubung 
Twitter adalah medium sosial media yang paling saya paharmi, pagi itu saya 
"ngetwit bertubi.tubi sambil bersungut-sungut, Entah siapa yang membaca, 
paling tidak saya harus melakukan sesuatu. Selang beberapa saat saya 
teringat seorang sahabat @arief aziz yang belum lama Ini memulai gorakan 
di change.org - sebuah media sosial petis online yang bisa dimanfaatkan 
siapa pun yang peduli akan sebuah perubahan. 

Start with what we have, NOT with what we wish wo have. Melalui sebuah 
percakapan telepon singkat di pagi hari dengan Arief, sebuah petis digital 
resmi diluncurkan pada sore harinya. Lengkap dengan mekanisme rnudah 
untuk mengajak orang lain yang peduli, Lebih keren lagi, setiap petisi akan 
dikirimkan pada para pejabat berwenang yang bisa melakukan perubahan. 
Saat saya menuliskan kolom ini jumlah orang yang menandatangani petisi 
anine ombatanAnok Bangsa sudah molampau 1.40 orang Tart kami 
101 

lan memang belum dibangun, tetapi harapan sudah terbangun. 
Kepedulian banyak orang akan memastikan kondisi akan lebih baik untuk 
Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dan Indonesia. Guru saya @anlesbaswedan 
pernah berucap bahwa masing-masing dari kita punya tanggung jawab 
'untuk memajukan atau paling tidak membuat bangsa in jadi sedikit lebih 
baik. Beliau benar, Lagipula, kalau bukan kita, siapa lagi? | hear, Iforget. | soe, 
Itemembor. | do, lunderstand. | paricipato, care. Kalimat Latin yang biasa 
muncul kal ini digantikan oleh link petisi onlino untuk Anda isi: www.change. 
rg/jembatananakbangsa. Terima kasih. 


| pare suarcoro 

Public Speakor & Gonfluxor 

Founder of ImpactFactory, a business performance specialist 
Cofounder ot @CommalD, a coworking space 

Colok saya di Twitter: @renecc 


PEMENANG KUIS ULTIMATE-U VASELINE MEN 10 NOVEMBER: 2012 


"10 PEMENANG MERCHANDISE MENARIK DARI VASELINE MEN 
'& SOUVENIR KOMPAS : 


Iulndah Ratna Sari 021-9190lxmo 6. Fransisco Calsar5— 0821-1206800 
2lErawan Sutandi 0813-37734xot 7. Mirawati 0898-8874 
3. Nur Muhamad Afandi 0818-6Oterc B.Riby Pangidoan —— 0818-1780x 

4. Muhamad lomei —— 0817-42500 O.indah Ratna Sari 021-91901x0 
5. Hanafi 0856-1518x0 10. Rangga Agung, 0898-989Exx 


Hadiah dapat diambil mulai 19 November wd 30 November 2012. 
Pemenang harap menghubungi 021-53679909 ext. 6184 (Shifa) 


NEW/VASELINE MEN Olt. CONTROL, 
Bebas klop 12jam, wajah tampak ebih cerah 


BE THE WORLD BANK 


Team Assistant #122074 


The Word Bapk seoks to rorut a damie professional, as a Team Assitantto bo basod 

In Jakari. (She wil be warking te pan cf Social Davelopman Sector. Tt Is 1 year 

erminous appointmar, renewaba dependng an funding and pefemanga 

ain esponabttes 
Manage vavelarangomena fo Consultan Val: woringlogaher ang Eling Wih 
Travel Processor, Cansutant and mppcintod Travel Agen 

- Managa and uppor Ine laam membara (eapacaly Ina Consutans - both local & 
Intmatonal) on Bo admnsvatvo mators 

«Mamat In preparaton and logatkl anang fr Consuant/Vitr travel airangement 
Invarous vans, 0.9. Conterances. Workahapa, 00, 

» Otha tank as sokynod Dy D6 TTL. 

Seecton Grass: 
Minimum Eaucason: Dilama (03) r Undoryradusto dogroo, or Diploma dogroo comtined 
LN sana Ka pa Gepeng Hana Cheat Of Saseanan ang 


'peronce. 

Minimum Yaars of Ralevant Exporlonco: 5 

Prota Engka KI (eta an ren) Wkcang abi l ra rina corespondonen 
and ot mataril using proper grammar, punctuation, and sy. 

Show pro-acivenesa, abiy Io folow Ihrough on team prories, have affecive analyical 
and ptobiem sowng ski 

Detais(vacaney #122074) are avalabie In www.worlabank.orgrld. Al appicatons must 

bo subrmiltod Intough this wobsile. Application should be submited online no later than 

INovembar 30, 2012, Lata submissions wil not bo considerad: 

ascepted, Only shoristed candidates wil bo enlistod for World Banks selection lost. 


Working For a World Free of Poverty 


36 


KOMPAS / KLASIKA / 
Sabtu, 17 November 2012 


(WU|ARKONIN 


Perusahaan Konsultan Nasional di Jakarta dibidang Perancangan dan 
Manajemen Konstruksi membutuhkan tenaga dibidang : 


1. ARSITEK (A-1) 
Benua Han EP Cap an Kendari 
Degan pen Tg Ama toe HR AO at tamth 
2. MEKANIKAL ENGINEER (ME) 
Aa Pa agangtunan 
aa EN RT Ta Tan 
Besa 


3. ELEKTRIKAL ENGINEER (EE) 
& 51 Tekaik Hok Aru Kuat dan Ata Lemah berpengal 
An Ka En ang Mao Dmna AB 
4. STRUKTUR ENGINEER (ST-B) 
'& 51/53 Teknik Sip berpengalaman dalam perencanaan bangunan tinggi min th. 
12 Menguasal Software £TAS, SAP-2000 dan MS Office: 
5. STRUKTUR ENGINEER JEMBATAN (sT-J) 
S1 Teko Sip berpon alam perencangan Jembatan min 3 tahun 
Menguasai Software ETARS, SAP Toon dan MO 
6. GEOTECHNICALENGINEER (GE) 


'@ 51/52 Teknik Sipil berpengalaman dalam analisa geoteknik dan 
Perencanaan pondasi min tahu 
'& Menguasai Sohwwore Plaxi, Enso dan MS-Offce 


7. HIGHWAY ENGINEER (HE) 
“5 Teknik Spi berpangatryan alam perencanaan Jalan/plan ti min 3 tahun 
& Menguasai Sofware Land Development: 
8. PROYEK MANAJER (PM) 
'€ Sarjana Afiitektur/SIpi! dengan pengalaman minimal 10 tahun dalam 
perancangan Bangunan Tinggi 
9. CONSTRUCTION MANAGER/TEAM LEADER (CM/TL) 
'€ S1 Aratek /Sipil/ Liswie 
: Sebagai CM/TL pada proyek gedung » 8 lantal sebagai konsultan MK 
. SITE ENGINEER (SE) 
'& S1 Aritek/Sip'7 Mesin7Cistik (min 5 tahun) 
'& Perah menangani proyek gedung » 8 lantal sebagai konsultan MK 
. SUPERVISOR (SPV) 


'& S1 Arsitok/ SipI1/ Ustrik/ Mesin (0 Tahun) 
8 PKMinimum 30 


an dalam 


perguruan tinggi yang telah terakreditasi 


. JURU GAMBAR ARSITEK (GA), STRUKTUR (JGS), 
MEKANIKAL (JGM) DAN ELEKTRIKAL (JGE) 


'& STM Bangunan, Mesin, Listrik berpengalaman dalam penggambaran, 
'& Menguasai program Auto CAD min, Versi 2000. 


ol 108 1 ats drempatan ar heta 
Pada pa meng ta Pp 


Ga Ga dpl Pk bm mg ea Gr da data 
PO. BOX. 3 KBY - Jakarta 12240 


DIBUTUHKAN SEGERA 


1. TENAGA AHLI/PROJECT ENGINEERS 

# Pendidikan S1/S2 Sipil/Arsitektur/Elektro/Mosin 

# Pengalaman min.2 tahun pada bangunan gedung bertingkat tinggi. 
'& Menguasai Komputer (Ms. Office) 

« Menguasai bahasa Inggris lebih diutamakan. 


12. PENGAWAS LAPANGANSSITE SUPERVISORS 

# Pendidikan SMK bangunan gedung/ Listrik/ Mesin, pengalaman| 
min.4 tahun sebagai pengawas/ pelaksana proyek bangunan| 
bertingkattinggi. 

« D3/S1 Sipi/Arsitektur/Elektro/Mesin, pengalaman 2 tahun(D3), 
Otahun (S1) 


HRD PT.Ciriajasa Cipta Mandiri 
Jl.Kerinci IX/14 Kebayoran baru 
Jakarta 12120 


URGENTLY REGUIRED) 
SALES PROMOTION GIRL. 


KARIER 


Terkemuka, Membuka Peluang Kerja 
Untuk Anda di posik 


GENERAL MANAGER 
Prla, usia 38-40 th, min S2 manajemen, 
pengalaman memimpin dopartomen. 


TRAINING MANAGER 
PriaWanita, usia 28-35 th, pendidikan min. S1 
pengalaman dim training/ HRD & memimpin 1 th. 


BUSINESS DEVELOPMENT 
MANAGER 


Pria, usia 28-30 ih, S1, pengalaman memimpin min. 1 th. 


LEGAL MANAGER: 


Prinfwanta, usia 2:35 th, St. Pengalaman mer 
Win tempat usaha, UG, IMB, & pernah memimpin min 


PURCHASING MANAGER 
Wanita, usia 28-35 th, St, 
pengalaman dalam pembelian & memimpin min 4 th. 


OPERATION SUPPORT 
MANAGER 


Wanita, usia 28-30 th, St, 
memimpi 


In min 1. 


ACCOUNTING MANAGER 
Pria! wanita, usla 23-30 th 51 Akuntansi, 
pengalaman memimpin unit inancel aecounting min 4 th 


INVENTORY CONTROL 
MANAGER 


Pria, Usia maks. 32 th, pendidikan min 81 segala jurusan, 
pengalaman min 2 th di level mangerial. 


1Kiimkan aplikasi lamaran lengkap anda ko: 
Emai: conturyhealthcare@pharos.co.id 
Atau Klk: www.karircentury.com 


| rosHiBa 


LLeading Innovation 2 | 


PT Toshiba Consumer Products Indonesia, manulacturing | 
company base In Cikarang Bekai seeking for dualied | 
Kandidat tor: 


1. TECHMICIAN IT FOR SYSTEM SUPPORT 
Regutements 


ny can wotkinaNAKA merata, 
Gam work under rem 


“Good personality, leh motivation hard working 


you meet with the abaya regvirernent, please send your 
'ppication leter, curnculum vitae with recent photograph 


ecruitment@toshiba-tip.co.id 


Job Opportunities 
Food Ingredient 


We are an S&P 500 Multinational Company with 
sales,manufacturing, marketing & R&D centers in 32 
countries worldwide to include Indonesia. 

In supporting our continued business growth in Indo- 
nesia, we are pleased to invite suitable & genuine 
candidates to apply for the following roles within our 
Jakarta based team: 


/ ACCOUNT MANAGER (AM) 


Reporting to the Commercial Director in Jakarta, you 
will be reguired to work independently while maintain- 
ing close interaction with the technical, commercial and 
operation teams to successfully maintain and grow the 
business. 


Our reguirements are: 

“A recognized degree in Food Science, Business or 
other related fields from a leading university 

“ At least 3 years solid experience in sales, marketing 
or R&D from consumer goods, beverage or food 
ingredients company 


Please send your resume with position code at the 
subject email (ie. AM) and expected salary within 2 
(two) weeks after this ad to: 


HUMAN RESOURCES MANAGER 
Email : jobhiring210@gmail.com 
Your application will be treated with strict confidence. 
We regret that only short listed candidates will be noti- 
fied. 


URGENTLY NEEDED 


MARKETING EXECUTIVE 


GENERAL REOUIREMENT P 


1 Pendidikan Anda minimal D3. dar semua jurusan maksimal 28 W 
PS, 
“ 


Sr. Accountan Assistant Accountant 
(Ref. ACC-AUG-2012) 


Wmmum Reguements 
Ai -aiaka 3 nda EMNI motiasi nggi merah penghasilan ang maksimal 
3 Jabatan Anda sebagai Assistant langsung dari Owner. 


Anda dapat gaji pokok aon 
urjangan kesehatan dan bujangan perumahan. 


rasis pulsa. #rotan fe bonus 


@eanYerOKn) $ Anda berpenampilan menari rapih komunal dan percaya Gri 
(do Ora Ma Di A07 
Raya Perang Kon Mk. 
kara Bar 1120 (02120085) sebaga towmanet 


1 Deputy Project Manager 


3 Anda memliki jaringan koneksi yang uas - ringan sosial dan 


Energy Worid Group jeingan bisnis lebih diutamakan 


Fajar Graha Pena Building, 18th Floor 
Jl. Urip Sumoharjo No. 20 
Makassar 90234 


Send your application letter or CV to : 
PSP, Thamrin City 6" Noor, lot 635-638. 
Jl. Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 
contact : Yani (021 ) 3199 7391 


(One ot te centractor for Tanjung Priok Access Tol Road 
Project tesis for following atat!s: 


1. Asst. Ouality Control Manager and Engineer 
2. Guantity Survey Engineer 

3. Supervisor 

4. AUTO CAD Operator 

5 

6 


Seorang tasaga MARKETING EXECUTIVE! 
Kalimantan Timur dengan vusifaat s0 


Iga sa mak 30 1 Hadala 


Accounting 


WALK IN INTERVIEW 
TANGGA :1020 mowunnIn 2012 
Ang 0000 5/4 1400 Wih 


Reguttoments 
Should have degree in Civil Engineering (1-3) 
Working experience in related Tiekd 4 2 - 4 Yoars (t-3) 

Min, Technical Senior High School (STM) (4) 

» Working experience « 4-6 years In Road & Bridge 
Construction (4) 

' Abi to calculate Rebar Bar bending Schedule (4) 

» Should have degree in Taration (5) 

' Working experince In el 

» Should have degree In account 


ADI DALAH RAYA NO 27, 
KARYA SELATAN 


Ta Aa ratna Lamaran beserta riwayat hidup, pastoto 


ukuran 4x6, dan kontak telpon dikirimkan paling 
lah Iklan ini dimuat dan dikirimkan 
Ike PO BOX 4148/JKTMIJKT 12700 


Perusahaan Retall Farmasi 
Terkemuka, Membuka Peluang Kerja 
Untuk Anda di posisi: 


an MANAGEMENT TRAINEE 
5 (Pria, usia 21-26 tahun, single, pendidikan min S1. 
meberusahaan LOGISTIK SUPERVISOR 
Interior & exhibition Pria/wanita, usia 21-26 th, single, min S1, penempatan 
membutuhkan : area Tangerang dan sekitarnya. 
aa mp tb 
Spa ama Bt 13 Dea manga IC SUPERVISOR 
.Doslgner PriaWanit, usia 25-28 th, min St segala jurusan, 
3.Marketing pengalaman memimpin unit min 1 th. 
aa Km as aa tegap 
ana maliBidetama.com ja tncare@dpharos.. PO BOX OS Wisma GKBI IKP-10210 ati 


#oodnasional2012@gmsil.com 


ireanturcom 
SBS 60400 Atau Topon'SMS ke  0858:13169458 ibu Dian) 


craperOne & Kaskus 


Iwd.sancoGgrmali.com 


mrloperkoran 


ampat Sat Bogo GAY 


KOMPAS / KLASIKA / 37 
Sabtu, 17 November 2012 ti 


KARIER 


Benoa (th Segera Posislon Fo Cate | Bth Supir Rental JksekSim A, 


JOB OPPORTUNITY kantor u/Adm,Gda.Receot, | TigDurenkPluit"Walk intrew | SMA,Pgimntau Jalan.max 40K 
SktarisOpetorHRDACE," | 19-21N0y42 (Koki Cafe Peta | CV Ke-PO Bee 1126 JKS 12011 


So ana Eabipan Conan Oam Ga ena PT,LIBS DIMENSI KREASINDO Ha Go Sa Oa 


- 5 B, ria, min SMU- 
Wih was tewardod ISO BOOT 8 14000 mng API BA, TGA Ban Interior & Furniture Contractor Mar Me aa Gia Sai ay Sms | gth Tenaga Perawat Kecantikan 


Buru biaya & Mim UMRLUman Ig itey Mobi Monah, Lai2 mar Zn 
MEMBUTUHKAN 5 Pin tama ar Mo | Bt Sk Arit ame, | SMA mn Warga 
WOI Bokas-ktani lok 8:61 smoing | TourTrawiSMK.D3,W.30lmnar or Jam 9-1 di ate 
kn aah Saha 3 Ban Panin ita bat 2 Nov, | cVe Plaza Basmi Mp Prapa | Koan Susu JlClangak Tengah 

« Pendidikan SI,usia max.35 tahun IA:1Swb: PNO21-86356279 | tan108 ks Intro 19/11 10-16 | No Big Citos Jk 
» Pengalaman dibidang fumihure 3 in pada level Manager 25 Kur. 20 | #tn sertarisamaneting pam | th Water Wpy/iia max 25th 
Mamap 5 co tao sore pentenao er || ih DAA Sek 2 Kanan | Gas (matt BRO | In 194 20 Nop Jan DL 9 
2 berbahesa Inggris Dar Silua3 marah sooueina) | marzatbatts Ing atur tmr | Cto Ketan Susu JCilandok 
- Kondai Badan sehat Mag ei Dona jang kans | HRD, Jangan Mal tana | Tengah No3 (ok Cit) Jaksel 

Maa Gala 0039 “Sao | mangunjaktim tel 1095712 
Lamaran kirim ke restanggeranggamaltom 9 woterdkar mata oi 
Kedoya Raya No.53 Jakarta Bah Sektis,Adm Ringan Meta | Hb “GE OL Ti 
seb dbnataasan T4 px Sp0/8, 8 TL max | Resto/Makanan Syrterta/Wne | stan «5 datstaneri 
22m BM, waras | M10308/asin Mr 2 
ICP oten Fes 00 J7 | Poim Mn 2Th Penamaan M4 
CALL CENTER Ana SN Pat | pas Binga.8s Computer (Mo. | Bth Mint u/mengajar matMSI, 
Mn ae matan Sa | ikan ae BI | MA/I Rap GL) 
pe ekny ea pm batat Blok 849 Up, Laudy ozls | Emai: paramitaresouces.doro | KW GONAh MmiKramak 
naa acea 10953819, 081280141033 @vahoo.com 
iram wotk and were hard and Computer terate and Is INAI Bh, Site Manoger SL Arsitek, 
Pa nd Punonany & Dedead oh ang 'ACOUNTING H4 0 Sat Bin mna | Beserta. oran | Se tong da rta 
Sar Lagi 3 Pala One TR: 10 4 Rasa Sad Ke No.4 INA pan Span pa 1 Faah Besa hegis Uk Ru Br Gl pastam, | Gino! ke secrbpadamai.com | #asipgim minstcv em, Du 
ang ah Tntponebi Ta worker, able work under 5 2 ke angka Setu. Gdo-teceot Rara 10 ko 11510 Sui 61 
Pen An Gama Ga aa Y PanlaktetS, Ob, HPM) 

Please send your CV, Application and references and, Hara SUKA Beats soedrkoder Mat 
Inorat boaklon on aoectIn you amal 2 mututngdhamapiori Ada Mo Lg Into Ke oo mtard. 08, mat 30th 
Hara daya aan maa ea 2, gOsatoraga pray. Cota Madan mn .kom Cefto Jl Riau M9 

Wo IM Juanda. Ruko, Mega, Mali | cf Dakpus tau irsktdyahoo.com 
tedaatonagatomi rat Biak Don9202 7516 | 20 J0 
Pk 2 Nan POP | Sa thLOpx Komp,SMK dsofsaweb 


Awake 
Grdoba es stan i 
Sen naya 
Hat HI Kn 
(mn be neon One Dog ade Assoltee 
he D1 10 JL Mori LN | Ot gr, MD misi pgn 3 | Ga pena ena 
18 Grono Jakbar Up Bo Susanto | Uh, org teknisi MCB, 1 org | manghitung volume, 2M/KIG 
: Ko at | Sae ado 
Ka SNN Peng eror 
Bih Cepat DraMertingehpaknn | erocessing / cuting notkbisa | Sfinante WAtD3/S1 “Ato. 
Gan An Ca an | Mean maap Nan Puteh 
Kim CV kerKomp Gudang Peluru | Pres bening, 021-82618866 / | niktfkhard skils.pgim bid event 


Map Dan 


Lembaga Pengembangan Sekotah Unggul insan Cendesia 
ICMI Pusat eterlearna dengan Yayakan Kdukasi Sejahtera 
(membuka besamgatan Protevonal Musi Untuk berjabung 

sebagai Guru & karyawan di SMP SMA INSAN CENDENIA HSD 


kaga jai i JAMI No.13 Jaksol 12890 Glomat.indgmall.com KemCV: laker gekifyahoo.com: 
» MATEMATIKA (MAT) Bth cook helperwaiterwaltress | Bth sgr : Supervisor Lap. D3, | @the 1.penterjemah Bhs Manda- 
2 nsia insi Pa Kh ta | Again SK | tank 
Sr AA TA Te Kn KG ae aka 
Ga meta Lari anta basah Gl abeatsamaca ba Ob San 
Heo - anal Tgn Sa Bh Ch Adm Soto, | ah Maman Son | SSK ha din 
Mia an tr | Dana, Manna Su ASAP Oh 
& KEWARGANEGARAAN trem CARI KERJA , Mat hammormite | SMU/03pny  Simpenamoilan | kam JLGajah Mada 156-5,Jakbar | nya, Nol Brevet A/B & Pm 
& OLAHRAGA ton) 101 2.2 mensical onset & Bas | Alonamaitaeorgotmicam | Att, ke Jis Slaro 
: ana kan PA ado Mag ovo33 Bata 
ctoaman (seo) Apa Merata LRSPT PapkePh Gho nbsonenotmacom "| sr Aseatnegema. sun, | GS /tOs Sta Ona 
«SENI MUSIK Bm) 2/25/PPN UrusP /cuyslup/tdp. Pglmn min,ith, Wnt, Max.25th, | hrdklipplastik.con 
re ttap NN ie MPA PK 13177 Bit ot gu dim Mati & | Ki Rampah |" etepostikcan 
IMPRESSIONS PMERKAN M "AI handal “ny SIM A, KimGali min Jt, Email-aspait8 | paran, cekatan, julu, rajin. Lmm | Bthe Asisten/Psia,03/S1 Hukum: 
« PUSTAKAWAN us Trmmoli £ bioetanol Oa D dam Kosi | ot aba Kong at | Sekam Dop Kenyhu 
ILBEAUTY CONSULTAN/ kate PA an Kn Hah. Walk in Intarya Jakarta Pusat komunikatIf.SIM A.Gaji5t.Lmr 
basa Maen (en Oa Dat cos angin, min Ke ngan 


sitaan D son ankit bsa Basa Mandarin, | Bth sar bbrp Hairsttist gim 
Siap" ditempatkan var, koto | Asst u/creambath min.19-3oth, | Bt Graph Designer (Wanita) 
Lamaran cp. kim ke | gali markebns,fastmpi tinggal | Bisa. PH/PS/AYID/  Emaik 
#dertrencindonesiaamallcom | dimaviJokuttsc081322199668 | jemaridesigOomallcom 


1 ersonal Assi | Bth sg CaptainWaiter/Busboy, | Bth: Guru B.inggdiStaf Mektg U/ 
Mag com #Panoni as! | Rea taeManeteng” | Hr Pki ogah Core min 


mm17 War DIBUTUHKAN SEGERA J | pria s2,p0x Kes 4e7n cwe | »«« 
Tina vera badan n Peraataan Datar atap | | Property, O.Slling, MLM di) cr 
Prowerlana! aah Koyeatenata yang tang | | sh Bimnb9 081280502209 
Lara mr PEEAA || PA Saki 
Tagana prnansera Peng, Eng, Mein Mat 
. Exim, Miring, Link ChinatLlom: 


SMP "SMA INSAN CENOLIA 8D ILART DIRECTOR Sales Project (SP) Ot : Pengalaman min dikirim CP | Dolvery, Walk in Intrviom, | 08/5LXcm Lim & CV ke email 
KOK Bapa Maha BAN Mn tngong eta ART DH Bam BA Ga Ma | Dan mind GD Sa Tt 20 5 Na | #eakaamikohmacam 
MMA BALA BA, BEAT YAAA DRA Peglaran ap LOWONGAN pattme, Gf2ltan Jk, Cikngsi D2, POR GL Arteri | eny me pytime jos data ntt 
pa ontagelor Senaranan Biru ha 02-010515 | Bh Gstomer Sera, Saka | Sinovn Kari 0 ate Birahi 
Manga there Sg Obiacen sarang D | TANGAN Bimbel ca Tapak Tutor | 11819 620 Nov om Odi | Bt Coy it mn, #1 apada 
ea makan Pa dan pan On Jaka Tut | Cate Ketan Susu.” JCilandak | astra Jmistik usia 20-30, | yng Tie /timejobs data entey 
(R) PT. METRO PEARL INDONESIA | IN entnsnnanaaa raden ata da || AA rating Int como bp bi | lan af GNTAANOAA Tn | Tengah Ko Big citos Jaksa — | Poni Ah, Ema Lnen Crv Bira Wont 
IMPRESSIONS BODY kacywn M/02/STW/SMEA 0d ban Matan ma AN SL aa 1900024 06128001175 
It Mao Pat erosi h woo bcy atad Prakra. Was do | CARE CENTRE P1 Mitos || tingctnnx Elsktrastik arus | Resti Basang bituh Segera: | FA) OensiuyIRT Inc #1200 | Bata9r Dante Desain tere | ge SH/MKA utk Asisten Nota- 


To mapor 0g ft gowP, we Aru meng NY Ginkted protes Geber Cena 35-49Th "083899214060 »3ORh Prog Grafis 2130 | ri / PPAT. yg Pomn diutmikn, £ 


Indonesia (MO) Rukan halan | | Tomah/kuat.PLC/ iring Drafter 


Pemotong Kaite ATK, Som & skatah p/AutoC0/30-Max, | Si/01/03) utk, Adin/Roteo- 


pes eng Dea pa aa IA Biak 0, TI Rara || Ag Aeon igo 
la Panat Boutovard Bara! Gasing || GM, AcetngsFinc Mngrkstatt, | Perek. Lulusan Skl Mode | pep Design Grafis menguasai | Sutmkn bs V-Ray).dom Bintaro | ian LentnsCVsFato, Kim ke Jl 
TAXATION STAFF (TA) Aeversi hnosatsam | | daan var 10. Ka || Bee ant Moo ta | (tr bt Mim Cvkpd | Bana pgnbaa great | kt Sarat da | kg er Ra Hito 


ng 3 "rat sasak Alan || Sats,Seka Gil &Incentv diatas | HI iko Huma/ Iu Wita, 

tata?-Lmwn kemiRk Kedoya ti | JA PUWOCIa 31010, Jkt Ot: Specs Agita to GM, 

DIBUTUHKAN SEGERA. Bi 0/9, JLRY Perjuangan no.1 di 4 Bth Drafter Bangunan Palma | px Sgr Star Import, ppW tax | WivSsity. Oraduatos,. Tamalo, 

Ko Jruk Smpg RS.Silamy/ RCTI (RN Bs Lapangan U/RAH Bisa 30 | BKO ata Import, PAW Mat | aga mar.35.imp/Exp knowlcdos 

BAN Wit adiminOA/S pkn 2 | kaan agan na | 5 Ko Keas, oh Pata Min | 9cpeing Pa mua, cat 

Aek ToyStlf Bilmootvertap | CV Kenolek Gudang BiRaya | efansiraaduadbeo.com Englah saokonkwriting Pogso 

imin DSIMA,Engi oral/wetten, | Porkis Gudang , BHP Dadap, Bt Sgr Supervisor Beceptlot | Ona CV: Kanimedednnetid 

ant, mesonsiiyavl bo bes | Tergtrang Hv606161979109 | gap Dvetsim Aya/mas 201, | Marapht Le Spa kim Wat ie | C2 181021866330 for 
Inten sopgintman 


Wperctkan P1c5690 3231 Maria | Bag IN ag jangaco 


» » 1- lub:Syan: omail: | 8th (Wanitak LStylist Salon, 2. ttrvw MG Sauaro 11.3 Kav Pa ya Gal 
aegaa Kano ema | Bat oat. | si Mani hate iban 3 | mesen 0) 
Kena SANA | asep ca Angen anna | TE Ka 
Ae gr anatara | 2 met wo | ak Antang | ak Gajian | piKamg Ope an 


Pala bean Appaan Ke ag 
45 ben S aneh min,03 3 plg get pat male Bt gr Supir SIM A/Busia | "0v59190656/085686271915. 

ketan On rona, | Tatanan, Hg | han ALL map Sa Aa 
Aa Sae 1 SD an at age aa Gn an Dandan | Atuna ht pon | ge Wanoys € #1 Kat 
mara SAI Kas | Gian Rante Dk Ka eefa | jnO, gag ya | Gp RAGA? mah, 
kanan ha he | NA aa ge" | md aki ae | OAT 

Ja ya PA, ea An 
Atm Soyisar wrnt 2 palm 22 | GG kam keslMang Lokir Raya | Bth Graphic Designer & AE utk Bthappurchasing, bs Acaate, 
No KebiBaru, Jaksel12120” | perusahaan merchandisa max | Bth gr ufesto Jepang: 1Xcook | BIKNdParchasing, B4 Accurate, 
anita Dan ma: | Ba at de Icok | pr eneg ba meri 


BIMATEKENNG ZUK, | 01742816) Amal mrktingi | masartmn tg JK Gagng | 0602) Markting 18/88 105 
KERNNELA | Maker Roti Cake Coat) | ash cr u/kuningn sim C,kamp, | @kecasigemasinergicoid SEA gn Gado Setoneran | vireosioa pada bwtens 


4 Sales W: Ru Yi D wing : ratiatouregonilcom max30thD3/SLogim 2hincar 


inemakuningangmailcom | Bth Guru Ekonm sma/smp,min. | Bt Sgr W/osto Staf Ace, | Aihasa Igaris Clean / tuli 
i Adm Zn, Bth 150 staf u/PT-Dinamika Per | 5 1v085811513089/021- | W60450 #1 Rev Jon 


sipreerutment@yahoo.com 


PT. METRO PEARL INDONESIA 
(PO BOX 126 PURWAKARTA 41100. 
01 email: 
hin@hdn-aports.com 


ostari,Ruko Galony Blok N Na, 
19.Cengkarong Jokarta 11730 


PELUANG MENITI KARIR PUNCAK 
Pensahaan 


Jua Krakal menda Jero Di 3, SPV Acet! Fin (Mn Oma UN katup | BO Kay pra pad mei Due Seespgina Adm) 
eh E ag | BB NS Span am 
Tatan h Aenyspta a 2, | (BAmam an WB Ga Pe aa 
PROJECT KAGET Pa Maba dk Siaga" | onnging BA Gates | eps Gagas asu Pak tan oa Mogi 
Hg. 5, Teknisi Pitiosioaling Int 26 Hov 12 | 3/S1Paima minthndngkomp, : 3 | Aom Godong, Min SMAN 
3 Aam ea | ato Ne | Ban eno SAK pakan 
He 009m Plan 10 

oa Laman megan sni: | | otunttanr con es Gan Kan kian | #95 data plan La | an Enam 

Aaron amat | | AL AAA ROM A || dinas am ag at nat sm » DRA AAN | ne” | onocat 
Buas ALA JKT tea |rmicon Senpi india ensgrco. mn sonesng | Btv£5aneumem Lam 


Mdoistrtor — Uryeniy Ra Bah knek cal mblamo,pla max | St An bj ikaoring Dat lgs | ec, Martinizing Dry, Cogning, 
er 3th mn ang Bon Mt Ry. Perjuangan” Kome.Ctaha 
Aang Mi cthat | Bth 30 Spg6 10 TL buat booth | Ona Janu Bira Tomana'han | bkr.Kmm ke: PO BOX 1109 IKB | Keagamaan tan 
Batak Como Bi. | tt mo di one tapa 1011 /hrdopawonsodapcom — | Kentna Ne SEOHKO Jak 
Sala" 2 Milan» walk | 20 Spa mobi inul vsta ut Wi | gen ayun email buat minatur 

intervions, Mon, 39 Noy » ht | ate 1:8, Interview seo: | bngunrytumah las stn/sna | Benda gmna, bye, | Btfanger/Spv /Water tk 
23 Nov 19m Komeiek Mp3 | bu 1 Ruko fana | kem mnc searbeoggmai.com | Kemure.rambowayahoocom | Resto max 251 SLTA sit tp 


KAA 5: 


Gini 


3 Melati Ce, Glandak Barat | wati mas 8.21 lantai Kb Rs | /gt ko Walet 6 blk 1 0d Ia JP indah Raya LOR 
Paman Piye ayal Gn | et ta) pan OR2068 | ira par em sera satesantntan a2eg | Gini Jumat piano) 
1 0613300 . mmakanmnaminuman2 Kolektor? | povartet Pn 
: Btnkoyen/iWPmsmskih mus | Kirito nge px di tahu Km wa 
$ Aoeny rerty ca minos | 8: Sat Mitatstimatorimn. | PERKogny Pns ih ma | kuret ndek tahan, | MmingkndinangGuu Fi 8 
£ Oo binatang asn kamUt | Opakmndikucoer mi Atin) | 8s0:5371799/088007878161 | Hamon Nas lek BS JaUe ” | NTK.rrt: Mhsna/i Ma. sem 4 
8 ea RP Dom Jaksellame gsng kem JL: | Eman jam ko PAntasai No.23 marah bingua)kem Lmen 
$ aa Dok neonntioa2sa” | Giongak Bedakan A10. | gn Kudmotar sarsim' € | 01 sgnass Manager Opesna1 | #CV:P0 BOX 1254 JKTM 12700 
4 9 / 00561175 mas25t, Taman Kebon Joruk | pyW usia 25-3stnosrpgimkam | ptyengespv.cooikosir neto 
: Apt2 Mn tot | dog mmg | MM NA Ta Spa | su 
mara egkap beserta Froo Ian SMK Farmasi Dom Karawaci penkalanwnt min Melawai. Raya” 109” Jaksel 
teri, ea Sa Pe” Mb Ya 003 782p antostt. P1-IMU Boo | gmuretng pg SMayK/os | To asn 
awasari Mus), Percetakan | Maxestn Bing & Akutansi lim Aina 7 
PO BOX 1306 — JKS 12013 Negara C36b00k835Jalous "| Cvke hitaosgmaiom | 8th sgr03yS1 wBagstat pem | “1 
(Kas Va Ema: perbonala pusal@rockotmal. panganan In Ae mentasarn | SU ta io) kim | #gsoata (he) Lgm 
5 Recount Gd, Re- | 8th pengemudi Ren V kedok Get » Noikn 
"Hanya maranIngkap Gan menonehi #yrat keot tetap. mipend' SMK, | kontrbulnan minSMA,SimA/B: Hg TAN Dg 
yan san Oyoses, PAN BJ Data Eotnyant/ | max28 th Jam Selswib, PT. | mes-kink gristas tes.Mamp | Bthsorrafter ArstwSiuctre, OOM ank Alia 
Asa EMAK | Giabt Jsrongseng Ray. No. | angPrapiRy001202193070855” | 0! S1 Ao toe Auto aa Yuka Nan 
Minggu,” 051201563561 | 1186 JtoBar TO21- 2026386 TWpersontasistantaoie | So 2 ONO,Au D TeoatAkrattar01:3350671 
Peta ea Ae Jreranaa 
winas WALK IN INTERVIEW Im: mete he Ba Sa ak | Pa as Dean Yun 
Span Ba Pa Na again Bh Sie ManopeeS1 Tes, | Ki Bo ka Beban ing 
kamu aa Lembur Sms data Di) ka Ibu | Bth gngalarbimbel smua bsstudi | Paim dita struktur bala min | Kode: 90 JKT Lian 


aa Tap 


SALESMAN 


As Ban opa sn ba | PN asisten 2) 
Terate Mim SEORO 077076 Ma aa A3 | Sr myantaghon tam” | an Io Gudng MTI, 


en Dra ba Bana ontngas | BI Pria W/ AdavCampestck | 598 max 30 Umwmengugal | cit 5 Not olrtaBoat 
Sa ente | Arta ca tanam | as Ry NO Os Andar | omong Ls Ya | ggngrso YP Macam 


12022 777 Aaj “Smg mansoobene | BA Mor Kas Oei PD | Gado senang ot Adat | eanglendamaicom | PKBIKSDSMP Lomeiki 
ArstkkdeRi, tn/63/SL, gim, | Geing Kom CV Las Ke Jipatro | Om Srpong & str Bth SPG/SPB,T-158/168 W/MAI | pospengumbenhosoomasn2ted 


Sa Opa | Tomang IV/15 Dot Ka Jaka We bi UB Kayo 
memmlrkumohOyahee cam | 11510 Mub021929201 Bah odikah beer, dewe | Can SMS ko Oer8ss01akes BTW DevetopER 
laundrymin “SMU, kom ke th: Pengawas Lap, 03/S1(Sip- 
Ast Notaris, kuasai akta | 8th AssApoteker, Wat Single, | j1 cikini raya 22 jakpus Bt staf Notaris & PPAT,SMA/K | j1/Arsitok) Bisa buat RAB, Hub: 
Se AL Kh | PA pny o Aaa | Akin aya 2 lakon Sa Tea | na at Ha 


mot.btmg | Keluarga Sehat » Kim CV Bina Karya 12, 12140 
CU mall Ke aknot.btme | Keluarga Sehat Biok AA4 no.2 | geh ReceotionstsnglemihSMU) " perasan Mia 


PA : Ga Ta an aon: | sn gecotantenien $ 
Gama Berguna Yahootam aan pa doang. | muothonaon Mrs | ga sat To & To, Lrun | u/Bontek At Ui Bs 
Pa amor Kata TA tan | embung Sos | mesh rio 
1 #apsilanger han ena Bin Gt Adm, Com crot | 8 Bopopensloakntasinge | 94-an Rs 1220 Md BUTUH SEGERA! 
aa Pu AA at La | BT TT Bt Sat ocean | Aa z5 
3 an Sasa Gee Sa aa | dk Ma Da | Me On 2 
3 ena Bean naa me ee PD Se aa gas ah daa 
1 Kana, Ka raga ni Sa Apaan boga PE MP JA an 
7. Pocem Engineer astesutart Oleh Oak kata. “Sari Jakbar 11150 (BCA Taman Bth Staff General AffaiWnt | Jaksei 11- 14.30wib 
Pan aa Lemamagaan La Ia | LAN G5 ye senang 
3 ana, Ea Maa aa Ta an 
Bepangaanan & peyk Peralmis Pembangbarik naas |. MENNEENGNAN NA Must “be Bilingual.” Fresh | min SLTA max Disusia man2sth | Btn Securityacieaning Service, | &th Store Mngr Max 4oThpgim 
ngan Un bang Psi Mad S LO KKG | Grountes are makcone Cal | Kam tar Ip ka Yaspam IL | PISBA Pir 3 Pelndant/IOLES | Ain 5 Di B4 Matan Ktm 
engatungertate. yabes Lam DEMO ELELA TAN | 02170873300, MoneFri, 9-5. Jayakarta No.38A Jakpus 10730 | JLTB.Simatupang, Jak-Sel CV: sedap.wangiGyahoo.com 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


38 


KOMPAS / KLASIKA / 


Sabtu, 17 November 2012 


UTUA sr Soo KotiSMA 
Maut Sapa 
Santap onar 

Mato pekan 

Mus ok Dil Genkai) 


Butuh tukang ut sp 
(apk shaft faslitas lengkap 
hubungi: 001217089193: 


Butuh: 1)Polaksana Proyek-STM 
Bangunan / 03: 2/Ste Manager, 
SlLpgim 3th di proyek bangunan 
komersial (0, 1 dan 2: 31Statf 
'ecounting,min. D3 Lmam krm ko 
PT, Prismakseasi Arinista Ruko 
Graha Elok Mas, Jl. Panjang No. 
834-1 Duri Kepa, Jakbar 11510 


ButunOutlet Mngzmax.35I, 
ORA Ma Top Keras 
keadori2BMn Dah, Spv FSB/ 
Retolketowe, max22th. SMU/ 
SIA. We16SemUPe57om, 
Memiki SIM CKm kepND: 
Dita, Hut Delivery 
Melati Kencana Godung 
Mustika "Ratu ” Lt, )LGatut 
Suttota Kav.275 Jake 


WorgsopaiInsntBSI 
Aotaundhy Mnotbusincss.com 


Butuh 
SMAma: th Adi DIMNR)CV 
“Gunung Sahari 48 JkPst Bone 


Cari Ass Advokat.LamrMenara 
IKB Jl Probolinggo 1.JakPus/J 
Riwmangun Muka X/2 Jaktim 


ar kanti U Perush ekspedisi di 
TaPriokemgrtl  ex0/imoor/omh 
da) okspodistam CV ke-EMKL 
Djasa sumatra JLGorontalo 07 
TgrokeJak ut'up Bp M.Adnan 


af oartan Mr Meta P3 
Tmn Sh, Rosta Muli Outlet, 03 
butut ain: 0813 1591 5874 


Cook Pastry/Ktehen, Wolter/s, 
heustkeeping,maintenante.Com 
Cipaku V/I7A Kebayoran Batu 


Da au 


25:35. MubO214072616 


K Star rana 


Bekasi SMS:005780955115 


rs Moktg EO/Malolan, Penulis 
Kesehatan, via aesthedica Pub- 
TIshing.1.Kramat 6/15 3P 10130 


hasi Toeombs rn 
SAYA Sa mm 
B.JkewdGgit.co,id )max23 Nov 


ATA Entri, P/F,Pnsiun & 
An ian 
Awookcal 051218718517 


ATA toty 25noitonO/F 
Dia pasaata 
1ne1110008121000075 


ATA tngo/Mpopotan 
Dana 
meteLaN NINA 


Adm & House koc- 
Sa Bean ana 
SMK bidang perbotelan.Lmen 
“ot ditim ke anilaguesthouscd 
“gmail.com / tlp. 021-50908105 


oshop! 
06161878139 001514200777 


Obthikan SgrKary AdmiAee Wnt 
ISMRxSitimax 25Th Dan Pria 
Wkuri6Sales.Kem CV Pos 
Ikearum Kalidores Pevmak£2/21 
Kalidoros Jakbar 11810. 


(hthin Aim,Accouting & Sales 
Maktingwmta.pgimn di. travel 
ajisUnrohhwo PTKindalTours 
Mp:021-5704813/067772777746 


Dbttkn SatpomPrla,Pny Srtfit 
Satpampalm.ny, SIM dm, 
Dadap/JKt Hub:021-9039110 


Dbtikn Sgr Bend Water Chot 
“Cook Kualfsi: Pria Ah Ding 
Nia (On Col) fane/ ay 
Japanese /, Koros Chinesa 
To nat Ea Grok Kim 
Urin Anda Ko Alamat Email: 
Jers.suyonodyabon.com 


3 

Pa Ba 
Si GR Mat La he Dt 
Aiagindp Artha Bumi 
Mn Raat lk Tg 


Dbtikn Staf Not min SMU, 
kompkam Cv Jl.olapa Hybrid 
RY blok RA/22kp gadingJIUt 


kn, PAW 20-45Th, SMU-SL 
DD WNO, 2) Adm, Lancar 
Bahasa Mun, 3)” Supir. Gal 
menarik “Krim, CV ke 
imetosansusgmatcam 


Dbthkne 1. Sekretaris, min 03, 
Wot Mar 39, Bin Menikah, 

is Aki, 2. Marketing Lk, 
an Ae Ki 30 Wu PT 
Sinasan BI3/ABI23 JIKebon 
Kelapa 105 Pekopan Tambun 
Selatan Bekasi 


Ddthin:SPG mt SLTAymax 25th 
Ime Ig kobutik btty Jl Melawai 
Raya 6 sederetan Hotel Melawai 
JakeSal seoin Pk 1-13 


btn Cook/Juru Masak Indone- 
sia & Jepang Utk wil Jabotabek 
Syarat:Pria usia max 35tMSLIA 
sadoralat Pengin dibidangnya, 
Pelamar dto Isg ke MIDORI Res. 
toran, JLWahid Hasyim N9106 
(ok Sarinah Thamrin) Menteng 
JakPuy, ToptO21) 3142228 

Ing Lambat Hari Jumat, Tg. 
Sa Na pa Ha 


Dear Pengasuh ) 
18 Penitgan Anak dikomang 
Pena 


Lag 

ithmax 3Sthpgim Asparvpat 
mmesinDistmkn DomTanggre 

Mob, 02135920905 E1NALAN 
(Eisabeti/Marganda) 


Der AtetExeativot3D Designer 
erpgimn utk ptsh kontraktor 
xhiitioninterir & eventpolnn 
min 2th, Kim Imun bak, CV & 
foto berwarna ke: Jl. Kembang 
89 puspitek raya, pamulang- 
TangSet/expototatdgmailcom 


Der adm W.SMKAI-221h W.D3 


penampil 
(menarik T.160cm.to so tal19 
ke uko sentra niaga kalimalang 
bls bM n92 bekasi. 88962710. 


Der Detvey Restawan, Pl, 
Au Mo St € 
an « 
PiModa  Emetas, Pamulang 
Mu Tata 083834 / Madi 
585010012587 2107 


Der Tukang Pola, Pengalaman, 
bisa Graing utk, Baju Fashion 
Alto 0211 315 8 


Der. adm officepnglm min.lthn, 
bs msolfice Iword & exce 
ubi (021) 6605315, 6626773. 


Dealer Resmi Yomaha butuh 
Mekanik Moto, Sales Counter, 
Amin Pe/Wn domisili Depok & 
Bogor hub HRD 021 77075: 


Degan Inter, rate, 1: 
keting, wupervtar, 
oamterindadanitcom 
DEVELOPER PERUM.TN 
BthoMarkt Mor-Markt Staf Site 
OB, HRO 


Kim Ve mdanindcom 


Developer Towobouse ternama 
bewlokasi di BogoebDokasi bh 
LSaks Mpr2 Salos Fed stal 
gm Nudtg/t Aam Keworgan 
B.Staf Adm Logistik PAW mar 
btn Palma aa RAN diudonya, 
rai, mnrkkomunikart mai 
dominlmalsi2yahon co. 


Develper/Pengembang” mari 
"Marketing Managorborpglaman 
(bidang perumahan min Sth. 
bubilestari Group phone: O21- 
2002901fax 021-8000315 


anon gottaray 
pasaran 
Pena 
Na 


Dibth foringner/native spvaker 
U/ Mengajar di Mos,Vila Nusa 
Indah Av1/ 7 Bks. 08568320351 
Ditthkan Guru PGSO & Lulusan 
Pantun Gentor/1p021-8097583 
nurul yagin!Byahooco.id 


Ditthkan Krywan- 3 Org 
Drafter Syarat: Laki? Pond, min 
SMU/" Dilema Mngrti Man 
Bubut Bs Cbr Autotord-1 Org 
(Umum Syarat: Laki? Pond. 
imin SMU Mogiti Msn Bubut 
Pny kong, ermte CV kem ke Jl 
Daan Mogot Km .12. No52 
Ttp:5404414/16 mal ke: 
Jackson. saluyugihahoo.com 


Dihthkan SgcTkg JahitaPayet 
Roguitoment(w)Pgime2Th,Jrk 
Displin Mngrti  AplikasifPayet) 
Mengerti Polattkg JahiJahit 
Gawn/Kebayasd Tg Jahit)Kom 
G/Sit ebihasil Karya Ko. 
Molamai Raya No.109f JakeSol. 
UpEngoa/Andey 


Didthkan: 1.Bakar, Captain. 3, 
Food Runner, $Serv, ats 
endor. ?.Barbay, B:Markotiog 
(Berogim).  Kasi.Lmwn lgsg di 
Bawa Jalan Wak Blok C No, 

"A3 Mal Indonesia (MOD 
Kelapa Gading Savaro 


Didthkan: S1 Hukum 
Km C1. Yulius, Greenwila Bok 
Y/9 REOL2 RWOO9, Duri Kopa, 
Jakarta Barat 11510 


Didihkan: Sopir, Kenck, Adm 
Palm, Min05 Si, Aim: Pergu 
dangan Ea Laut To Hi lok PF 


Jaket 
DidthkarcKa.Gudong,Sta! Geng 
Pong 3th min SMK/Sdrit: Sales 
hoasa! jalu har otabluar Jawa 
Aime bw Duta Muara Indah Bik 
A.10-41.Kopuk Muara, Tvp:9796 
2106, 88039167, 55961361 / 82 


Didin Accounting Sta, (PAW 
Mat 301205/51 , Antara, 
Pong Mn 5 Sale Gt bt 
KOKO pa, man SIN SMU/O) 
SiLenoejicia saos Tanggung 
Int dit), Puasin UDA, 
max 30 MS bs b 

min 10), Desain Gr 
(mar 0.0I/SI esaln Komuni 
Kasi Usa Kim nyo Bao bo CA 
MUG. Mangga Besar 2 N950 
Jakbar Pedatagatan.cm 


Dibthkn Fundriser, Pra/ Wat. 
MINSLTA. Usia 3gThin. Lmen 
Km Ke” Yatim. Mandiri, “Ji 
Kiruntag Wo.12 Kelapa Dua. 
Jak-BAR. Tel, 021-53661813. 
(Emait yanjakbardymai.com 


Didthin gr : Trading Online 
Staf, Telemarketing Stat, 25 5d 
ASIN, min.D4, ogton/non. Fasili- 
tas ? gapok, tunjangan, konisi, 
bonus, Telo.” 088633290900: 
Hanya yg memanuhi kualifikasi 
gakan dihubungi. 


Didthin S9r: Marketing.C5,Adm 
Kolokto, men Lake ke: PT.BPR 
"Harapan Saudara, JLSt. Hasanu- 
(in No.78 Tambun BKSI 17510, 
Top:021-68368/65 


Didthkre Lwoter/ess 2.Cooker 
helper &.Cashior u/tosto di PIK, 
10-30, Pglmo kr Py toghwb kr 
Kim cma: Wluseonrde126com 
Mp.0858 83139108. 


Ditutuhkan analis laboratorium 
kesehatan P/W untuk medical 
heck up PITKI Inun dkrm ko 
Rayhan MCJI Tebt Timur Dim 
Raya No 13 Jaksel 12820 


Dituhtan Cepat, Bagan 
Gudang | & Proyek Tip 
2191013910 Pesing " Poglar 
Gudang 88 PMinye 


Dibutuhkan Segera AA & Recep 
'Yonist .CV Ke” Aootik Malaka 
Jilotatai Putih “Raya 102, 
Perumnas Konder Jaktim atau 
(emait sehidrangyahoocam 


Dibutuhkan segera Guru Kimia 
1 Geografi Untuk SMA di Pvit 
"Hub 08561018663, 001651949 


DIBUTUHKAN SEGERA 
Adm 5,609 2 Account 3, Recent 
2, Kr 3, OB 2. P/W min SMA 
Sit max 25k 509 Ari/ 
kuliah. Kim Imm. ke PO) BOK 
6767 IKCP LOSIDA Us pssi yg 
dinginkan dpoiek mopeig Imbt 
AL magu sth iklan terbit 


Dibutuhkan Sar Therapist P/W 
1:25NGingle)min SMPTb.min 
189cmBRoceptionist wanita, 17- 
25tNsingieminSMA “seritPe- 
nampian menarikrajin.rse- 
Si ditranng6ikontrak, diimo- 
ktkan Gi Jktlam kimAsasta 
Spa Jifaniung Duren Utara no. 
A66 Jakbar ktnGjothia Amolia 


Dibetunkane Cl) Baker - (BKI, 
1) Pastry Cook - (PC) Song 
Comlute bata, Ppoto,lob Cod 
to PO 80x 291 Jaharta 10020. 


Dibutuhkan: 2 Org, Pelaksana 
Bangunan, sn STM Bangunan, 
2019 Adiministrasi.Krm lamaran 
: JLZomrud Raya No.12 Sumur 
Batu Jakarta Pusat 10610 


Dibutuhkan: 3D Designer grfs, 
halus, pengalaman, lamaran: 
hebsrcakcomms.et 


Didutuhkare A.Desain Grafis 
PW, 20-Dthviusan SMAS1 
Desain palmn.8-Mrkting: (Wb), 
25-30thulsn SLogimnancar 
berbahasa Inggris ( bak isan/ 
Tulisan), Lmaran barao kom ke: 
Sinance.kowinsbluogmailcom 


Dibutuhkan: merchandiser ,L/P 
kendaraan sendiri, SIM" C, 
mengerti komputer, & printer, 
bejiwa sales. wak in interview 
Wisma Sejahtera kav75 13 
1306,” Slip 02128826787 / 
TudGicortuwindonesiacom 


Ditutuhkani).Site | Manager, 
Dita Engineer, 3)-Polaksana 
Struktu/Finishing,” 4 Drafter, 
@Suveyar, Safety Offiar. 
Syarat: laman Proyek 


Didutuhkan-LPenulis SOP, Pria 
Monita, S, Pngimn kt 21elo 
(marketing, Wanita, D3, Pogimn 
It. Hobx0p1-19000053 


Dian Footer 
bemtaketahgcayan 


gambar / 03/SI sipil / Ars 8s 
(CAD, 30 max, Sketchup, ju 
Sisiplin,krja koras,Dom Bekasi 
8878288/natarvangemd.com 


Dicari Mekanik pgin,2thMMonda, 
Yomahabisa Kerja diluar Kota 
# diluar NegriBisa Komputer, 
Internet, Bisa Modifikasi & Cat 
buah & Fiber, Hub : Atlantik 
Motor Panjang No 88A.Kobon 
Jeruk, Bawa Cv-Suat Kelakuan 
Baik, Surat Ketotangan Sehat, 
Min SMA, Hub 0012 1875 222 


Dicari segera Wntimar21th, 
W/Accoonting/Pajak DIISI, di: 
tarmakan memiliki Brovet AB) 
Kemp.Akuntans(OIIDAACSMP), 
Analis” (DII/SMAKO Apotokar 
(SI) Ts Gaji yg diminta. Lmm 
Ika RS JMC J-Bunct Raya No.15 
Jaksel 12710 


Dicari Sar Apoteker & Asisten 
'Rpotoker Kirim inn Ke-Apotek 
Berkah Rakyat JLBouleyard Ry 
42/56 Suite 5lGoding Serpong 


Dicari Sous Che, Pla, Palm, 
inin SER, Resto / Moti, Min 
DE SMS: 81815615571 


Dicari SPG / SPB Sepatu Grand 
Italy u/ deotator.pomoin mk 
Max 25thulus SMA, Ga UMR 
Tunjakan, Tinggi min P:170c1/ 
W:LOOem Hubungi 08561036188 


Dicari SPG Metro Dept Store U/ 
Baju Pesta Anak dtg 1s9 Batu 
jar BA Sawah Besar 20712350 


Dicari Staff Gudang, Wanita 
V19-23Ih Tamatan SMA Jl 
Soepomo 231 Blok 0:10 Jaksoi 


Dicari Tok. Sipil, S1, pogim 5 ti, 
Pe mg Kp ni 
pulau, Email CV Imen ko 
mmitracoksgmalcom 


Dari Tukang CAT yang Bisa 
Bak Saangn Umur MOKSBEN 
Mu Sui 006070 


DiCar.Marketing Motor Besar, 
&Sales  Sparepartkbisa WC 
Online Admnitras.Good Char 
akter Customor Care.Good Man- 
"etKomuniati. Agrosit, Sales 
Mindcd. Pria & Wanita, Full 
Timo.Bnus PnlotiKavsGal Kam 
CV di J1 Panjang Kebon Jeruk 
SBA,1590, PROB121075222 


Dicart Bartender walter 
mwatress cook, cok helper, staf 
Imaintonance, PT, Boer Garden 
Indonesia c. krm ke PO BOX 
M5 / CNR / 16511 rai: 
Iwdbikorarouacom 


Dicari: Designer Interor, 3D 
Ray, Dratte, Pengawas Lap, 
Berpengalaman, Kirim” Ke: 
aan 


rt Perawat, Wnt, max D3 ko 
Po Ne da atau 
Email. cranjangrahoo.com 


Dicarti.Salesman” Rotailpra, 
Pnglman Sis tokotoko obat/Pny 
MU.GajisUM,Kmsi Monark-Jam 
Sosik.kary tatap 2) Driver Pro, 
DYSIM A/B,2)SPGisn SMU, 
ah tetap. UMeKmsi morik Dt 
lsg ke” HRD DeptJlanat 
“Abang II Na57A Jakous 10160 


Dicrti.Sales Counter ZADM 
3StAff Gugang ASupir SMU, 
Kirim ke P.Paloma Hardwaro 
JWPercotalan ” Naga Raya 
NNo.D489 Jakarta Pusat 106520 


DicartLSles Counter ZADM 
3.Staff Gudang SMU dikirim ko 
Grrai KungiJ-Panglima. Polim 
Raya No.78, Jakarta Selatan 


Dengan Mob Prtentar 


permai Blok Ao. 745301635. 


Dicartpengasuh anak 2hupgimn 
sbaritmin 20th Kim ke Po bar 
5271 JKT 11052.02133965183. 
DicarStaf Cal CenterkOgerasi 
(ria & pengalaman) Min SMA, 
bisa MS, Office , kerja shift, 
Peminat kirim lantaran ke taksi 
TransCab JlBojong Raya No.1A 
Rawaltuaya Cengkareng, Jakbar 


Dir Mar Produksi Sekagus dat 
imeneri Order w'pengectan pow 

ima ,CVk 
0 tugonsetd 
Indosat ne 1/P.0.B0x,1520 Jt 


Dir Sar: 1)Sokrtaris, Wat, 3 
sekrataris, Palmn Krf Minh, 
Dom. Sktr Puri-Jakbor (code Gi 
251 DSalbsman.51 KimiasIM 
A,Pglmn Sales Kimia Min3th 
Kode Gi! 3)Sopir.5IM 
A Pgimmn mindthjam kerja 2.07 
1800 code Gi. 20).Lmrn Emil 
ke: paulie2006rocketmai.com 
Ps lambat 30 November 2012 


ie: Logistike PA, 
minSipgim kr.A0mP/WAMin 
MUskamotngim kedoekn 
1 ara Tanggerang.Kom ke 

Pane Rp Peotangn Kr 
Kosambi 1 Bi cb L215 Dadap, 


Doier gi dan tera 
Ta ga Mes 
Jakbakim ke Jembatan bl 
1200 60/01 loka 21320 
Drafter SMK Bangunan, CAD, 
Bab" Bukit “Spong” mar 
FUSI8, sentovtorodrahancom 


E NGLISH Teacbers-Exellont 


Attitude.Eng,ASklisLove 
hiteron,Any » background 
Training  providod.Salaryes.CV: 
Potente,PerumParisindaNES95C 
TerA5168/ perenceGomailcom 


Generalalfor HRD mogrpglmn 
pend SL.Hkm.max 30th intrnal 
edi gmn pond S1 Akntnsik 
Staf Gdng min SMA/ seri dutm 
ka oma Gi besi Soga il 
Tor Walk In Intww 19:21 Nov 
JiKhuhasyim Ashari “NG.ISA 
“Goordoh Tar 081219100010 


“General Manager, Good English, 
Ro 20t-Rp Sit Bonus Holiday 
Owsnas "0519 3302 2033 


nang 8122 
ma 
Faitine ce munarahandan 


HRD S1 Pgimn Min ZTh Max 
3016 Pria Kim JlDanau Sunter 
Utara Bok:12 No.21 


Indian Rest Neod Rest & Bar 
SPV, COP, Bartender, Waitres, 
CashicrWalk “In  Interview19 
Nor at 08.00 Veteran 1 1038 
Jakpus 93015918 


MPUT Doc »2001/e just for 
| time ic PengiuviRIaheh 
Ui Ca 028717829739 


Interior Designer & Drafter.am 
bar kerja detail Furitue, palm 
34 th ntogrhadyahoocom 


(nteprater Eng-Indonesia Exp 
Ovarsaas Grab Wkm Fwtlgnor 
Mp “ 0152 1016 0519 


Intorpete/Iransotor Mndarin 
“Indonesia Rp35-R0201t6Ovtm 
Gb Ono cd 


Islamic Sedool In. Meruya 
lurgently nccds:  Elementary 
Teathees ang Tberapists with 
ualifToacherSLonjoy working 
“with Giliran, compiiterato. 
Therapist: 03/02/51 Psy/PLB. 
send xx 2001 IdOyohoocold 


IT Bisa LANMAN,Lnux,Router 
Imo, ITnMin "03/S1,Sales 
in D3/SMA Mubilngo 7661238 


IT Suport, mn03, meogeti 
Jaringan, server, 

bejat, E: Andien 
computer.com 


Italian Global. Fowarder Is 
urgenty reauiro for Admin Em 
CS BiimMarketing Exim, Min 
D8, Computer & English is 3 
must CV email 0 : ed 
'embassyreightservicescom 


Job Vcandes "Manager" Man, 
Max. 10 9 SL Malang 
Tedmical /" Mechaical. Be 
perna 35 3 Siva 
Sosokng &, Witng” Engish 
ine Kan be placod an 
indonesi) “CV. Emil to 
Siaheddgmalicom PT. TRKA 
San Mb Mg) Root Vat 
Nest 20 Nor 


Kami Perusahaan. Developer 
Prnery “1. Bangka" tt 
mama GA Untuk 


Pengalaman Minimal 5 tahun, 
imininal S1, Umur Mar 35 
tahun, CV '» lamaran Kim 
Ikediayased9yahoo.com 


“Kami perusahaan plastik puluhn. 
hun Membutuiar sat opor 
sionat SIM Aria Ppimn #kon- 
daraanMMenget Area Jabode- 
tabek Kotrdewan Ceoghareng 
Tp9991281A/99101339 Wiwan 


KLINIK KECANTIKAN 
Mothan Kasir 7 Boouty Corsut- 
tant/Besutkta Terapi utk 
tmpt dijaktark Jakut (WM, 
st SMA/SMK jr. bl 

am & Foto kom ke Bimipsoss, 
Made. Bung, OF. J0 
Wi Hasyim 5 JakPus 10250 


Kontraktor Jakarta. butute 
Lite Manggse/Engineer. 2 
Estimator, RPlaksang SITU 


MSurveyar, Drafter CAD, Syit 
al on Ja 
Tanah fla 


NOW OMA JAT CAD 1379 
Kurir musa, domisili kt 
Kl Gading. bagus Ie ke. 


MTU,JiKulapa Cengkir Barat Xi 
FR MABA Ko GodngAkt 


Kurir Punya Motor, Sim C, STNK 
Aktif Jiya Prancis Porgu 
“dangan 8 Blok SM Dadap-Tor 


Looking for: Cook, Bartender, 
Woitves, Wotes, Cashier, Bar 
Supervisor. Roovire: Graduate 
high schoi/Diploma In Towismm 
280 10-25 01 max 357 old,good 
Lookinghgood attitude, Englsh, 
Is a must, Esgoronce In a bar/ 
Ito dpr Sen 
MammaRosyeMammarosy 
Ka ara ana 
infotmammarosy.com 


Manufaktur (Furoitur) 6 Jaka 
Ita th Cot: 1.MartolinghSalon 
1 Dosaner/Diaftor 25PY, 9/W: 
min SIW/05/51 Denga, Sio 
Mts, Butocad 2D & 20, kroatif 
Ingvatit menarik, Inisiatif pal 
Jan de fumitue, roihytaduate 
Modem Lan PO dg 241 JK 
10008 colt Medbbeeymall tom 


MitpTO,Adm support. d3.resh 
pasa celine 
026017/danny Jabymalcom 


Mndskt! U/pss: Adm, Recept, 
Gdn,ka.Cba, plus kuah gratis: 
PIW, min SMA/K sar. Ls9 ko 
Tnpalem Lestari Rk. Fantasi 
1x26 (dokat KET) Cengkareng, 
Phx021-70576736, Pkt9-1bwb. 


Operasional Mgr (Min 35Th, SL, 
Exp 3Th Kmokt! Eng AKN) 1B)T 
sms nama,posisi 088210207771 


mua 
ena | 
“ke reubenwpggmail.com 


Pabrik Sparepart Otomotif bth : 
p/roduksi-bog gudeng.admin, 
HiprDrvr SIM MBL.B2 Scrity & 
R/0G,min SMU sertimos3tth, 
Pengalaman / Non. tg Isng ko: 
PTRankasa, Ji.Raya | Bokasi 
KMI, Komp.PTC Blok” Bl 
No.26 Pulogadung-JakTim 


Pajak minS1sBrevet AKB pgn 
Adm Is min d3 pgn min 2th. 
Lokasi Kerja PMRD” Taman 
Palem Lestari Ruko Galaxy Blok 
3135/36 Cengkarong JaleBar 


ART Time Data Entry tidak 
pertoamtyaa 


bek minumn TokBth 9/w 30org 
“Untag Packing, Max(Sth Lokasi 
Ki. krang.Cotung,PGdung.Cim 
1g Daoan Baya Muuk 
Intviw& 1s 
iionng 11 Dit kanan 
Bkn Tes Tp Diajarin Cra2 K1) 
Gapok 4.8iuDivar Tunia 3.1 
Bu Lutfi (0657-8219-3012) Bee 
laku 2 Ls9 ola Gudang Por 


Persh Alkes. Bt) Resesslonis, 
WntSMU gl esybat 28th Otg 
Isg Solepa Myeria Te RB 
MO AB, Ph 115876001 Ema 
ahuaterist9hyatoocom 


Persh, Kontaktor Intolor bth: 
was Proyek Pia.glm 

2ihbs buat seredule 6 lot 
proyek dgn komputer/Ms Office 
Juasai Sipil Interlor Furniture, 
konde sori, Icadership, jujur, 
letbs  teomwork.dom Jakbar" 
Limim ke JLPenerangan NO33A 
Daan, Mogot, Jakbar 11160/ 
(amat krishnalindosak.metid 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Pershan Garment Export butuh: 
Import Staf (paim/paham urus 
LESSkep).Junior MD Cen/palm 
Hohwwp ordr 5 0x00) Lsg ko 
Ruko Cempaka Mas Blok D1/ 32 
(Gam 116 5/4 9123 Nov 12) 


Personal Assistant Min-24TNSL 
Eng AKI MLOFL Exp MingthaSit 
sms nama.posisi 081595890215 


(Assistant Syarat: 
Max 30Th, SL, Bisa 
kena an ala 


Personal Asst, Seaetaris (800) 
Oeespas Grad Wian.Eng Exp 
AIRUIeOan 0577575169 


Perusahaan Exgor furniture di 
KE mombthkan staff sbg kt: 
1LResepsionis wat mat-251M Gi 
3itr 21,200 Pia Palma SMGI 
Sktr, It 'syrtbs Binggris, 
baiksmenguasal k Ompirtword, 
(ll? pointtemai)kem CV 8: 
Inggris obshoneyvest.comav. 


Perusahaan Plastik butuh mark 
aing & Staf Geg, Min SMA, 
Umur Max 35. Telp 58963740 


PIA membkhkoc1)Pengaar baby 
siVlomootwnt. Is» kper) 
2hPongaiar Cantonesetami) 
Imen kam PTfiokon JlGiburial 
10 Kodung Halang Bg 16710 


thngngalaman min 2 thn. CV 
tema kec. aspindoSomu.com. 
Dom JakSekTangerang 


Protools Audio. Engineer 
Urgentty soauiod, Expert In 
Pratools, Enperencad in music 
Industries, Send CV to: Kedoya 
(lok Plar 08-26 Kobon Jeruk 


rah dl bdg br92 tehnik ya si 
Haa Ka tg 


Taat Koto Juan Rana 
No.64 Duren SawiJkt 1310 


Pra. Forwarder bh sgrb). 
Artg,min.03/peng.th, bisa 
SistvAcc/Softwarejurnalb po» 
lak2)Soles | MK D3/ 
pengi2thpmy — kendsendikim 
imrasptedagapiogistis.com. 
Kantor di Kemayoran Jakpus 


Teng Kena 
taris Mampu mbuatkmodesign 


Zcuntng Snp 2 
bisa Pombukuan (2: bisa bhs, 
Mendbn G S €3 
“itmptka Bitung,SULU.C Io: 
JI.Kamboje IA/66Jakbar11M20 


sh tortile yg 

bth supir pgimn, dom.Jktsiap 
kr) serabutan dinas luar kota. 
Imen ke po box 4516 ip 10045. 


PrshJtheMekanik/Mekanik AC 
"mobiSopipengalaman. hn, 
Dunya Sim A.korispunya motor 
on Sim Chub087825181573 


Prstn berkembang Butuh w/l. 
SoeshMark Mgreuku Cdi 
mitkodeMGR ppm minsth Dil 
iki iwa pmimpi gham camp 
FSsos Bcs cod pam 
(kode Solshmin SMO mr sd 
AdmePombelunPenualan,Ace 
Kode Am menephao dn 
ko an dit 

Matra Kena 
Pak EM AB Pneh 3 
Beoda-tor 151250 Int mag 


Praha, Distribusi bthpenjualan 
bisa kr) dgn target ulatg) mon 
Janiktng/w ADM Knti/Prod min 
'SMAgaln.wot Imrnjln Bulevord 
Raya PD9/2kolapa gading Jakut 


Praha Freiaht Forwarding Bth 
Dn Cm Serena 
oal3)Sim A/BI.Pengurus Mb 


Raya Selatan Xomp.Giand Plvit 
(Mal Bok B-6 Jkt-Utara 1410 


Ta en Ga 
Aam (in, Sy marah 
gina Jin AK DO) bs fto 
Adobe botoabo. taat 


Prshn Perkebunan di Kaltim Bth 
Asisten Training diprioritaskan 
baru Lis kuiahynin D3 Portani 
ank vi ee id 


Property /! 
Katana Poin Bi Bener 
Finance Wnt (Ma30TM)Polm 
3.dministrasi mt Pengalaman 
ABagian UmumLkPgimJLmen: 
Conte City Walk Motro Broad- 
JMpantai Indah Utara, 
19 PIK TIp.30010218 


Prshn Travel, Byk Tour, Bth 
ktp, oprt sales Brpalmn. Gali 
5-1OK, Jamsostok-Danapeosiun. 
Min D5, email: tGwittourcom 


Prshn.Baj di Gneputri mbthkn: 
1.Service Mosin,2Servce listrik 
3.Operato Bubut, Brpgn db. 
nya di Perusahaan bala. Harag 
"MubJAna: 08777021 9520 


PT Cita Karya Alam Der Desian 
intr SI: bsautocadeAdmin wnt 
Smi/03/S1-Sp3 Fentur SMA/K. 
(CV kam JiMeh, Kahfi 1 No 26 
Jagakarsa Jaksa! 21 7883 0707 


Purchasing utk contraktor D3, 
mingih paimmas35th.mengeeti 
pembelian steel materalSsoore 
“part mandbyk elasilir dtmptka 
GI Jababeka Bokasi send cv by 
mall ? yms26dlvecom' or 
sukatikagungGwindowsle. 

om hanya kandidat yg sesusi 
kualifikasi yg akan dioroses 


os Indo-Eng VV Tang: 
Jato,Ful/Part Time. Email CV 
To: penerjemah2005Gomail.com 


Recetionist & Public Relation 
mindl & Perawat Gigi miaSMA, 
Wot max 25th.Umrn ke: Wolter 

Manginsidi n0,95 1-2, Selasa, 
“Kamis,Sabtu pk 500, 7392585 


Rewbirements : PublcRelation, 
AiminMaitsess fo Iaian 
Resto.Fiusat in English Fast 
oarner Proactiro ang Ablo to 
Work on Pubic” HoidaytE: 
kerinkuntorogsoltrestocom) 


ESTAURANT brtonbog JKT 
the RestiMgr, Kitehan 
Mar,Cat, Sales, Wattt/s, 

Grector.Cashier.ChockerStont, 

Bar, Storeman, GA. Purchasing, 

Cost, Cl, ' DiiverEngneer, 

Cashier Waik In Intervicw 

Samys Curry Restawant Jl. KH 

Samanbudi No.12, Pasar Batu - 

JakPus Tol: 21622 Nov 2012 kl 

1000-1600 WIB Atau kim mn 

plg Imbt 30 Nov. 


Restaurant Di Cibubur Bt Cook 
(Koki,asst Dapur AdimJjur.T9, 
wb Wltpgimyaon min SMA/K 
102135033999/99223019 no sms 


Sales CCTV & «v 
PakunKrm CVefato Karang 
Bolang Raya Kav.l2 No19 Jokut 


“Sehoolin Serpong Is Looking for 
Toather & Ass fo Pro School & 
Elemontary, a Heloor (Senior 
Hioh Sebool! Grad). Lives” in 
Serpong, CV: IwacroateBya- 
hencom 


“Security Coordinator/Securty 
Manager, Pendidikan: SL/TNY/ 
Pori: AKABRI/AKPOL/SECAPA 
ISEPAWAMI Pengalaman min 
Rthbs, Bhsinggrs.Komputer, 
sia 35-601h, Kirim ker Eempu, 
Sondok No.34 Jaksel (021-5207 
122), & hrdglobalarrow.co.id 


“Seokiog for Mandarin Speahing. 
Customor Serie that wiling 9 
stay in Balgood caripiieodly 
rating enamel. Oisang 
reny ash Ohotoroh ang CV. 
to: Moldobalhotmaicomm 


Sar Bth SMF/D3 Farmasillmm 
Ditujukan ko RS.TNT-Bedah 
ProNizar. JlKesehatan, Raya 
NOS Jokpus.p:021-2862578. 


ge Motel Sanno JKLLag Itrvwe 
1 Mihtng. Kasi. Berootan, 
belboyaditer.min SMAYudit 
Gada Sim A/B1kyim 
1ih dibtnya (L2AASCW: JI 
Plt ryo selatan n02 MURI 
(Seberang Aot Laguna Pluit) 


.Soir Max 30Yn Palmn Min 2Th 
Pny. SIM AC JlBangu Sunter 
Utara Blok-12 No.21 


Sooir palmnSIMAKEL,max3Sth 
Lime ko? JlMonteng Wadas Tn 
00.75 bik Ps-Rumput 18915321 


“Spa wat di Ph dh sar Terapis 
Massage & Spa, wat, max-3Sth, 
sopanjgimperlaku bai, UMTR 
Gaji Komisi Mb081612 779880 


SPG di Club Malam dan Koraoko 
utk Wilayah selatan dan pusat, 
Jam koro 19:05/4 21:00. Hub 
081281295187, 02198831969. 


Teknisi Ptim AC/LIst Exp 2th 
kim C Gdlincsauare JLP. 
Silwangin0.126 Bkasi 17116 


Thames opening soon bethis 
(ot urgent “nccdiCOP.Cooke 
Steward, cashle-baista,Servor 
Kirim CV KomiitJlbintaro 
Utama sektor 5 Wok EA 15/16 
Bintaro Tangsa/ tharmes.fh 
sgmailcom 


Impt Kursus Mithin Adm & 
Gutu Binggris jam ke-Rukotmn 
Palem Lestari C5 No.32 jakebar 


Ing Pokuangrladr tt SMA 
max 22185 komphakunting, 
oy motor, wil jabar, Email KO 
lulus wiragyahoocom 


TourkTavel Membutuhkn Mgr 
MarkotingBTicketing-berpglimn 

KimemMonara Imporium LG A34 
JLHR Rasuna Sad Kav 1 Jaksol 


Talhing Ofcer, Minimal, 03, 
“komunikatif, Berwawasan Good 
Looking hrdtodaydomal.com 


Urgent!! Bth byk SPG dan SP6 
Matana 
Kerana 


Wotor/oss, min SMA/sdIt, 
max, peoglmn Ar) di calo 
(nh, biha motor, SA 6 Tuli 
mer Sabtu Mp" Liu, gai 
gk Kombi lamaran” “ko 
Eskengo mobilwvatedgocom 
IMPulay Laki E1O/9 Ketmp TNI 
AL Kl adng 


took westomOmnescindonps 
palm brmMeruya IrRy 6 
beng Suseinda) Jalur 11020 


Walt in intvrSales Canvasing, 
Pria/Min SMApny moto & SIM, 
dpt Gah & Kombsibtg Isg ke 
Duta Mas 098 No.L2A Jelambar 


Walking Intev u/Guest Relation, 
Wat 23-30thumin 3,53 bhs 
Ingg,basic Word & Exce.krm CV 
keKaret Peduronan 99. Dogol 
1o36 Jkt Selatan 12010/omail 
ke: Novietie01128yahoo.com 


Web Desgner/Grohiks,S1.Photo 
shop, TIML.pamn min lh. CV 
Infodindoneslanestatecom 


Wil int woitr/ess cal, pam! 
moskmolthimrn kcv Ik,3s20 


901, 9:12 siang. jry psr 
(spbu 3012707) pancoran Isi 
Ta9OaSA/ 23083651 / 65220135 


(hbsensi adm ran /v max. 
1019, ap 25/04 bariansu.min 
ms dt 085782022760Yuliana 


'hce, Female, Sposking Englsh 
'r Mandarin, MYOB profotod, 
Max 3Sth, Fresh. Graduatod 


sutihadiss8yahoo.com “or Cali 
ON) M9 Sudi 


'heeiAdm Wnt di Malaysia: Max 
30th, Pend DI-SICACO, pogimn 
I-2RYAK Jinggrs082113888068 
IKAMCV: Ik sms6yaboo.coid 


“hcentg wat min DL AK,Paglmn 
ina 301 MU0161701000 Erma 
MoportOnewe-mealub.com 


Adm, Finance Wanitawteitidi- 
umptkan di Karamatbs Korg 
AM Las Rel ka he Kamuting 
86-Iomang, Jakbar L1M30 


Adm Keu Wanita max3Oth, 
le, bs comkpembukuan, Lok 
1 Duren Jakbar, Sent CV 

tolomonganGoutlookcom 


Adm Mt & MK Exetve/Projeet 
“Kom Menark,Ruko Pelangi F/10 
Tmn Polem-Cengkareng611721) 


Adm Wat SMUSI lokasi 
Jembatan2 CV email ke : 
(HRD-1GTheMimalayanet 


Adm, Acc Computer, bisa 
Inggris, Tp: O21-10956 
5506379 


Adm, Wat, min SMU, Dtg Isa Ke 
JkTatah Pasir Bik No.8 X Ruko 
Pasir Mas, Penjaringan, Jakut: 


Jaya Francis Gudang 8 Blok 
SM Dadap-Tangerang 1! 


teddipusha.com. krta selatan 


Adm.Wnt Comp,Pglm3s Ing.V 
Menara Era Le1002 Senen Ry 
135-137 himalayagpatificnetid 
Admin, Win.DomKota Diutmin, 


bs Bhs, Inggris.KomputecKim 
mn melalui P2x021-6311210 


bisa inggris & komputer Inn ke 
Jikembangan Utama Blok E6 
03IC TnnPormataBuang Jkbar 


Administrasi Wanita max 25th 
"min DLint 19620 Nov Jam 09- 
Idi Cfe Ketan Susu Jl Clan 
dak Tengah No3 Oka Citos ks: 


Akuntan pobI/lonsutan plak 
Wen santa 
Stat APIcPahm KAP 
Wkomke pongkieebmnetid 


Akunting, SL Akuntfresh gd, 
wokome: Hub 051310215361 & 
mai nmavlanidyahoacom 


an Cvnt & Admin 
eter nj 


NOAA-SA Kebon Joruk-It Brt 


Bth Adm FT/PT Min-23th, D3.05 
Ms.Offce English AKtiftt sms 
Nama k Posisi 08521020771. 


Bth AdmaMinSMA/Sdit.Pglmn 
Mhmenkirim ke JLKHMMan 
Syur No.165 DI, RL003/RW.002 
Duri Utaa,Jak-Barat 11270 


Bth Admin bisa komputer SMU/ 
SMK, wnt, penampilan menarik 
Kam ko Pasar mobil Kemayoran 
Wlok 5 32-33 ph 02191200777 


Bth Akun & Paok max 301103, 
Palmndthunongerti ” GiJumal 
BMUYCV Ikp Kim ke Jhitusein 
Sastranegara.Komp.Nusa Indah 
Blok Cn0.28 Tangorang 15124 


Bth Auditor LK", Usn Akuntnsi 
Untk KKP/KAP,Lamn Emil Ke: 
bahrisemurna8yahoo com 


Bth AuditorSenoristaf Acttoik 
Palm KAP or fresh CV ke PTDe 
pamocmai-hai6211Oyaheo.com 


Li & hama Wnb, 
max 30, ergik diMP In MU: 
Jujur Tanggung Jawab.Walk 
Intrew MG2 Savare LE Kavl0 


Bth cpat Eslm (DokeKwsn Beri 
Kat) Acc.Koo.Divis maraithpgl 
Imo th dom.Ing,Ph5991361/62 


LB co ata Acetg wanita bsa 
oli. Singa, Wil bubur, mat 
91th, in 81/03, Mudo 
Juju: din, Un, O21 2191299 
agminnanttancw-a.com 


(th Sipance wat. D3 ekonomi, 
Imax 28thijrbs kerja dan team 
Imen sg” bepindo mt j.rawa 
ops 8 9.10 tomang Ikb 


tentaryorati ton 
Kama tata Pan 
kam hara Raja BR 
Kelik Matan yuan 


Bth sgr Accounting SI Alun, 
“ot mar S0t.pamn Ih duta 
kantav he-kamor Pengelola Pa 
Jadian Park Apart JAR Cap 
Raya kav Kl Gading 24210 


Bth sr Accu pk & menyusun 
lapikewusia max.011,Pend.min 
D3/ Si, HubPT.808. 82190200 


sar am won 3/smea 
(Diatmkn Yg Borpao), Lrum 
ko Jl Daan Mogot 119, Kamoiea 
“ton Dik € 19 Jar 


Bth sar Finance Mgr: Expilap 
Kou, Tax, LYP max 35th Kirim 
(CV angaledsatunolcom 

Btn sgt P/W Atm W/Kredt min 
SMASPIa W/Marktng Freclance, 
min SMAL9ny Sim ChKndin sri 
Lim -Sumber Abadi JiPemuda 
1033 Rawamangun Jaktim 


Btp 391 Senlor Accountant 4 
bidang MerbalWnt Tin S1 Akt 
mahi MYOB accounting tee: 
Wramerpe sin Jthbns Inggris 
tumrsatlonal Mobi Dima 
His Link 249671199 mat 
tugpattantodhotiwi aw 


Btn gr, Staff Ace 
comptoitisainuju ma» 
Bandongan Utr 85A/23 Buntok 


Bth sgr Med SI, Usia ox 35th, 
Finance SL max 35th, PPIC S1 
imax 3th, Semua bepaimn min 
(th, naik: iwantiandgmal.com 
atau PL, @U JIKali Abang ha la 
0037007 edan Satria 


Bth sgr: Statf Adm Marketing, 
MM AMEA3 Su mati 
1min 7,usia max 30th menguasai 
Ms Officewlet Jujur & bisa bok 
“im toamtinggal darah Jakpus 
& sekitarnya, CV Via Email: 
IedimoGgmal.com atau kim ko 
JI.Koji No.18 Jakpus 10130 Ping 
Lambat mg stih iklan terbit 


Bth sara.Accounting W,max40 
thumin D3 Akuntansi Palmn min 
1inBs word/oncl.M5.Olce.Pik 
kmin KimLP Jayakarta Centto 
78 Blok 82 No5 Jlepus 10730 
Top: (02116288378 atau email » 
Oliao68838yahoo.cam 


Tama Ta 


Si kt palm Mi ac 
Word AcurateJok Kr Grogol, 
KrmV-umviyasabeiyahoa.co.id 


Bth staf 9/w max 35th min 
smu sederajat Wadm, bisnis 
Konsukant 06215561905 


Btn Stf Acowntsngke mau 
BIANG Ati Ba Tami 
but pgm milih bidangnya 
Kim P2 kam apadgn 
ComO8sEL3SAINR/anon 


Bth staff” Accounting, pglmn 
Wanita bisa Pram Acarate, 
Hubungi :021 “11619576 


Bth Staff Adm & Acc utk Perush 
Asing.Wnt, Min.D3 bisa Bhs.Ing 
Yi san aan Ungah 

65jmenikOtg Isg ke "PT.DGG In 
donesis".G4 Jamkrindo LL3AJl. 
Angkasa Blok 89 Kav.6 Kemayo 
ranJakous ph6510391Cba Ainun 


Bth Statr ADMAWat Max25Th 
lisan SMA/03 Bs.Komp Ot9 
sg Laksa1V/29 Jomb3 


Bthe).Ace Wat SL Aktnsipgi 
25-3Sth 2) Admin Mnt. SMK : 
bs komp Lmr-IBoukevard Timur 
Blok A/35 Green Court Viko-Jkt. 
101:5550601/2912 9757-5059 


(the Adm (Wanita, min SMU/ 
SedJu brang” 


Utara Blok J12 No010-12-3 


» KARIER 


the Finance/Ace, Syrt: Mngrti 
PikPglm Min IihuKim Kotoy 
Posluaha GRC Board 119, 
JUS Parman Kav, 68 Sii- Jake 
Bor, Up:ibu Obora 
Te time cost accounting 
Prepare” Buda, Tahun 
0812 5188 7896 (SMS) 


BtheMccounting & 


Utara Blok G3 No, Jakut 11850 


BtheAdm wnto3,komp3lngtekn 
(stm mas32thdom Jakbar fax 
(0158143185 rkeki.830-1700) 


Memiaanpiaa 
Deng 


BthAdm Gep ,17-25thnWN43/ 
.SMA,Pgkmn min Ahing,kom, 
dom hakbargali morkim Umr, 
copy KTPAlazah,KK ke JiTelepon 
Kota. (Ujung) '116,Kota Tua, 
Pasar Pogi Loma,Jakbar 11230 


Batur segea Adm 
en ta 
Goastegmicom 


Sage ta 
Sate Ga 


Butuh Staff Ace di Forwarding, 
D3 / SL Major Accounting " 
»“heforwarderayahoo.om "" 


utuh Staff tim PO Bus Pori 
ata Wanita 18-25, single, min 
SUTA/S6rR, Dom. Jakarta Hub 
IAPemuda” NO, Rw, 

Jaketim 13220 TOBLOLA6 

hd JuGsinarayogroop cod 


Butuh: Staf Accounting Wnt, 
Min OR/SL Man BIAK 
Mp. palntok Kantor Kelapa 
Baalng” mali “ke” brotors 
Bkatntghtsdginat con Km 

Ie Paon 4194 WP JK LION 


Sat anfasosantng 00 
stok km 005, €1 
Wekaperlnonyatedyahoocem 


Cart hee, 204m, 3.Sales Sup 
ot, Kurir JLpotir Utama po, 
66 Duri Kosambi,Top93113336, 
cencricogmai.com 


Gr Wat SL Pgim minlth u/05g. 
FinyAccLimr AX Aluminium Jl. 
etjon,Suprapto/86 A-8 Jakpus 


Data entry 03/S1 Accounting 
Woro Juanai Buku Besar,Lo. 
Keuangan pgn min Ath.Lnwn 
Joko Kim Cipete Raya No.15 
(RB, 12A1O pig Imbat 25 Nov 


bhn Adm Wanita, Single, 
Dom Jakbar — JakUt/umm 
kirinYantar “ho Perniagaan 
Timur No.78 001/001, Ron 
Malaka Tambora Jakbar, email: 
IK torsBhotmailcom 


Der Admin Markating vmL03, 
Max.2511, lancar compti, teliti 
DomJakpus.Dtg Lsg Payakar 
19/22 Jum 930 To20 1/23 


Der u/: Lim: P/W,MIn 03,05 
komptebs binggr.P9kmKeiKrm 
Jbiimaran Indah Blok J2, Don 
Superindotpantalindahkopul) 


Deikon IntrkKotrktor btheAdmin 
WMINSMU Pngalaran,Ms.word 
, Entoll ke “Aoeka Furnituro 
tita Raya 41-15 Cawang. 


Didth akejlow undoc ks, 
D3/SLkam” ce (ALSESM7I 
1lo:1885M70 
Dibtlan Ain WAN Ser 
"Menguasai Kompt.MubIT Duren 
Utara 7 No.59 (ig Citaland) 


Othtan Coat Outa 
at “Bebe at B3 


tahun, minimal 03, mahir 
komputer, borpengalaman, 
Go1isili Cikarang dan sktnya, 
berminat hub ' 02120901275 
Tangsung tes 


Dihthkan sg Data AdmirVStatf 
'ecounting.U/ itekn di Jakbar, 
Reg min03 Accounting, fresh 
rod/tepngalmn juga Jute, 
otr) dim timbs adminpaham 
dasaredasar Akuntansi, mahir 
komptkatik L0an.Kim CV Iko 
eta pasfoo terbaru.cemal ke: 
Itahfinaneettamai.com ( Tuls 
Subiok oma posisi yg dilamar). 


Dihthkan SoreStalf Ade 
Donna Kerana 

(Word, Exco) Min, SMU. Kirim 
Gu/ Surat me Ke: Jl. Melawai 
Baya” MO1S9P — JakeSoLUpi 


Dibthkan Staf ADM Penjualan 
(wanta)pglm dibidang garment 
imiKomp Mutiara Pakam blok A7 
00227 dkt Carrefour Jakbar 


DibthincAdmV/Acet Vntimin 03, 
Pglmbs Computersdom Jakbar/ 
UU.Umen kem ko Jl Kapuk Kamal 
Raya No3OA Jkteutara YM. 


Dibutuhkan sg: OM & Staf 
'etontingusia max 30thinoend 
imin D3 Akuntansi & mengerti 
Acuato.Lomaran di kirim ko 
PO BOK 5116 JKTF 11051. 


Dibutuhkan: ADM Kantor, min 
(03, pengalaman, lamaran" » 
lebs6reolcomms.nat 


Dicari Ace Staff & Data Entey 
RoaiMin D3 Akuntansi. Erat 
it Jobidyahoo.com 


Dicari Acctg/finance u/ Pebaja 
UP masam pain ba 
one Ad Ig acarae 29 
KemCU Hrpbpdamalicom, 


kari AdningSoles T 
Want Png SA L na 
'ke: mantap. kerjadyahoo.co.id 

Oia Kov/, Akuntansi, Huh 
Serasa en 

Dikari Staff Acc di PT.Marnk: 
Wit max 288151 Acc Palmn 
min 2hmengussat M5 OM 
& brtgg iwbpny komunikasi yg 
Bot Mmpa bakat dan 
team & Ing boke ibanah 
Selamatkan CV Footer 
Ke po BOK 7 AKI 2137 
Mamtandabaneseaa 


Dicari, accounting, adm keuan- 
San, D/w usia 20-00th 
menguasai” komputer, Myob/ 
Ateuate,  palak, “ domisili 
jakarta/belasi, In, Iengkap 
ntar/kiim ko” PTSintesa 
Gedung perkantoran pulomas 
satw(935 lantai 4 no.) layani 
oz aketim. 

Dicari: Staff Adm, min.3 bisa 
ingg isan/ Tulisan, Kom/ater 
net Pin Lag: DPP Ark Adhi 
Graha U16 JiGatot Subroto 
Kone56 Jaksa! ph2021:5265401 


ian Admin Wntklsn 
SMEA/SMKUSia ” 20-251h mr 
tg Isa ke JlBoulerrd Barat 
Blok LC 70.60 Kelapa Gading 


DicriTenaga Adm Wntlsan 
“SMA/SeejtDom Jakbar, Surat2 
Kom Ke PO Bot 1282 JKB 11012 


DicariTng Pembukuan Wnd3, 
si komouto-im kezPo. 
15 kt 10026 kodo HAR. 


Dis utama Gadget btuh tenaga 
bagian Accounting Wanita D5, 
menguasai micosof EicelKem 
Ik: Music Angel.uko Rory Mas. 
Blok DA No.10 JK/ Email CV ke: 
infomuskkangelEyahoo.com 


Iin AdvisorP/W,Min SL23TN, 
Penampilan" Mnvk-Komunikatif 
Pglm, su.tanungdgmai.com 


so 


Pershm Kontraktor swasta bth 
Adm Kou Syrt Wanita Peod.03, 


Box A167 JKTF MDA /omit: 
bardijusut6ngyahoo.cold 


Beruahaan bd atur th 
FIN/ACC St STAFF, laki, ax 30 
(hbs palakinwa' kem ka Jin 
an Jayakarta NO 103 JKT 
10739/ harscohrdyaboo.com 


Perush.Membutuhkan akunting, 
pengalaman 2 tahun, Email ke 
tokyoaya, santosodyahoo.coid 


mana ha 


Sekrotais/odmin 03/SMA Usia 


Skopunmanto8sodcoayo.com 


'Aecounting/Supervisor 
Got CV Ikorphoto 
sis020eOn reid 


Senter Auditor Internat Retired 
Wiem Bap Leadoship Rp Mt 
Mp203tAceom 0657 012701 


SPV RectsFinance, D3/SL akt, 

Pan mat MU Ot 
palm mn. 5 th. CV 

Ke deratansondamatcom 


Staf Finance (Act. Payabio) D3 
Wanita mon 30th 8s komoti & 
Bs Inggris (min. pos). Lamaran 
Jatim he: Jl Tobet Timur Dalam 
Raya No: 135 Jakarta 12820 


Staff Ace Dpglm min Ath.kem 
ika Indonesia J-BON Raya No. 
TK.Cilandak Barat, Jokse 12030 


taft Acenting (TAX) Wat max 

tmn D3/SL Act Pajak, 

(imo min 2. in omi ke 
duren 


301m 
an am 
bean Root Pat Bk 
Da otong Ho EK 
Tebet Jaksot 12870 / E : kahing 
.mitrabisnisconsulting.com 


Sta Akuntansi, Mengerti pajak, 
D3, lokasi di Tangerang. Lin 
kam ke: hrdwloroSyahoocoid 


Staff Keuangan: Wnt max.25h, 
'SMK/ D3Y, 51, kuasai MS office: 
Iin: PT-Siacindo Nusantara, 
Graha Mustika Ratu Anwcx Bul 
ding, JLGatot Subtoto kav7M- 
75, Jakarta 12870, Email : 
tolonigedn.netid 


Property PI, Oh Mor 
SA aan 


Jakut/Jokbor hub 32000814/A7 
mmalhave.propertydyahoo.com 


Asst Mita la, 03,251NK mak 
rolsiluas,94Iookingjujusupel 
avisuoriatnatPOyahoo.com 


Bank Asing Sales KTA.minSM 
18-BSANGP 2st (Sales)sbonus 
Intrvw Langsung.G4 Ol Center 
AA Hub ra (085710909135) 


Bth Cot bbrp. Marketing Mt, 
min DI.komunikatipenampilan 
mmwikony Siminseotiekomsi 
menarikfatoetV. krim — ke 
camai inobs8pohotmai.com 


Bth co bbep sales mb9/w,min 
smumax pny. mtspgim tok di 
tmkn fassalinstibns.ti ke. 
Le otr KAT ani 
no.6 kon joruk.081315919977 


Bth ct bbrp sales mb-o/wynin 
smurmax pey. mtrpaimn tok di 
umk faseghinstbnsitip ko, 
AYcy antar Ke.AAT ling bs 1y 
111 kp.6071105:95395900. 


th co bbcp sales mblo/wynin 
smumax pey mtrggimn tak di 
Atma faseginstlbnsitip ko 
AW cy antar ko.AAT toh abang 
2n0.1010h:92032636:99502613. 


th cpt bbrp sales mbkp/wa 
Sma 207 Mpg tr 
tmn fasegjinstLOnstrip ke 
LN cv anta-AAT jaya kalima 
lang kan bilykimoon blk bg p03 
141,10656016,08129105370 


th ct sovsales.counter dea 
Jer alhatsu.y9 suka tantangan, 
supelpny mtrsmin sma, max-25 
1 kj Sesuai targatg part, 
nsp LN kmrn sg Ig int jl 
sukar wiryoptanoto 730 29 
“ewan/93370216/tiy 92890585. 


Bh gg, sa ats 2 ut 
SP/spB, Promotor H. Phooc 
(P/W) Max. 28 tm, in SMU 
Yaa Pena. Op por 
Jasa” JLG.Subroto Lt 

BNOniL asaantta 


(th CpttsPG/B,P/W:301NSMA 
TinggiTinggal sktr Tangerang, 
mm Ios ke Pregno 300 II 
Igt.subroto kav53)4t.99695203 


Bth Marketing, sn SL Kimia/ 
Mekanik, pglam 2-3thbs bsh 
Mandarih/Jooangiktm CV coy 
Sertifikat Pend/Pgimn Krikfoto 
Tebru ke tin-hOtokokosen.com 


Bth MO uti modern market pria 
mmax2Sth ony mtrdom Jktm kim 
tudfamcosaranasejahteracom 


(th Mrkt Pra mash (as gai 
Jnsty tuni kes walk in intiwe 
19-20N0v12 PT Proton Jl Sui 
tan Iskangarmuda No29 Jaksal 


(th Sales Consultan yg paimn di 
(BU dgn Gajikinseotiveya mrk 


(th Sales Manager Kawat Las, 
berpgimne3th Imm Ikp ke Grand! 
Ancol Center blok B No 21JI RE. 
Martadinata No.1 Jakut 14430 


th Senior SaessSales,yg suka 
Ttajtorget, Keoatitada Gi-Kom 
edinarpropertyGgmailcom 


KOMPAS / KLASIKA / 


Sabtu, 17 November 2012 


39 


KARIER 


HD mneerncesnes 


Bth sgr Sales Oficer Wat max. 
27th min D3,pny kendaraan,Gai 
ukom Stunjangn tetap kn: 
PT Sigzacindo Nusantara, Graha 
Mustika Ratu Annex Buiking, 
JkGatot Subroto Kav71275, JKT 
12870 Emaitcolontecdn.et id 


Bth Sis S.art MEGJIUleS1 
U/WII Tng,Kem.Palmarah Bet 
WD R4.12/9 No,AMC Jk 11080 


Bth SPG minSMA max3Othn 
Walk in intrev Grand Indonesia 
West Mal Ik UG 188 19-20N0v 
9K 11-15 021-23500931 


the Sales Industry utk Cilegon, 
WMerak, Purwakarta, Karawang, 
'Bokas di Memliki kaden motor 
pribadi. Telp ko 0811.3200260. 


Btte Sales Pria, 20-3th, punya 
motor utk Danone Group (agua). 
Gaji 2t/bin, 96179951, 542001 
BtheMrkt9KomoP/W single dom 
IntkumHarcomas Mangga? IL 
No.23 kt 1073001x62201502 


BuSalesoistibuto,kendseri 
Mau In Jabodetabokimargsth 
SMUIKcomunikatiiw-6903010 


Butuh SPG” FB.WanitaUsia 
max2sthSingel MU, Dami 
Bekasi, Hubx021-93072209 


(Cr Sales Counter MBICBUGrg) 
Wanax30thgooln mrk pgima 
pen pgimLs9 training Hub Anta 
reda Auto, Design 5300297. 
Pahlawan Suribu Kav9-1l BSD 
City mpg Isuzu MEGKIA Mt) 


Cesgrspa Un dl Plaza 
Semanggi. Dta Isg/kam lamaran 
Iko ke: Ruko 36, JLJembatan 3 
No.30HP Jakarta Utara 10110 


eMktng/ Sales alat tulis knte 
(StatonemPrianax 3201 
“SMU/SMK.dom sktr cengkareng 
Torpgim b4g Sales mindthsdia 
ditugaskan Kar kota.pny kong 
Imtiksim CCV bp krmJl.Muscin 
“Sastranggara.Komp Nusa Indah 
Blok C No.25 Tangatang 15121 


Der Sales Matting pifont 
bai nd ma 
Suanalan py keraton 
kam Aostint ayam Watt 
AAA Hayam Wit 19 
YO8 Jar Li10 UP Andika 


Der u/: 3.Mting Arca/ 
ros Purchasing ! P/W, 


Us komotrpgimn krja. Kam 
kes JlTubagus Angke Raya No.6 
“AC, JakeBar(Smping Bank BCA) 


Da Prof IT Sales / Marketing 
Trgot: midemarket, enterprise, 
Eoenotk. doang: moga, 
asi 2 Jt, Email. CV 
Selaktnatonitameton 


Dari sales pria berpotensi utk di 
training di optik usia 2:26th, 
imin SMA, penempatan di Bogor 
1, Tangerang / Serpong. Hui 
0131409507 


Dibthkan Sales Admin CW) max. 
3sth/SMApgimn.Dtg ls ke: Jl 
Bandangan Utara 83 No Jakut 


Ditthkan Sgr Kabog Kredit & A0 
ksadit 03/51 maSthpny Mr 
SIM G.PolmaKrd Mikro/ UKM 
FasiGaiJamsostokaskes.Pul 

sa,Bonsin Krm ko BPR MAS Por 
okgan paryulangParmai BiokSH 
10/04” Kota Tangsel/omailko 
pengurus bormasyahoo co.id 


Dibthin Sgr Sebuah Kilk Gigi 
Eli, di kwan Gading, th Kian 
W/possi Mareting”,dan Ayi 
LWita. 20-25 Uye Pend” DIN 
Mampu mopetasikn Computork 
BinggeitmngasA.Py Sim 
3 Pm pain Inn IE Poroaharui 
Cv kekanan, & 

661055609505 Walt in 


OidUNk Telemarketing” PAW 
Usia 1836 INSMU, Antervow 
angsur, hari Seoin sob, 
1OEPANGV 2 Pk ALOrLS.OOI1 
Kosohtan Raya Ho, 7 pas 
Bintaro. Vi 0217301638 


pat 
Pen bana 
Se apa 


DitthkaWot SL 
Wkamanan LohDiutmkan,Max35 
Ih MnrikVJ.Sontul No.L, Ps 
Baru, sela 10710,7131853950 


Marketing Paglman 
Pico ep 
TA: 58425977 085700288174 


Dicari : Sales unt Kimia.peng, 
Muh: Perk Sunter ovmai Blok A 
002 Tp:66201635 


ka an Pe feng 


pari bertanggung jub bk 
1 Woras Dop. mtz Tas Yahsum 

sekam Lon kam ko 
PT AKM JiKolasa Puyuh Maya 
kk KB 10.19 jkt ph021-0408 
531) ara derssnpahon.om 


Diari Marketing Monagarogim, 
min SNCaktcing/ Medina M0 
Min 05 SMS 081315519871 


Dicari Marketing toko cetak di 
Kebelama min SMA max30th 
GP LI plus/komisi dan tuni, 
ip Loa Digitat02185373752 al 
19 Nov12ok1 0900-1500 


Dicari Martng Penddikang/W, 
min SMA/AG memilki Moti 
S1 tinggilpny kendraan.Fas-Gall. 
Kam Bas kar Wal Interview 
19.21 NYI PELAN Wi, PT 
Asta GdTara Led JLRy Ps 
Minggu Km 17. Tp. 79181720 


Dicari Mrkt9 Propertrtahan 
mentalmau " sukses.semangat 
'komitlkond,dom Jaksomin D3 
"HubiRaymmong:08146.18.3292 


Dicari Mektog Pada (/P).min 
'SMASLFas Galikomisi 1-20t 
.bnstmspe,kaier. tg Lag: PT 
(stalia (EDUCIO) GTabayama 
Lt ZA, JLAhimad Yani No. 2x1 
Prempatan Pokayon) 021-982 
02051ntervieer Tgl 19-21 Nov 
12 Jam 1000-1160 Wb. 


Dicari Sales Promoter, Gaji 
Insentif “menarik” LIP po 
nambilan menarik, mengarti 
petebook &- printer (Hawictt 
Patkara), memiliki Jiwa 
selespengalaman Ithwalk “in 
Intorview Dicertu (bekerjasama 
dam PIowlett Packard 
Indonesia) Wisma, Selahtora 
Kav75 slip! 02128826787 / 
tedidicertwindonesia.com 


Dicari SPG Reguler U/supermar 
kotHhah631M70 /Sof. 
Ramaindonesisyahoo.co.ii 


Dier Marketing, kemnkt, Sisa 
Inggris punya, SIM A& C 
TAO21-70123009/5506318) 


Dice gr Marketing 
Kora/nt) dlm nih banyak, gai 
tingak rongalnan or ngan, 
sngat hi dan Branggung jwb: 
Mu Ms 125 021100929263: 


Marketing Bi.£ecricatilnst- 
imeatPgim di Industri Gulung 
no.Reideeg Barokjakpus10170 


Macet men ns Hosta 
Kam, CV/EPTNJLJIP.Tubagus 
'Angks,Komp.Tamnan”  Dutamas 
Blok Ab No.35-36 Jakbar 11060. 
Hub: 021-30566785/ 706 


MG, PAW, Max.27thn, MinD3/ 
SMA Plusmmenarikidom tangsel 
JakSelgai.kombonus.0tg, 
PTantorpanintaro Jaya Sck 7, 
Jin, Monteng Raya Blok FG 1 
No21, 19-21 Nov 12 Viko 


Prtotey st demen 
Sau mn Sigi 
Ta tamu 4 Ds mandat, 
Inmkope bot 151629 1001 


Praha Jasa Tonsportasi mem 
DN Senior Sales: Min D3, 
"mempunyai ktahian komputer 
(Windows), is Oka kis & dot 
bia dg bak sera team mavoun 
Individual tih mempunyai cus. 
tomer tt,pgm min ARNIKIm CV 
Iko” ko Infogjakartatargocom 
atau yla pos ke PT Trinitas Ciota 
MMandiriJlanah Merdoka No. 3, 
08/06, Jakarta 18750, paling 
lambat 30 Mov 2012. 


Sales 2)t Spareparts MU,SMU 
Mai35Th CVkom Pos/ Intviow 
Kebon Jeruk 1/628 68853331 


Sales Consultant, Furlture 
Shooroom, max. 25yo, P/W. 
Penampilan Menarik,” lxiblo 
"out, Pengalaman, Sand CV to 
orenya Jakarta Design Centre, 
IYA SAOS, Jl Gatot Suboto Kav 
8 Si, Jakarta 
10260/6x56loronea.cold 


Sales Exe U/Ban Truk.mind3, 
Png Mu-Pgimn.Mkang, Pryok/ 
brg Teknik minzth, GajisUMe 
BBM Bs. Lin: Duri Raya 7A 
okbat,96201529 


Soe, ttg erattn 
pn ana 
Kamp maen 
en edaatab 


Sales Toknik min SMA / Slop ko 
Luar Kotaynas 276 Penampilan 
Meparik.kem CVPo Bor 1951 
IM 10019/ cangcentrinnetid 


Siler,  brogimn . d1 beng 
Konatimer goods d Noteba Ul 
JakBuehbekasi, Ker CV Ao ?0 
BK 1009 “OKE 01) 
wonusantrgdyouilcom 


Slstretig cf let CV 
kam ke Jikotan Kacang” 9 
Tanah Abang - Jakpus” 10 
dutakaryaptifgmaiLcom 


gavspeY Kas /SPU Toto, 

im, berpenampilan 
Merak oi da ot Ran 
ptoposionalDatang langsung ko 
Grand Kebon sirih It. JI. Kebon 
Siri Raya No. 35, Jakarta Pusat 
0817 880 968/ 087825716002/ 
081221112639. 


Lasona Min.SMP wanita EP 
oi Pluit L.1-18 Plaza Blok M 
IEUG3l-cmaikhedalasona.com 


SPG, Tetap:Sogo PSMG,CIbU- 
bursenayan.cnero.Dopok Bogor 
Smusenejum ok9.darmawangsa 
NYA, 7231010,087830196796 


ai 


No.18 
Jakbar. (021) 5690 1900 


Wat In Interview Missan Puri 
Indah Sates Lap (PW) tin 035 
Pai, MarB0In, Kord. Ding 


lgsg 19-23 Nov 2012 Shontoom 

Man JK Pa indah Di R 
1. mp Cattolose Our Indo 
IBI Kwebutunaa biybsagera) 


Wsereerans 
On Selo 5 603 Akta, 
San AN Ba 
Pam aimpan sono 2 


18 Jakut (don pombasin lama) 
k40 5/4 1.Ph 4993:0060/51 


Jualo Secrtary,03,lemale max 
29yrssaleIT Consultan at south 
IKtSend EV & Photoby E mai 
hedguwomcom 


Sekretarisnt,D3.min2itingg 
Bktikmnktf Bwawasan.pompin 
Mark, teddmata6209mailcom 


HE ramurprodursi 


Arsitek/tekoik Sipil SLO3STM 
bs CAD pelaksana proyk estate 
Ie PO BOX 1167 Jakarta 13011 
@emaikhrdgriyagyahoo.com 


(th Estimator P/WASL IV utk 
Bic.Roofing & Baja Ringan. 
LP Jayakarta No.4-B12 jakpus 


BtheTknisi Mesin Inect Plastik, 
pny kendoribadilujur, tgJwb, 
Siap ditugaskan  boluar kota, 
palmn minZth.Hob: PT.Sumber 
Mas (OR) 56967055-58 A9 
Bp.Ahau/ Sp.Kumiawan 


Ddthkan segera Engineer Ti 
(Ristek, PAW, SL, engimn Min. 
5 hnxdom are jaksel, Datang 
Langsung “ke JlPangeran 
Antasai No23 Cilandak Jaksel 


Dibutuhkan Opet CNC Bubut & 
Wiling, WireCut. Kim lamaran 
Ke 2 PIAuroteeh PrkasaM 
Jllindustry Selatan VII, Kis 
Indostey Jababoka ICikarang” 


Dicari Teknisi u/ mesin Hidrolik 
(imasin Injatooyumur mas3sth 
Hui Susi 666071065 


Kontaktor Swasta Yg Sedang 
Berkombang Membutuhkan 

Pelaksana Lapangan Surveyer, 
Drafter, SL, D3, SIM Baguran, 
Pongalaman Mn.1Th, Usia Mat. 
40MM, Siap Ditempatkan di 
Jabodetabek, Cikarang | & 
Koranang, Lamaran Ktm Ke : 
iisiteknk.mandgmai.com 

Atau PO. BOX .2062 JKP 10020 


Prshaan Import & Pabrik yg sda 
beembg erTeknisi Msn Inocton 
STM/O3/S1 Teknik Msn/tiktro 
max 35th, lokasi kiTegal 
Alvin kami Surya 3 Bk 
G8 No.20 Cengkareng, Jakbar 


Praha, Telekomunikasi bth » 
Teknis P,SMK/D3/mngatti 
“dektronikemngerti jatingan 
'Ionds komputernya mtr & 
Sim CCV:tidGsmartme.coid 


TEKNIK SIPIL, 
PilaMin03, Max. 3sthPalm 
Mim 2th dibidang, Konstruksi 
“Gudang mampu membuat RAB, 
Mngvasal Autocad, SAP.ETABS, 
Brics Cod, Ms.Ofco.kim CV ke 
Idtcamura.com/ 45048615 


OTOMOTIF 


PERLENGK. OTOMOTIF 


GPS Garmin Best OuvaltykPrice 
Alatsurvoy.om1021”57931017 
oalers Welcome, 0011951668 


Captain Seat Innova 
Fortuner KUnivorsakibjok se. 
MUAANIL00128367371-66043A1 


BENGKEL - SERVICE 


Power Steering Spodis atasi cr, 
beat, bunyi, pang batuk art 
819115.02166608791,70114855, 


Pewersteering.Botak Seng Psng 
PS kiang,xenlRadk asI)APVka 
atana pontherzcbra.Cot Diesol 
EIh0ynat300.91:021-70793686 
56943090,70780432,62061065 


Spesatist Transmisi Matic vw, 
hondalbmwharjernisan,alpard 
palero.merGwolvoaudijaguar, 
Isutukistoyots007277782163 


SUKU CADANG 


Used Euro Parts Best Picos 1 
TOBA DER, F: 09-03052103 
BENZ WAW Volvo Audi VW 
wawprogebuta.com 


MOBIL DICARI 


ALL O. Apa pun jonis mbl anda, 
bay ch dan lam 0 3 
(han ob 68910277, 06107 


JAL LO Bayor Cash MI Andi 
Aman & Crpat B.up/Eropa/)o9 
021-70617199/08128107799 


AALOL Bayar semua Merk Mobil 
aman & epat huiAheng, 701) 
ISL, OOT, OPS 7B2OLLES 


Automotif berani bei misegala 
mmerkkthn dantvg pantas/tnggi 
ssvaikond Pr5cpt081219688990. 


Jas MI Hrg Ti T90- 


eta PAT Wani 
70285933/09128907676 TGR 


Ikemenangan brani bel mbl an 
9a hg p0tas,SIbdtoc0814932 
241, 8336006 Pn 8822882394 


MOBIL DIJUAL 


aymBos 
Hummar H2 62 dowblo cabin 
Hummar H3 37 SUV Rdy Stock 
Ayun, Jaya Motor 805 
021-0523555 


Aston Martin Vantage 
ta Maan Kat 
0229229107 Minggu Buka 


(AT WILUAM MOBIL 
AR tydaue 20 5017307 (et 
Rogdy Stock Diaik White 
PINANG 


(AT YEAR END SALE 
Euoguo 20 50K STV GL200M 
Re Soo 510 5. D2 AM 
Oo VIP Motor 
Limiteg Stok Outy 
021 AIM, GP) 1505046 
OMOI 45666766 apen TIN Nht 


AUTO ONE KLP GADING 
Evogue 30 & 5D Patrol & Diesel 
"Land Rover Discovery A"”“ 
R Sport Blac'08 Good Condition 
pl 1581585 01/ 021 158 58536 
S4HP, 0812 619 LAI” 


AUTO ONE KLP GADING 

Galardo LP 560-4 Poar Green 
“Gallardo LP 560 White 
5)0-1 Superlkagora White” 

murtistagabd yeilowmt lok 

021 15880581 21 15 58586 
MP 0012 19 AN "1 


'AUTOKAUSE IMPORTS 
#NCAraS kem Iko new wht 
Ng Borster Silver Blad, Red 
Gayenno V6 ATPM Black: 
Pluit 66601313/Snter 29150877 


'AUTOHAUSE IMPORTS 
voguo 5D TVL/TV3 Whte.Red 
Mini Cooper White:Red, 
Pluit 66401313/Sntor 29150877 


AXEL MOTOR'S 
Audi S5 Cbtio Wht VP10, 30xc 
4 081289635238/ 29150778 


AXEL MOTOR'S 
RR Eyague Grey 1 1V,5 Camara 
1 081288835238 / 29150778 


BUNGA Os 
Laycone 14 15 
Int in Indo.120np,SoeddaCokoun 
@rlOokowh in 57, Koyies, IV, 
Camara, VROI-, Air Sus, Bose, 


BUNGA 05 
IM Carera 5, Coupe, MOMP 
New Caynan 20 001 SMP 


BUNGA Os 
Aston Vrage GONI2, MOHP 
Wavigarion, 0WO, BangkOlutyan 


BUNGA Os 
Man s00 Aarti S5 
1d turbo, Ikang, asing sn0t 
BUNGA Ox 
(Mini Coupe 5, Most Full Opt-— 
Mini Cooper & Al Colour 
"3 


BUNGA! 
AR Cuogun 20, 30R/SDR Rovdy 
Omar Lau. Al Colotr—— 


aparat 

Lggouhto/siera 
Terminal Motor —-—- 

KGISINNN1,152000,P17225222 


an IKSTORE BUNGA 0 
Bootley GT Can 
Wita On Ro 


iestote Auto Goloey 
Montong : 3A9OUA / 31902022 
605: 001-20180720 / 20450673 


(Dodge Journey 24 AT 2012/0114 
Putin, ATPM, baris, 395. Kiko 
Auto Ratio Dim 38 Ph 7251200. 


EXOMC AUTO K.GADING 
Range Rovor Evoguo 20 
“Dynamic” Luc  Packago" 
MHarman Kardon Sound Syatom 
2&dr mbito, re, bladksver 
ASGA6AA0 


EXOTIC AUTO MASERATI 
Maserati GT MeStradalo 
Ful Carbonizeg,5pory look 

Maserati OP Award Et» 
Maserati” 32006T 2002. good 
Condt K.Gating: 45816140 


Ferrari 599 GTB/OO,Red on Black 
Forari 599MGTE'LLtod on blak 
"Mint Condition, Pitase Contact 
Fear Jakarta, 081200861800 


(Hot Abarh 695 Tebutto” 
Ferar Edition, Rod, Brand Now, 
Randy, Stock Plosso, Contact 
Fear Jakarta, 081200861900 


GLAMOUR AUTO BOUTIOUE 
umar H3 Orang Now 1.625 
Black White, Slver.Canyon,Rad 
Ready Stock, Al Colour. 
6857 8263 5401 021-721 6730 


NG AUTO GALLERRY 
6280 Cowoe AMS Wiite, SUK 
25 Sport AMG Magic Sky, CL 
350 AM, Patkage Wilio h 
Biak, pay Stok Pi: 72225146 
Ori padan Ohh. Wi00n7 


NG AUTO GALLERRY 
KG UK MS Focohim, FT 4 CPU 
Write On Rod, Alharg/Volifro 
Faolft Rtady Stok PI72595M6 
Op P22EBAS “05161013527 


Mino Dutro all tyoe,Rdy Stock 
“Bonus Akh Thn.Hub: Indomobil 
081201598008, 5881350, 0812- 
10A8751A tersedia pkt mar 


Hummer H3 1 silver, chrome 
paktandukkm Titi S08t31V 
MatahariMb 4525102/45958711 


Hummer H2 60 '2007 Hitam 
Hummer H2 62 "2009 Hitam 
Font stw SPI b.02133389533 


Hummer H2 STNK 2010,Wm Pu 
ti Jrg Pake/Smpnan Km iban 
Khusus Pomakai Mub160939688: 


Hummer H2/2011 Black KmSeb 
Hummer H3”2012 Black Now 
Matra Mobilindo 021-69861571 


Hummer H3 2009 Hitam km 10 
ibu Servic tecord 3TVcamera 
Warga 1,030 Hub'085310162021 


Hummer H3 2011 Merah km low 
ing 2 Servie Record Seperti 
baru Mub: 0616932288. 


Hummer H3 Hitam 08, sunroof 
3TVscamorayol022” Mari Motor 
021:722M/8 / 02149983009 


H UMMER H3T/O.Cod/Blacke 


IEOp/S.Rooi/Lux Pack) 
stock 082168097897 


Jaguar 0 Luxury prem 42008. 
Sie, root, km Abe, cw ind 
Tam Auto 0815 1601 2389 Bos 


Jaguar 20 yoe'Od sin beige 
fageli, tos-oot, hoatr seat. 
MatahariMb 18816730,4529102 


Jaguar 53.0 2002 hitam low krn 
full sound Systarn antik siap 
akal Kub:021-06870550 


Jaguar X Type 10120 Hau Met 
Loader seat TOP ALL Ang 
“80K 08991260256 Aldo Motor 


Jaguar KF3O V6 AT Th 20811 
sini hub: 0878 8255 O591- 
081584018337 


Jaguar XP 1 2010 Coklat modis 
ImetintBcige.Km23eb Wartanty 
SY 2013, 850 0816.199.6970 


Jaguar XU 6 Sovereian (11/96 
Hiau Tua, Kondisi Bagus. Hut: 
08159625758 


Lamborghini Gallordo 195704 
Sondee” Performanto, 2015, 
White, Low” Mit, Atom 
Warenty, Ca 0821111315 


Lamborghini Murdelago E-gear 
108 Km2rb Hidrolik Ful Carbon 
Valentino Mt 021-75903300/2 


and Rover Discovery 3 Th 2006 
Diasa Full optn.Radio Dalam 
168, 727916447 055981102920 


Land Rover Discovery 4th 2010, 
Diesal Hitam Full ction spt br. 
T2INAA6 / 085691901722. 


Maserati GTS MC Sporine Red 
in White, Linitad Edition, Only 
Ti indo: Cal 0296 3793 2581 


Masserti 3200 GT '03 Maroon 
IKM 116 2x Kedutaan (Form B) 
rang, 08161625135/6B170161 


METRO MOBILINDO 

911 Comra 5 Coupe'12, M0HP 

Full Gaun Warranty ATPM. 
102165601572 


METRO mogIUNDO 

IRR Phantom Coupe'2010 Vian 

Wm999 Waranty ATPM Sptbaru 
(0219658 6157 


Mini Cooper S Coupe Orange'12 
Ikm 700, JW, ul optn monitar, 
Isa nam. Hub 0811-349978. 


Win Cooper 5 Turbo Matic 2011 
Merah Intr Mtim,Pormc.imi 30, 
SAM Spt Bar:285:2000.9099” 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


(Win Cooper 5 Turbo'2012/2011 
KmIRO, Seperti Baru Serius 
Hubungi:0B11.390196 


Mini Cooper 5/06 AT 
Mt Parklane, Eation Km.17 
RON/18, Prwamic 081311105086 


Mini Cp 16 5 Tr Coupe'2012 pt 
Mini Cp 65 Te Crmon/2011 ht 
"Tam Auto 0813 1601 3885 805. 


(MiniCooper Country Man'3A Pth 
Int Boigo Org-Autokta J-vteri 
P4 Indah/BSA jks0012965PP11 


WWinicooper $ Cowntryman brand 
new puth ful optn.kadio dalam 
168, 72291616 / 085861102920. 


WWiniCooper 5 Turbot2un2010 
Putih Knvrb Kteb,ServRec ADS 
beli dr b1081218121786,6512860 


New Range rover sport white, 
red oditlon 30 he diesel 3: 
081807258885 / 02172762222 


Panamera Turbo10 Putih Km2rb 
BurmestorAudio Waranty Atom 
Metro Mobilindo 02165061571 


Porsche 911 Carera 5 th2012, 
sg nama,form A.tim200 Mah 
Maron sot Baru, 021-68276406: 


Porsche Carera Turbo 997 "2008 
tiptonk hitam F1 valve tronie 
bas 081311190055 


Porsche Cayman 29 "1 km 21 
Porseha Cayanng Turbo 1.811 
NewBorstot 6516116,91200777 


Porsche Cayman 29 p412 bru, 
wong paticstoee multi funct.£ 
eatTcam Auto 0813 1601-5588 


PORSCNE PANAMERA 36 
Al susoeanian, vol9 19”.Bose 
lek on Maitala Rod 
Ready D Supreme Car 
0115215051 16560533, 


PorsedeCnyene'05 3200x.Hitam 
1Pka Sirikm29tb.Nopol' Pihn 
AT OvarISit, 081202515564 


(RANGE ROVER EVOOUE 20 
375DR We Rod.Dymanc .Poeh 
Cum, DVDIIV, Pwr Baci Door 
Gal. (021272523297 7251093 


RangeRover Evogue 20 dinamik 
n6w'2012 white In to, 3D.cody 
MatahariMb 45026730,1625102 


eroverEvogueOllwhiteon 

2 pot Km. caro seat 

VR20 &rom ors spt te $ camera, 
Fi Option 9001 68287227 


RI Evogue 5DR Dynamic Pius " 

Rear Entertaiment, 3TV. 

5 Camera, IntRog, “#asex" 
TOP 319)t-An, Ang BAJAN 

083898862170 70818176889 


RR Evogue white on res.dna- 
mie,300015,L00LS96C pia 
“Gconcoot matarsport 91914242 


RR Evouge 3 doors B.New'12 
Putih TVA5Camera Full Option 
Valentino Mt 021-75903390/2 


IRR Vogue Supercharged 2006. 
Fatlitt 2012. biak on bla, 
PRIA 1 085891182920 


.SANNY AUTO GALLERY 
Evoouo 5 3tv Putih 2012 July 
Nela Como Km Ir spt baru 
te 021-6525678/Kod 15853188 


.SANNY AUTO GALLERY 
Hummer H3 09 Dos Hitam 3TV 
Tanduk don blkg kml0eb spt br 
St 021-6525678/KO9 150553188 


Ta 

"5 wentador Gialo Orion 
Ready Stock, seven 

Catoo1sn332d0 2 610817 


Ton 
« Rol Royco Ghost - Black 

» Masorati GTOP Black Groy 

C0IL08159555269 10216310817 


Toa 
hat 488 Rod Full Option 
Gito Facelift 2012 -Yolow 
FA Scuderia TI Red) 
"21 MBO Spidet 06 Back 
F 490 Spider '08- Yolow " 
910819955269 /0216310617 


Ta 
1 Cayotne V6 ATPM - White” " 
Nembarsait Boxstr ATPN-ylow 
alt08159555269 /0216310617 


VALENTINO MOTOR 
Now Cayman 29 POK12 Wit 
On Ra a.eh FP AM 

Now Goratir 2.7 P0K-12 Had on 
Bk ATPM 
021-75005990, 21-75001U2 


Coditac Escatodopatinum,VR22 
'Sr00IIRRalPBD,Xenon, Eictric 
F.stengantain suatbosedmon 
650066 1 1520070 / 7292855 
Workshop 7296868 ""“ 


Porsche 911 Turbo, Abu" Brang 
new Hubungi: 28151820185, 
0618970007 


Phantom 2:Gost BiruSilver-Htm 
Siher-MitamOropheat, New 
08151620185,0810970007 


| 10” BENTLEY 


Bentley Fiing, Spur. Speed 
Brand” New 2012. Hubungi 
08151620185,9815070007 


(A3 20 turbo FSI, 2007 sir, 
AVR, Paddlashife” cd, loathor 
sea, prector, 081316336565 


(A3 Hakehbadk 2000ce Th 2006 
Hitam Tani Kim71eb Asi Fulors 
Penggemar Hub 0817488.4010 


ALB A/T TPSLA6 28 A/T FS). 
08,20 A/T TSFLOS 20 TFSI 
AIO) 30 TFSI A/T.i9 suprise 
1905 deaost ai aa 
Noase Contact: 021-580132 


(AA LB TFSI Th 2010 Bln 6 Putih 
Interer HitamiTan LKn3Mb, 
Most Hub:0616.199.6970. 


M4, 20 06/07 Warna Siver 
1Km100000, BU 25014 Hub. 
0818131507 


(Ad, ZOFSI"O7 Sivor 205» Ali 
Rosi 27 Twin Totbo105 Hub. 
93872018 


(A6 AvantOgputih stationwagon 
AATPM.Ign km 281b.Mari Motor 
021-7211178 / 0219988699 


R 8 Brand New wara Hitam 
Hubungi: 0612182005, 
0815970007 


IT bias tahun 2001, Tangan 
Pertama, "2 Kondisi bugus, 
Hub: 021 3519040 OK Motor 


ham 2 
1202006 SIv Triptonik ht Sgt 


gs CD S/System Plamp JUnti 
Iidt Met 206)t 081008616173 


ABI 04/05 SinGood Condiserv 
Rec CE7TYNKONOgo. Wirajaya 
uto”08212551909990197269 


31812001 AkirSilver SAK Bkr 
Teror Baru,Panel Kayu Tangan 
Pertama,Mub: 021-30202828 


320 1 eancutive Nov 2009 Vin 
Abu Metalik, irive Km Rendah, 
“garansi sevico. 0610918871 


3201 Executive Hitam Metalik 
Th 2009Tangan 3 Hubungi: 
OSN OM 


3201 Silver th 2011 
2012 Kim 7000 mulus & terawat 
Into Hu: 0819.0588.1308: 


3201 Th 2004, Ultimate, Silver, 
IKM Randah, Langsung Pemakai, 
Prokctor, Panel. Wood, Jual 
Cepat. Mob: 081932092126 


320/E 90 Ah 2005,Abu Met 
Nopol FRo-25t nego hub: 0815 
7122 3388/0251:7129 357 


320108 Black, Kond. Istimewa 
3201 Ls 00 SilvriKadistimewa 
325110 Silver Stnk Pig MndIstW 
“. Bestindo Ph:71080000 
Minggu Buka: 10.00-16.00 WIB 


325I Convertabel Tn 2010 Hitam 
Inti Boige.miOrbiTani BSI s/d 
2015.8501,50tr:085690909099 


3251 405 90 Bisek On Bsige 
(CBU Sumontistimewa km 301b, 
20511 Mub:0813 9877 911. 


32St--venfeb” 2003-—--5iver 
Tangan PartamamevEi, Dokter 
Terawat. Hub :08180876 6688 


1520 12 Hitam ik LL Lg Nama 
320 Lifostyie09 Silver Km.30rb 
"ub:75921295 V-Motor FTM 


520, Tptonik. Thn 2004 Hitam. 
Warga Nego.Mub: 087800732383 


52002 hitam km 401 asi atik 
MNopol ABGogla)spt baru ful ori 
081280558839" Mobland Kada 


SRS sver 0 tan Lan pembali 
FUI! Orsnl bas Ing 29011 nego 
Kemang Pratama ks Hub 
065691987957, 061280000061 


5231, Executive, Abu metalik, 
NIK, STNK “12, KM. 1216, 
“mus, Pemakai, T.0821100007” 
52305 Akh Silver Lt Mah 2s 
Ski Anit Saja Kredit Macet 
Murah 269J1 08507837910, 


5231051"09 Htn/SiiverStnkia 
523110 Bkek/Sivslowkindstn 
520011 Bltk.Kmtebistimowa 
5200/12 Wito/htmkmitjistw 
5231 Bsns'10 Srey, Low Km 
S2BI Ext10 Soy, Istimewa 
5231 Excil BisdkKmdbilasNin 
23010 Siver,Km9eb.Ls9 Hama 
Sant09 Silver, Kondistimewa 
“sa Bestinda ph:74848000 


Saat ver, 7m ons 
Pan o21 res 


5281 A/T 1997 Abu20MIs,Travat 
5201 E39 Sivcr Th 2003Mulus 
5201 E39 200thitamJMIs rawat 
PPMKDIok 5/55 Ph65060561/70. 


52 Executive 2012 silver km 
600, bim BEN 99St.Kiko Auto 
Radio Dalam Ry 3 oh 7251200: 


535 GT (Gran Turismo) 2011 
White Kimbrb Panerimesot-baru 
Metro Mobilindo 021-05861571 


TB Li 2011 Vin 2010, Back on 
Beigofreo Sec sampa12016,3TV 
STNK Panjang, 0078-7585-8563 


B0 Th 2004 Abu" Met Fate 
If. Kiko Auto Galley.JLRadio 
Dalam Raya 31 ph 7251200 


AUTOHAUSE IMPORTS 
s11t5 X6 Face Blak “205 

» 610, M Packagod White 
Pluit 66601313/Snter 29150877 


wo "29 Kn, Pagmr FOrS Spr 


MISA/N sekian Mo.Jok KI 
kol Sound Bgs 0816742120 


TOM 
» Wrangler Sport 4k2 Door 
«21 Sahara door» White " 
1 Rubicon 2 door - Blak “"" 
Dodge Jp-mhito & Brilian rod 


10815985529 /026310617 


TERMINAL MOTOR 
SasGT TwinTurbe, 108lackTan 
Full Or, KM Rendah, Pangramie 
KO2SI1131.052000017225222. 


YA 18 Drive TN2012 Hitam, 
.Km6500 4601 Nsgo. 
065283279556“ 


YA Os "12 Lag Nama FServico 
Sh Pnem pilih rm Kiko Auto, 
Radio Dim Ry 3 Ph 7251200 


AU Sdrive 18 thn 2011 Hitam 
ATPM Waranty M 1851 Ontr 
nego 72791616 085691901722 


MAL) Exd12 5.Brone, Istmw 
X-20911S areyAmsrbstnkoig 
KERSIOA Blue, Kondistimowa 
1225 05/07 Hitany/Siw,Istw 
13001 S.Groy, Stnk” Pnio 
(3S MSheilow Kmistw 
130 Bios'iO, S.roy, Istrmw 
30011 HtmemirbStnk Pig 
X6:35 Bic (5981712 Htmstn 
KE3.TAO Siler, Stok Pj. IstW 
WN Bastindo PRE7096800 


MIL Bul Up Unit Saja Krdt 
Met Garansi BMW Sh Sok Br 
18001 Hp33067156 


KB 251 at '01/05 htmintr 
brigajok kl wood panel. Vkoa, 
ban br, Alrisk 0016600210. 


5/05 Sier/Htm Mengkdp DVD 
CD $'System S'Prke Mis Kiat 
Nct Mih 21911 085235531398. 


XS 103 30 htm exepadklV, 
DVD, sorutec. — Pemakai-25 
081317973396 


X6 08 siver kom 88rb 0-580 
Vsac» ban baru R20 Simpanan 
ot baru Hubi021-28782027 


X6 3.007 Puti Ful Bd KitKm, 
(AR S9O)-Autokita Antri ndk 
Indah No.BA Jks:00129659911 


X6 Exe '08 3.0 Blak In Brown 
Pano Iscat TOP LAtit ang 1664 
X6 35099751 087878182255. 


X6 0xee 30, 2010 htm km 2th 
kont sorv 5/4 2038 mis, tl, en 
08161907622 “0511925499 


XS Th 2010 Hitam21VArey,Sun 
toolValp 22 Pok PiaMIsirwt 
utoMas 4585.7731--1BBA 6819 


AG thnO Jt, kondsl Istimewa, 
Iitam, ne90, hubungi: OB13 
15007514 


IVjetwashar, 
EscatVlarec se Ip astraBMW 
Putofit 0812101717966512860 


mang rame 
Mena 


An yewA tent, 
Ka aa Temat 


“menarik Moy G Andalan Group 
3861870,7394889/4533201. 


BUNGA Os, 
Trantermers 3 Bumbicbocm—om 
Came 2 592012 Facolit 

AA gina Mototesor- 
KORBAN M52N000PIT225222 


Cootiva Z4 Pk 2011 Putih 
m20eb servis record Istimowa 
M2BBK C/K MUb:0016975508 


Caotiva 2AL 2010 hitam, kon 
Boributan 1, Istimowa, pajak 1 
11021-92013092/37716777. 


Captiva AWD PuIW1O Ta 1 
STNK MayI3 Ex artis Tem Tkr 
Th Mobil 88 Tebet 8308809: 


Captiva Bonus DVD. Monitor 
camera munu.Jok KILKF Cisar 
Don.Srt Jln,Sun Motor JiPan 
Jang No. Kon Jeruk 5321359 


Captiva, Toll Biar, Colorado, 
Orlando, Bonus menarik hny di 
Sun Mur kalimalang on.3618515 


CHRYSLER.— 
3006 2011 Putin Sedan Kmetb 


Sepoti batu, Kiko Auto Galsty 
Radio Dim Ry 3 ph 7251200” 


Bestopisumbu Tebar Volgrban 
Bagus/mesineted sobat, AC 
barustir coteng (or).ROIASR 
Gtr.akSei MP67851313000 


GLAMOUR AUTOBOUTIAUE 


178 Garansi ATPM 3 Tahun, 
0658 8102 1900/021- 7218750 


Jeep Wrangler 3.8 Sporto9 si, 
ontikm 30rb)k pa.Kolaso ado 
MotabariMb 48016730/4525102 


Jeep Wrangler Rubicon 4 dr 3.6 
Pentastar,hian/2012 Tgn Ikon 
(Wb, ms. Abba Car oh 70016668 


Mam 300 Coretetwenananan 
Sport platinnytubcon cod m43 
Sahara Artc / Mountain" 
“Grand Cherokee 361 & 57 
““Dodge Jouney / Patriot 
021 459 58531/ 021 458 58540 
SMP, 0828 7815 7005“ 


PAKUBUWONO CARS 
Wrangler 26 Spa & Sahara 
Aboses, Geron, Whito, Bak 
Gali MoR172.2005) 252335 


Wrangler JK Sport (unt) 2011 
Iitam & 2010 putih 20R spt bs, 
RINA / 085001901722 


Wrangler Sport... Un - Limited 
Platinum” 2012...... Orange 
Grandcherokee 36 Lidi2 White 
Metro Mobilindo 02145861571 


Wonmarsu 


AI New Sion - Teles - Koi 
1005 baruijua Hrg Miring, Bni 
BIM Top. 8301084, 2291056 


AN New Kena Ang Mula 3.6tn 
Garmax MB Angs Mulai Zitan 
Lio Angs. Mulai 23)tsan? 
Pancoran... 918308-7900651 


Dewi Sartika. 2098355 
FURMOWOtL...7500833 
Bekasi... KONI 50315225 
Radio Dalam. 7393002 
Tanjung Priok, 103000 
AI new seniapu dptittoios do 
1Bitnluiosirionayla, stk freo 
GPS.HKS 58761717.9201266 


AMI xeniatelos pumblvrosii 
1 angs Aitehksegpsocash back 
promo akhir thn Mub:06610202. 
70550911.70652951. 


Tries 15R/ong2AI Xenia 100 
angidit Sirion Hit/angl.3t R 
Stokebos servcartsRh/ Girbim 
16831200/ 1600937 Tunas Data 
su JIRy Bakasi km235 Cakung 


Terios 2011 TX ATputihdim, 20 
ribustnk 6-2013R6169K Hutc 
0617 169123 Kl Gading. 


Terios TOP 16iXnia TOP IS: 
Pick Up TOP JCO dontuskcfim 
3M 082110139627/ 97810903 


Ur 
AI New Fiesta Paket Termurah 
Dana an Et 
sap, Ne Fata, 

Ran Stack Hub OO17000OSSI 
16512850682/061807272961 


AMI New Flesta Ready Stock « 
MaltimegiasDiskan ” Menarik 
081210756922:081296781870 


(NI New Fiesta, Fooss, Ranger, 
(verostLTOp IOtan tr mol anda 
“gn For 02293070771 


JAM new Sesta,focusrangesevo 
testescapatrade in, p minim. 
0610008731/061287693560 


AN New Focus Escape Festa Ev 
rest Ranger harga spocal bun 
2 rendh bon menarik akh Un 
06212380076 / 02199622207 


AUTO STAGE 
Mustang Coupe'2008 Hitam 
2800, Tangan 1 dari baru Full 
Spec Hub723.6262/723.6226 


Esape 23 New LIDAATIO htm 
Sumoot kILKim33tb,Sorv Rec 
Sot BrViota Mt Ph.933/0061 


Escape 23 XUT 2010 matic 
hitam, tmetsun roofasuansi 
Iidup tan 1 mb. 0816 950524 


Escape XUT 07/06, mai lama, 
Inlau tua sgt tewt.ban ATS.Iul 
rika adahub 061511102599 


Esapd03 V6 30 Ci 
“Suntoot,Jok Kulit asli DVD" 2TV 
alarm Citford,baneshock Ba 
mulus, “siap ” paka 
Gan JkSel,Ph.087881313000 


Esape2011 LmtdsSlver Met, 
Matkpik  OFL3,An SIriMis, 
Km.RihiTow Ba.081322036088 


Everest Ltd AT2OL1 Svr 295 
#Airbag/3TV/Com VRIB Wholo 
TeM92 17 0.26-27 170150685 


Everest MUT 08/09, htm, matic, 
an701b, tani m0N/AT).2251 
1N1011552,005782036808 


(Hesta 14 L Trendy AT ' 2011 
Warna Abu-Abu, KM: 12 Rbsn, 
BB go, BU. 0817 772 007 


(Hesta Sport H/B 1600c4, Auto, 
2011, Putih, dari baru, mulus, 
Mub 00122358268 


esta Trend, manual, putih, 
2012, ox hadiah! the road, 
1005 baru Mub081399720135” 
Ford Lyn 1, T:3998, hiu tua 
metalik. Kondisi bgus, O2Is 
3110359 
SIRAJAKREDIT 

Fiesta Focus Everest Esco Baru 
Op Kecil Anikas Online Copat 


ang, 


(ecord 24 VTIL 09 siver, kond 
istw, kim 18b, Auto Royal 805 
B1 n0 16217 MP 081262202306 


(cord Bg 2, Jazz 501, Frosd 5 
IA Pr Cot & Mah, Hobi 
96020500 “081585833205 


Accord VTI-AT,2007,Mitam, Lino 
3g laniakm GorblstwFull Ors 
0615 9902153, 0818 08105916 


(ecord VTPL AT TW2006 abu2 
Tua Mot Tangan | Pajak Panjang 
Kondisi Mulus " 0512 9310888: 


Aetord VTIL 08 Bin? Htm Yan! 
Nopil Srvskec Ors Sotbaru. 
TUK CS Auto 0812 1081825 


Accord VTIL 24 Th 2008 
Silvestgn LJok Kulit AutoMax 
BOS 021-4506388 9979.7685 


Accord VTIL A/TOR Silver Cot 
Murah TOPAG angs..itan 
Podomoro 0TOS68”0614801211 


Akcord, Brlo, CRV, Frvod, Jar 
Freo Vkoo,” Bunga Os "GPS 
Manda Mugin Put 5835 2000, 
0812931972,93205722wosesc0t 


JAN er jazz RS matic Jun 2008, 
abu muda metalik, terawat, km 
21, hub 081319210067 Bekasi 


AMew BrloJazzfreed Restock 
Krdt 5/4 5 Thn Dp kecil Bunga 
mah Terima 1/1 bagga 

mata Hijau, Showroom 
Sg Pn 


Bro Angs 2Juta, Jarz Bng 05, 
Trend Bng 15, Accord ng 28, 
RV Rdly Stock, Yoar End Promo 
MondatakraPangukir 39095701 


Bo, Jaz, Freed, Ci, CRV.RAy 
“Wco0l.gb/Angzity TOP3gitn 
MondaAtstaMangga2 "6129999 


BoyFreedlarz Kru /hceord, 
Civ,Odyseyrdi.dptk aksi mark 
ih wan. Handa Pivit 6677088: 


ity 15 '03, Cokdat, Tangan 
Pertama, Mulus, 103 Ncgo, 
MUb:08561290143/02193190207 


City Vtec A/T2008, W.hitam, 
Istw,Sound Systam,g Pki, Kom 
Rndah.Cepat 089630988229 


ky VM MOS Htm km201b asli 
3xv r6c Stnk pigsCRV 20AT/0B 
Witam pik pig Istw 225its CRV 
AM ATI0 Hitam kam roh ful ors 
Stok pig 2001 Prima 9303 7057: 
29569197 BMG DIY Klo GA 


ie (8) PK10 A/T Siber KM 
38rb Honda Record Jok Kit Tani 
eta Motor Hp0855.1119665 


(01 00 htm km 20, 
Bibsasalni ear 


(Gie 2008 20ce AT Hitam 321b 
lok kulit bn.tsAuto High Mp2 
0658222.22264, 8121958.0015 


(RV 2A AT 07 STNK 1, 
Polmet ,Inut, ExWnt Doson 
Facelift Vi Pejaten Mas 8.7 
Ps M9u:7005317-0811875680 


(RV REL 2MDIAh 2010. abu? 
(metalik, gres, mulu, pemakai 
langsung. TP ubi 08569920896 


(RV Tobun'2006 Vir Merah 
Metal Km 22239/Kondisi Bag 
“s-Hub0911198970-0218/80551 


RNCAA/T21 Putihw'2008 
Sivcc'2005 Kitam/Veta Motor 
PI021.9292:9668 


(RV 08 24 ATSTNK 1Tlok 
Kulit, Ban Baru,Terawat.Pako 
cod Hub0816 42 5619 


(RV O8/ZAATAbu Tua met Tan 
1LOrgol 100:low kmpik ping/" 
WR Dimi)90359838 Pk Cabe 


(RV 20 T2008 Win Hitam Jok 
Kulitintr  Bsih “Fatmwati 
Raya 336510813 18180289 


(RV 24 A/T 2009 siter mt 
service honda 23516 
02137383271) 0617480055. 


(RV 20 AT 2010 Akhir Abu Met 
Km2stb spt be No. PI 
061310600231 


RV 20 AT '2010/2011Jan)Hi 
tam/Jok  KI/Spoilo/VeKool/K 
ME22Rb/TOL drbe/Ful OrsMam 
pang JK Mub0813-1103-5A81. 


RV 20 AT Hitam "08 KIM Low, 
STNK Panjang, Tv, Siap Pakai 
FIB Motor" 3609232 / 3828786 


RV 20 AT Tin 2008 (2Uri. 
Seperti Baru, Radio Dalam 16 & 
"Hub 025091901722 / 72791616 


(RV 20 ATOP Carbon Bronze 
Tgng KIE Stvskesmi Original 
“KompJatinegaraBaru 70219707 


CRV 24 AT M 2009 Hitam 
Tangani, Kiko Auto Gallery. 
Radio Dalam Ry 34 Ph 7251200 


(RV 2A Silver stne 07 KM 4216 
SVG TaBML a/n 59.253) 
08161693750-68367767 Ruuman 


CRV 24 TW2009 W.hbu", Full 
Ori Towt SkiAutokita JLArteri 
Pd Indoh/BBA JAS08129659911. 


RV 244 Thn 2009 Silver Stone, 
Matic, Km27 Ribu, Jok Kulit, 
Totowat, Hub: 0821 2323 2075 


CRV 2AAT thn 2007 grey 
imetalik km 25tb dvd player 
torayat “STNK” panjang” hub 
8138815566 


RV 2003 A/T,Hitam Tanke-1/ 
Antikkm 761b ASILPIK Ping 
(ASRI) Mb6887.6861 


(RV 2008 20 CC Tol Dr Br An 
Sndei Km tORban Istmw Jual 
Cot 235 Ng 08197855330 


CRV 2010 ce 24 AT hitomkani 
tbuik fob 2013 ex wanitahub. 
0515 980 4006 


CRV, dit di ara, 
Iredl9brio ang21Iroo vkoolcot 
Kondh,96163316/083972282073 


CRV A/T 20 2011 Hitam Met 
“Km2Ttb Tone an Pribadi TT CK 
IMth, Mobil Tebet 2306889: 


CRV Mugfo7, 2000 c, Hitam 
Aaron Jk Kit Val a/n 
Sendiri Hub, 08129019771 


Cv Bro Accord City Freed Jazz 
1 stock kedt O1/ Ceng Vkool 
Manda Jatinogar0.021-95919895 


(CRV Hitam keunguan met.nov' 
20102/kc4m281bXID Gading 
0811865993 / 08116951009 


RV pestige (sa). New 
Body Back» O km. 1 It toady 
Stock It UP. 001310898283 


RV REI 2D ZAAT thn 2007 
2354ke, hitam metalik Ro.2101 
"Hubungi Sidik 001311220045 


CRV Tyoe 24 AT,2009 Hitam 
Mektorawat baicsiap pakaidok 
KI. Mu 0612.0088:666 


CRVZAAT FLIMVIO HitamSpt Br 
“Km3OrJA/ES bursa mebil MGK 
13/3 Ph70998169-68162195 


RR 15 AT Motel ye Alota 
Orir s0 0 VIP Motors 
0241021118, OP1 4505000 
(PMON A66 Open TI Ng 


Food (PD) 2 UNtA/T2O1L 
Puti Jok Kit Tgol Antik Spt Or 
Minta Motor h,92929668: 


Fred 00/2009, AT, PSO, siver 
mulus. Honda service toco4, 
IM ADib. Mu 0015919131 


Freed 1.55 AT Red peari seperti 
baru, hanya km 4600,hanya 11 
bulan “298” assuransi sampai 
akhir Doc, 198IE tunai nego. 
Hub: 081952010394 


Fiued PSD AO Puth Jok Kit 
1Mis A/N Seogin STNK ITN Sorv 
(Rec ph001202608162. 


Freed PSD ATO9 Silver 1995) 
Kid Hanya Tdp 30 Pk Pig Mis 
Ski Mub:4202292-328703 


Freed PSD/OO Stvdiitm tg sr 
16 bgs 190i Accord VTI MT "0S 
okt oopil 1501 pik pg Prima 
93037057:29569197 BM6 D-17” 


Freed PSDI0 Bin 11, Sr, 
PurbaruKn3.tb,Tgn-l, Full Os, 
2D8)K Mob: 08129975378 BSD 


Freed pS02010 Jaz RS AT2010 
Bergaransi Dp Kecil pr 3 jam 
Email hondatsiajkvedit.com 


Freed SD 2010 Abu2 met lsg 
pomlik kondisi terawatH19OU 
(1190) Hub: 001310231970 TP, 


Jazz 2004 15 ISI, A/T, Biru 
Muda Motalik, Tgn 1. STNK 
Panjang, Kondisi Torawat, Hui 
00161612606 


Jazz 2008 Silver, GEB, 15SAT 
Mulus, STNK Panjang Hubungt 
0512281515 8 


Jazz /tO8, Konon, Velg 17”, 
mis, ot, service honda tes. 
MUbI0213317A61/ 08158846655 


Jazz AT/2000/slver typo RS, ox 
Wanita, rutin service, mulus, 
18011. Hub 08161903619 


Jaz LO Angan Abu? 
Metalik IVtulausi,kond bagus 
rona Mob0812 130 9 


Jazz 1051/2008 Matic Bir,KM 
S0rbAhsuransi AI! Risk Antik 
"Mp816965259/087877139779 


Jaz RS 2010 Putih A/T,Service 
Record,pajak Panjang Hubun- 
9106159988138 


Jazz RS Matic 2011 Akhir, Abu" 
Tua MeRLKM 402T9re1 dr baru 
(021291091230/087880105932 


Matra 
Merana 


rs,kompt.stnkig a/sdriistw 
125 n9,94496918/0B15606P05. 


Jazz VTEC AT2007 Siverstone, 
Sound Syatem, Service Rocard 
Bangko Resmi. Hp 0811955327: 


Jar, IDSI, tahun 2004, siver, 
hub Lisa 0815-9797-347 atau di 
TREMBST pada Jam karja 


Oarsey Le, Hitam 2006, Vool 
ono Be sk, 0850 E12 


Stream 1.7 Matic 2006 Tan 1 
Warnahitam.Muls, Hrg :M65it 
Nego. Hub 0018 062 9469 


(AN G-Avega ready stock Dp Sit 
Tucson Dp 9JILHL Dp 1001 San 
taFo Dp 1ASt data dibantu bisa 
TT 90337189/082111357026 


“vega Grand Tucson Ready Dp 
Ringan Bs TT Proma Akhir Tah 
un 18 71035750/08731197772 


HA (legonce) Bensin A/T2008 
Silver Kond Terawat Istimewa 
Wieta Motor h.021,9292.9668. 


40 


KOMPAS / KLASIKA / 


Sabtu, 17 November 2012 


OTOMOTIF 


HA - XG TR2OI0 Hitam 9 Seat 
Tan 1 dari baru Dijamin Puas 
061510577105 82916595 


120 09ohlew Tucson MMI 08. 
1sTrajt 1020926012 05:09 
TucsonOS AutoSAFE Pak Indah 
7293129/ 28007881/ 7011781 


Mew. Santa Fe 4W2007/2008 
Grey Mica,T9n Jok kuli.dgs 
skduht 1692 Hub:98103885 


“Santa Fe agsditanGSIh)HI Ro 
yale Grand Avega Tucson ready 
data dibantu 081381136541 


Talet AT 100 Tg-2/7, Sent: 
KIGCDePwt/SIT Sky MeLKIk 
150Rb Asl/050819-10128585 


Tueson 'LLAT Sitveritd editlon, 
GPS/IV/DVD/Kamesa/ok ki, 
Kim Orbjra pkai, kond stw, utk 
(omi. 2895. 06161303370 


Is 


AI Nom GIGA FRR.FTRFURA2, 
EVZ Dump, GKLAUM 612 Ry 
MLBus 16/12 ScatPanthes,OP 
Ran/BngO5.Mah mobil Karabha 
Perkasa 0216299318 / 6399500 


Dump Truck FVZ 614,EVM 6x2, 
RR MI2FTR M2 bow/bastrudk 
ET fi ban,Microbus 16/12 seat 
.D-Maxsingle/doubia cabin Disc 
Ypunga metik, Hub:PT Rahordia 
kalancar 0206370-56991528 


Elmenfocolit 406100952606125 
pshho/bog O5 arts bakybat Isu 
au, Oigasfr100psChx2) Ivan 
285psl6xt)hih lunit NKR/AA, 
tewolpad21668)00 gps.ld TV 
TSWKOr$ cpt de dibantu pasti oki 
Web “Jeruk 28321240,9736005 
Tn abangi:3813333, 70464610 
Ms bear Gp, BAN 

matang .8456979, 8651201 


RR, FIM G2V 611 
(Ef 6/tbon,Microbus10/125cats 
"paket Bunga Ringan" 
Pasar Minggu 2905333-7975333 
Kelapa Gading... 153192122 
Bokir B801006-0003883 


Panther LM25 Th.2003, bru tua 
(metalik, Tg Mubi 0215222242 


Pai 
ra SE 

et Sortaga Pen Ai 

pe Tenta aa 

lin GP Ha Ps 


2011 AT, Warna putih, 


Soortage11 AT New, Model 
Puth Kim7500 Septi arung 
601 heb:0853 1500 1600 


bg TBEN 
2 MIKHB) PutiYi1 Kmldrb 


1005 es Stnk Ithn,IIT nego 
Tangerang Hub0811924622 


2 SedanyR, Merah AT 
PajakOktSTan, 1 orgnb 
"--Hub105111016329 — 


8 "07 Tan Serut Lkp JK 
Ban boru3MAIV Sivor Stone 
0Rban32708180.Ciubur 


Biante Cx5 Reody”Itow Mazda 
KN Bunga 10 Bungo 2 
Ih ep3S0105S68 3Kse3NA8 


Bionte Silver Metaie (Nov 12) 
Warga Rp-365000.000.Hub: 
0616-132-4066. 


OK GT AW2OLL puti, km Io, 
Boso.good cond.huto Royal BOS 
B-190 16-17 0 021-20715296 


OK 7 GT10 Bixcitetkm 25rb, 
9004 Cond. /TUK Nego” Way 
Ruto”082128519099,90107269” 


OKI GT'2ON1 Spt Baru,full Ors 
mrb. Bursa Mobil MGK Lt3 
No.3. Ph70998168 «60762195 


(OK7 Type R/2010, abu Abu Met 
VVm2880, Full Or, Mulus Sekali 
Mob: 15843333 WIM' 9166850 


(OX 9 Matie2010 hitam, km 16rb 
Jok IS. oofcomera, Tan I, mis 
Istmw, Abba Car ph 70016868: 


10K Cr2010/09 Hitam Sunrot 
Tape Bose Camera 429 Ncgo 
Sets Hubungi: 2019257270” 


(OK-72000 AMD Mih Tua km 33 
1 kand sgt bas tanl.Vin0 08787 
2178833) Sutrata 08150056873. 


(OKI GT Fehit 2009 Abu-Abu 
Radio Dalam 108, 227916167 
065881182920 


em Bianto, M2, OKS, MB, 
Stock, Puy Mebiys. OP Ran 
(B21.215A390. 02511322900 


RX 8 2011 WIte on Black AT 
1Km low Full option Suntoo, Full 
isi, pet Ot 02233399333 


1RX812008 AT Hitam otr 286 
StrvRstord ATPM Volg 20”Baru 
161280558839 Mobiland Kada 


IN enaoes 
(ROE th manual, ir for 


(mulus sap jalan var kota, hub 
28915889/061908220252 


300C6-10103 94 AT Silver Inte- 
(dor Abu2 Towt Apartmcot Ban- 
“ar Komayaran 0816997171 


3206-Sporine "94 AT Borite 
Inte Abu2, Apartmont Bandar 
Kemayoran 0816997171 


AUTO ONE KLP GADING 
(GS 350 Diamond Black / Bolgo 
HAASIK 200 6 SIK 200" 
0211458 585 81/ 021 45858586 
SIM OB12 019 LAI "3" 


AUTOHAUSE IMPORTS 

(CLS 350 White on Rod Deslano 

th most (optCLS with rear ent 
Sae SUK, 200/5LK 250 

Pit 66601313/Sntar 29150077 


'AXEL MOTOR'S 
(280 Coupe AMGwhito K black 
061285035238 //29450770: 


Ben E250 CGI AT, thn 2010 

Wama hitam metalik,” vant 
var Hub. 08111771299, 
1715081575 


Beng BA7O th OB km 39rb Biru 
(muda ct sot br Hub: 0219333 
6669 7081319 M40101 Jakarta 


Benz C200/250250/300 Brand 
New ATPM Seri ain ko bng 0, 
Bs ado In: 0817586999 Ad 


Benz E 300 AVG Linite#2010 
Gsansi maret 2013, kam 10000 
(hub 0217653366,087888128903 


Beng ML 320 th 2000 biru mat 
low km full gn HutO21- 9333 
16569 081319110105 Jakarta 


(200 AVG.2010,Mtm, STNK pia, 
"waranty,Scrvis Record, ful ori. 
Istimewa. Auto rnega 45917429 


200 CGI Avg 2010 Paladium 
Siber Full Bodykit Amma Velg 19 
Hand Lamp Rod.0812 1997 6622 


(200 Komoresor Thn 2009. in 
3010 sot br, Radio dalam. 168 
72191616 095801182920 


(280 Elegance 06/07 Hitam Sot 
'Mbi Baru 1095 Ors Ban rp Blm 
Tim Pake Dr Bar.082161555549 


€ 230 Tn 2007 Wama Hitam 
Matic Kondisi Ok Harga Nogo 
MHub: 021798 9000 Ext 199, 

eAHP:OB170961025 "| 


(2401903 Sir Km50rb 5 Roof 
(210 Sport'ot MerahiKm 10rb 
Hub75921295 V-Motot FTM 


(210 Sport 2005 Hitam, M 
sukai over kredit Hubungi 
08159006772 


200 YAN AT Ser 20 
On sean osn 


6 250 Arontgard '2011 putih 
Garansi ATPM, Km 7x 6351. 
Mob 10819 0335 063 "“1 


(300 Ava'2011 back on brown 
E 200 Elegance2003 bla, Tan 
Mutokoyal Bos 0813.9999.2018 


(a80 A/T 2003 Siher & 
TIrinGood Condition Best Car 
PMK Blok 5/59 Ph-63840561/70 


00x 2065 Put Oon 
Sian Rec Rani dis 
Mena Ng Ooa 


.C200 Avangarde'09 Abu-abu Cot 
Mit tan stw spt br TDP, SOit 
ang, Ojtan Mp0612 81188 333 


(200 AVG 09 Sierkow KM 
E200 Th 2005 HitamJMisTrwat 
AutoMax 1505:7731-45816819 


6200 CGI new (foceit) Hitam 
2011/2012 km 10rb ass alis 
991 sptbaru tnp cet OP 8 29. 
ABI Bryan Cars:081385498355 


.C200 kompresortN! Nenifode) 
1th 08, Hitam, NOZI, km.orb, 
Nego /, Hub: 093871981633 


(200 Komoresor09 b12/SIvrkm 
32rb Tani, dibra/n. Sndrarve 
Rec.395)108777585557O KS 


(200 Komoressor ENI, silver 
Istimowa, "Nego. Hubungi 
081315007514 


(230 Elegance 76 Tronic Th 
2007 Bin Mita Int BolgeKim 
7tti19n2.265It06161M.8910 


Ka Hitam tan 
pertama Tan69rb Hrg A10 Hub: 
18129958781 Campaka Putih 


(GRO Elegance Ah 2001 sunvoof, 
Facolit kms0rb ful acis AMG, 
pt b.085691902722/72791961 


(Can Elegance TNOB AbuZ,Mu 
Ius, sokali Bro Sing KmZitb 
Mub08129922393 JakeSel 


(C240 Sport Facelit Th 2004 Bin 
11 Merah Interior Hitam KM 
Sub, 22514 Hub:0816199.6970 


(C2ao 2006 Sunvoo Silver Jok 
KIE Eat Sat Istw, C/TT/K 
1021,92345308-0821.22217285 


.6300Avantgarde Th 2010 Hitam 
Intt Belgo,xmMS501. Tani, 
Sot Baru:0816.1996970. 


(CHOSEN AUTOCARS 
“2 Now SLK 250 ANG Pack "" 
Black on Rod, Magicsky, F.Optn 
ane KICK Bunga D9 ewnen 
K Gading 2938 5355/ 70078196 


HRISTAN AUTO, 
SUK200 Bad, Magic Sky.“ 
03777Minggu Kukod3831358 


IKSTORE - BUNGA Oi 
ER5D Cobriawa ton jodatwg ik 
Ciratoto Auto Gate 
Montang: BI9NBI / 21902022 
805:021-20180720 / 20150673 


CLC 200KC10 Kml0rb Pik Pia 
ATPM, Full Orisinil, 

€ 250 AVGIO Kmidid Aipii 
Full Orisini, Good Condition. 
Valontino Mt 021-25903390/2 


LK 230 “2002.Cobrelet,Kom- 
presor Avan Gardo A/TSoft- 
Tom.oloctr temu Ori. Hub: 
Brag 0816821283/08156963301 


LK 240 avantgarde 03, w209 
black an black, soo, ito, lt 
her, koyloss ko, 087887524716 


LK 32000/99 AT Merah Met 5" 
Roof F'Opt 20intu Ex Kedubes 
(Form 8)P0618233836. 


CLS 68 White "12 Performance 
(670HP) Fl Opt, ADVI Whocls 
RN, ,KM0OOKOIm BBM) 
RPEMBDIL (on the. road) 
asuransi AN” Risk, Raro 
Condition! Hub.08129918702” 


(200 KOS hitam, km 49rb, stw 
Hub Green Auto, 
MP0813 80015088 “" 


250 AMG Cobrio NOW A2 Pth 
HiKardnIVCam.Comm Monitor 
Sik 250 AMG, 6Newr12 Putih 
Intarior Red,Hoater Magic Sky. 
(GL 50009 Htm.Km.iO1b S.Root 
Hester,1V PBO,Ful Orisinil. 

Valentino Mt 024-25903390/3 


250 CGI AMG Coupe'12 putih 
Int-Red,pano Htr.im3ebSpt bt 
$ 300 RSE '2010 Hitam$ Roof, 
Camcea, Kiey,...Mu Lu 5. 
Valeotino Mt 021-75903390/2 


250 CI lg Tahun 2011 Warna 
Hitam, Km.1500, Garansi ATPM, 
Hubungi HP: 0812 1997 6622 


€ 260 W2IA T.2008 IK 02) 
Elegance Obsitian BlackMs, 
IKM 60rb Nego Hub 061113535 


300 AVG-Panoramie '09 hitam 
MIPMXcey Dynamic  Sca.To-1 
“STNK Panjang 0873-7888:9393 


(300 Silver panoramic 2009 Pk 
Panjang ATPM Full Ors H.ncgo 
Martindo Usod Car 7982301 


(E200 AT Th.2004 Abu" Metalik, 
Ass Allisk, Kondisi Terawat 
Pondok Gode.Hub.0817 718 559. 


(E200 kompresor 2005 VR Km 
30rb H 27SI nego Ratio dalam 
168. 2701616, 085691901722 


(E200Any Coupe Bng Ot 5/4 2th 
ang mulai dr 1At ATPM B.Ncw 
I1069 OTR Rt 08174958979 


(E200K 05 Me,HtmiKm5Orb,Pnl 
Wood cd nail 2 angk istmw 
Simpon Lur,2891:08161122155. 


E20OK Facelift 08 Hitamorigi 
mal. Catinterioe  Apik.Rocord 
MorerTorawatc/ko Paskah 
08567999755-621201E31E5 


(E200KC05 Htm Mengkip In Bagi 
1km 53K Uht Sot Bas 5'Pekr CD 
Sistem 269) 56163281. 


E2502010.8ladeint BelgefOri, 
Ion da Ja Cod al 
Cot. H.N6g0 081932311212 


(E26003 Hitam Tani dc Br Kond 
895 Ski Mangga Besar Raya 
NO GA Ph.6256555 Magu Buka. 


260 Elegance Th 2000 Gold 
Interior Abu-abu Km73ib.165 
Knd Tt Hub0658.0090.2099 


(260 HitamO4 Kim69RI Ful Ori 
Tw baik-hutoita JLArtori PO 
IndahVBBA KS-081296AAI 


E220 2.61ronic De5'05 Htm, 
Full ANG VR 20Km 37, 
AnSiriH.Nego BU 33572008 


280 76 Tronichor 2008, AT, 
Win Htm, Standard, KM.23t: 
Hubungi: 081315231418, 


(20 76 Tronleo8 Htm Facelift 
“Kond Prima JlMangga Besar Ry 
No.361 PR.6256555 Magu Buka 


Eno Uegane Desember 209, 
HitamAKM 237, milik pribadi, di 


“Kemang, Hubungi: 0811892510. 


(663 AMG 011/010 Hitam ATPM 
Pram, Koylss,.ootistwKiko 
(kuta Radio Dim 31 Ph7259200 


LAKESIDE AUTO 
“84350 AMG, White on Rod 
hut 666 98378 /9960 6805 


Win B'up TN70 Tipe 200,sroof 
@siLputinM/T.Ban-Pk barutnp 
C0ca0812-2022-2861 


ML 270 COI A/T Diesel TOL, 
Silversenroof In, ful options, 
Istimewa, STNK Pip. As alirtsk 
087782895563 / 081311236871 


(ML 320 ATO2 ita Itr Beige 
Erat Mulus Sangat Trwt 
Bersih Mub0818166332 

(ML 320702 green int belge GI 
$ 200 W04 at int boigot-scat 
Betawi mtr Klo dg 58052015 


(ML 35006 AT, Black, STNK pia, 


New C 200 a19 Km.25tdiMtmS, 
ec Fawdio 460teNow £280 Ni 
ng Edition Km3orb pk2010:350 
IEMUb:088O 135 1810 / 6691102 


New Eyes E230 1998 & 1997 
Silver Cat OrigVcooLinte Apik, 
Spt Baru & Antik C/K Paskah 
085710000712-001679130 


Ne GL. 500 99581 Feet 2012 
ILASO Display) 1006 Br Now 
E250 ang Km208001o1f)isa 
IKKO. 0888 135 1018 6671102. 


INew R500 executive Pang,kioss 
FEsotc okOB.Kmsdkt 77510MB 
ILAM)bsKKO/BCA.0080151016, 


NEW SL350 AMG PACK 
Wamman Kardon, Kovlss Go 
'mbisat NON Park Assist 

Black an Black 9 Supsomo Car 
021-152 1505 / 1500535 


PAKUBUWONO CARS 

15350, AMG, Wit, TV,OVO, 
250 AW Cabin ito On Rndi 
Coli .,(021) 7252323/72169 


1 3001 2007 Hitam ATPM JTV 
km 30rb Spt 6: Radio Dalam 
168, 72791616/085881182920 


5 Class 300 12010 Hitam 
Sumoat Electric Seat Vacum TV 
3 Mub Mp 081617771973 


5-300 Grey On Black Th 2011 
“Good Condition Kin1500 No Pol 
“LHub081519999953, 


.5220/2002 Foceli,Ntambngasi 

#ritatah mo ly 
pmr retinggal 

palaustw Rona 


15300 tn2000 Siver On Grey 
Sumoat / Eoetric  Soat/ 
Yatunhm 16RD/Setv Rec/Pik 
3/Fuli Orisini/081228105396 
Chandra 


15300. 12008 akhir Facelift 
1wa0t2Ntam, sora ang 
20”kmStb spt baruS.R 

Estat dpa bikgsnt misal 
Gantikimn | tdk” kocowatng 
(L2SM ego hu081581625681. 


5320 TWOO Hitam Facelift VR 
sat Terawat, Antik. Kiko Auto 
Radio Dalam Ry 31 Ph 7281200 


1535009 Blci-belge, Like Now 
Fontory 3Tvwacumfacoft11 
Hubungi :0817.0299.127"" 


.5350L Ih 2004 Bin 7 Hitam Into 
Mor Kbarabu ATPMKM 521, 
Att Hub:295.009019099 


SL 2002PT.Cabiolet06 Morah 
“kmlcrb Ors Mis, Tebet Barat 7 
No. Jaksel Hub.0815896381 


SUK Siver stones plat L km 
sedikit khusus pakai, hub. 
0857 12009899 -0816899699: 


SLK200 '05 Silver KmltebKiko 
Auto Gallery, JRadio Dalam 
Raya No.31 Jaksel Ph 7251 


SLSO3 AMG 2011, Silver 
Wetan Misilom Mortar 
Perta Con, Cal ORNBNNANS 


“Smart Th 201Xoxra Silver/Mjau 
kong bagussot barukmStb, 
Jual 180 Ng Kub.93519665. 


ut 


FE7AMO Medium Truck TMO8-— 
elang 1 AneeHarga mit 301 
Islamic Contre,JlDrs.Abdulah 
Silondoe NOBL Kondar021450 
653262005756901B16 Aitoloang. 


Grandis GT 010 AT Km 20b 
Sir rs cat Istw 255 KGP | 
No 01 4580673720816.001267 


Grandis'05 mei miveca/t hitam 
WI Nrmar, roof tw, cokag jalebo, 
ISO nego hub 08001883882 
New pajero dakar/ outlander/ 
mirage. Teo vol dis bs, Hub 
061213198705/ 085691400015 
Pajero CBU 2008 Hitam 2.Oce AT 
Jok Soof SS Rockord,Xonon 
Istw Hub: 09551021261 Jaksel 


re Ouaner Mag Rey 
Be gan Ma 
Ke Sa” po 
Gelanotan 


Pajero SE 2010 hitam VR jk via 
I-kUIR siap pakai 320t TOP 901 
angs. St BAG Buto93737468 


Pajero Sport ATONsiherBody 
rlMulusnp cacat IOO6LE pst 
kl kacewa,Ho.05179922306 


Palero Sport Eiceed 2010 Hitam 
Ist ARE Auto Pang Pol 4/23 
ks 722901251 08161453362 


Palro Soort Exceed 412 120097 
2010 Putih Jl.Mangga Besar Ry 
Nia36A PR.256555 Magu Buka 


Palero Sport Exceed A/T'2010 
“itam 31936 Tai Whole Tc Ma2 
11.7 Blok0 26-27 70158685 


Palero'10A0u'MotkanbfrbSorv 
RecSTNK Pisan | De BrtAuto 
PRV0121017.1786/ 6512860 


5220 10 Roda 612 Bak Sentral 
Pig 10mtr"2011.J.Pota Barat/3 
(Prptn Re.0kor021-92736936 


Strada Titon Dbl Cabin 2010 
GLS Putin Manual bas sekali 
25001. 061231560677 

Witon Biceed 2010 M/T Htm 


tutup bak carryboy.douis cabin 
AMA H.2B0 JU 08159725212 


AAN New Grand vina Bng 05, 
Tonor 6thang.L6o, I0AR, 
Stockptom & yoar, 20175962 


AAN New MarenG.Ivina 
newEvala ko free  Vakol 
Taady stockbng mai ODP 
tngnYoa end promo, Disc 
imork Door Resin :3801002 


EI Grand 2,5 2011 Siverkm 
Lompik Pg”Good Condtv" Fat 
maWAti Ry 33E108128576665: 


and 1st priredweekend sale 
I/MB00u, Nissan bk Indah, 
Iroo ot Ivy Gp: 7293999 


Eigrand 25 2006 Silver kondisi 
bagus, Tol 021 7269999 / OZ1 
10965535 


Elarand 2.5 HS black, black 
Ioather,torawat, Ro AO). Hub 
Tram Auto 0613 1601 2836 505 


grand 25 Xtroic 2011 km7rb 
su. rectv2s dkameraorsin 
best Kond 10853 1906 6817 


Elgrand  2007,Hwsurbanjkm. 
Bata 


Elgrand BL '08 hitam hut « 
eat krey smartkoy vacum back 
door audio DTS 51 TOPJiSit 
9S BG Auto:93737169 


grand Black Loather AT "2008: 
Full Option Burgundy.1OP 1sOit 
angs IOI, Hub 03180670 7109 


Eigand HWS 2009 Siver 
Interor Black Kondisi Bagus 
08176199632/ 72186814 


yng HS S8 tgn 
Sr an bt 20 
Im: eter 


lorand HWS 14/2007 black, TV 
good condition, DP 7011. Auto 
Royal bos Mp 081973013756 


Falady UK 37 ATAO silver krn 
Atspt baruRIRTV,Jok Kit £ 
seat heater, Xonon, Jiltanah 
“bang I ng.66 Ph 34939131 


G AwinaMarehEvallaBig Pro 
oeDipunweckeng Sale. 
ora 1/-1E Nov hES5ABAE 


Gkvina AN New, Promo Diskon 
10 20) al! tembunga cd OS, 
Mub:91089588 / 081298872025. 


rang Living 1:5 XV A/T kitam 
TNO9,PJk Pia.Mb,Shockbroakor 
“Ban barutgn | "081315169531 


Grand Uvina XV ATIO.9a Lilo 
Ful Op km. 38rb, No Pi, 1005 
“ks Pomakai/hrglebit(nego) 
Hub: 081711282 / 0816102: 


(Grand Livina, LXV Auto, Abu2 
mota, et th 2011, Jul coat, 
Hub 081204078795 


Grand UvinaL5 XV ATOM 
1,5rvc Record Nisan 0817 491! 
151/085215152592 Bintaro 


(GTR CBU Japan 3800xe V6""" 
Twin Turbo, 930 Mp “eva ven 
Toe 200AAn, Ang IEICAN 
001392045765 / 083596862170 


Juke 2012 RX kayless,AT merah 
IKM7rb Service rocorduplastikan 
Jua cpt 217 00282863782731. 


Juke CVT A/T TN2O1 Silver 
R62001 Net Full Orsini 
Mub0813.19068825 Tangerang 


Juke RX "21/22 Merah KM Rb 
Sgperti Baru, Radio dalam Jks 
33552567 


Juke RAI Des Dk 230 Kitarn 
Km BibSpt Barulihat Mutiara 
11patom 87/2211087782352561 


vina, XR 2010 MaticMerah 
CabeNelg Rating Mulus 30) 
Net Musc0832012659 


Mareh A/T 2011 PutihKmren- 
dah, Hrg 1281, Permata Buana 
akbar Hub: 068802169111 


Mareh. Hanya. 1:880000/bin, 
(vala dan juke 2.183 000/bin 
atau ng Oh Devi 061282711021 


Murano 25 th 2011 Wama 
hitam, 061908732354/ 
Oe17arn2222 


Navara 08 Hitam Manual Full 
ion ban MT Strobo Jok Kulit 
MR .C01 061231560677 


em Evalia XV 15 Mate Silver 
Monitor Las Nama.Roady Stok 
Diskon SE Rp-1B21 C/K Paskah 
Mobil 20201838-0816,1977662 


Serena high bul upO6,sun 
roof dombikalhtm.jok kit bt 
1rWE0818122736/08158862188 


Serena HWS 05, Hitam, Mulus, 
lok kulit, STNK panjang, oego, 
ubi: 08161975215 


Serena HWS 2011 Hitam Jok 
kulit “3TV, Nopil Hubungi 
021515979 


Serena HWSIO9 di Gsilvertgni. 
IKM S8RD Mulus.No Pil Jok Kit, 
Hg 1011 0652-1338-1996. 


Teana 05 Hitam 230IM 23AT 
STNK July 2015, Jual Cepat 
108101806167333. 


Teana 23 JS New Model 07/06 
Hitam Sot Mobil Baru 1001 Ors 
“Simpanan Pake Dr 81216235574 


kana 2105 Hitam tangan 
pertama, Ke aa 
Snde1e70nie -—— 


Tana AI New XV 2010 Hitam. 
58 Auto SPBU Tanah Kusir Ph. 
169283634 / 72895801 Mp Buka 


santan Lok pjalok 
lstikansot baru: 71220301 
Teana New 25 XV AP2010 Slve 
Stone Sumoot Koress Jok Kulit 
02192305386:062122212288 


Tana XV25Xtronie09White Go 
4 Cond.serv Roc/ Nego" Wiraiy 
(Rute02125519009,01197269 
XT ST 2005 AT puth Oxs, 
Trwtikm 7Sit,Pik Ponjona.r9 
ABE Nego Hub: 3777 7878 


Tail STT Matic 2006 Hitam 
Kira Kondisi Bagus “us 


XTnil XT 25 Th.2005, wama 
site, hub: 0817178858 Kadoya 
Center blok C/7 Kbn-Jeruk: 


20150daMA1 sie warranty 5th 
207707moi green kirb Jkt antik 
20605totron slvor vkool 427 
R06/03AR dk blue Ole 91 27 
2061024 Sur 98rb stok be 628 
206105 mn te oibag iki 4922 
208101, mn to Jt vkool do 19 
30sn'face'O2mmnl silwr abag 421 
Partner silver Pseats tp1 624 
Rafi Auto Peugeot: 811912601 


A07SW22 Atos hitam km23rb 
4075W22 ATOS hitam kmdlib 
A07'O6AL hitam kendlrb Yola20 
10205 Agro Inti Sk bu 
106/02 mol blus Jkt vkoo 428 
106100 mo hitam Ji tan2 425 
3005WO6 16 hitam kelrb 451 
3075W01 hi turbo k29b siar 
302503 hitam Jt k70rb 431 
307502 greon il tani 4029 
07/03 AT blue Ji vkoo do2h 
Refi Auto Peugeot: 0811912481 


npv gi 2/10itan PU 
2/bitan Ertiga 2/15ton RStck 
Hub: 70721221/ 08128526359: 


ERlga/12 Putin Km2300 Sot 
Baru Pomaka,Oycrkredit 32bin, 
Mr7OK JakS.087881 913000: 


Grand Vitara 2007, Type JLX, 
Abu2 MetPik bru Gperpning 
Hrg, 185) Nogo-J Jolutung NI 
No223 Depok 0818189786 


Swift 2009 Manual. Warna 


Marun Tng. ! Km.10Rb. Dijual 
Cot Hub: Putri Mo, 0818767567 


(2 ERTIGA 


P Ringan/Bur 
KN IN am P 
1193100)" end 216 


oom 


wmeos 
AMI Now Alphard Voli, Lorus 
(RKAYO Facelift Cicilan Bunga Os 
1 hyun Jaya Motor 805 

"aan Opi “0523555 


Aom MOBIL 
Alphard ZA ASG, Groy, Ih 2007 
"Kim A2Rb, rey, Jok Kulit" 
Cal 9920779/ 54220555 


AN Alphard X, SC, G HD” 
ole X, 26, V HOD N 
Alphard & Volre " 
onus "Face LINER 270 HK 
We recehe ur dar in best gi 
Aron Att 803 216887 


(ALL ALPHARD/VELLFIRE 24 
"en Lotus RX 270 Facolit 
Kang Cruiser A6 Z6 "22" 
Range Rover Eyoauo " 
#44 Jakarta Auto Bos "2" 
001280979109/ 02172782222 


AM Men App Wotad SCS65X 
Kata 202 
HEARAC SMU ht ton 
Ana 


AN Now. Aipbardunga 2985 
Rendy." StoekToOma Tukar 
Tumbuh. Dosler: Romi 
MU 02220001090 / 9605722 


AA New Alohard?2012 Hg 6533 
149176514 Ang13,JR-Batul005 
Hendra 173 7232/ 70188461 


AI New Avanza Fortunor Inova 
Rush White Voloz Bng1.581R63 
05081310001870/0817 717116 


Aipbard 2 AS tvog,Sver, Tan 
LIV 2Camerakemang Hubungi 
06161380741 


Alphard 24 ASG OS BultUp 
Faclit ““2008.itamMIs.cotn 
SeaRFUI Orign 0011-900916 


Alohard 24 AS 2006 Siver, 
Radio Dalam 168, 72701616, 
065881182020 


Alphard 2 ASG 07 Hitam J.Kit 
Custain Kiko Auto Galory, Radio 
Dalam Raya 31 Ph 7251200 


Alphard ZA ASG Th 2007 Abu- 
abu Tua Metok KUIt.Kro,KM 
3etb1etawat288619916970 


Alphard ZA G 2009 Hitam Ful! 
Option Radio " Dalam” 168 
TRINA6 / 085691901722 


Alphard 24 G'2010 Pk pjg Htm 
Int boge, 3 Camera,18 Spoakor, 
Cold Bon.Z1V Ful or. 7962301 


Aiohard 24 X 6501, 24 G 0001t 
new 2012 roadsot tat.bonus, 
108121376000 Pnek Indah 


Alphard 2Atahun 2007 WD AT, 
“wm sihergrocs.muluspenukai 
Tangsung TP. hub: 08569920596. 


“Alphard 2005 ASG Facelift Htm 
“IKUILZIV Ori Camehuto Highe 
0858222.22266, 8131958.0015 


ipbard 2009 $ Hitam Kmutteb 
TARI) AutoHigh Mp2 
0858222-22266,081319580015 


Alphard 3.5 18 Speaker, Hitam 
Wolf 2.26 Auloss Bkk/Wht 
"Hub: 15043333 MOM 9166858 


Alphard As. Akantarstlue, 
2000lm2drbas new 
On-dagyant2 


“Alphard ASG 2006 Hitam 835Jt. 
NG. Cranjan No26 Kbyin Batu 
0878 26589901: 0B12 98118791 


Aipbard ASG, 2A,AT,SIVr07,Pk 
Dion Likm 35rb VR200P85, 
2-41M081770700002170670633 


Alphard ASC'O6 blackTV, rian 
Harrer BAL Prem 06 silve,PBD 
Cygnus 4701 back nlaht vision 
PutoRoyal Bos 085287110000 


Alphard 28/07 htm km Brbjok 
Itvkoo, tani, pik bin 6 h.135 
99.0811923299 10616680977 


Alphard ASG'O7 Silver Serv Rec 
TDP SL C/K/TT Minggu Buka 
1Hub2081310003392-70 


“Alphard S Audioless'2010 putih 
Martier (Pram Th 2010, Hitam 
COM 6527786 -051369051535 


Aipbard S, Putin, Tahun "2010 
“Km.30tb Kondisi Mulus” 
20450828,93001139,70312365 


Alphard SC p/5/12 Pth Km2b, 
#Cam2TVPBD Srooti baru, 
Now LC AS Feife UKVersian 
ATPM 15... Rea dy. 
Now Alphard G P/S... 
Acteot Trade in Good Pee, 


Hubungi: 0872 78781977 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Valentino Mt 021-75903390/2 


Alphard SC Premiun'12 White 
Original System Leather Froo 
CiboxokreyeVKool) OTR F3O1 
Metro Mobilindo 021-65961571 


Albard Type G 2011 Warna 
Putih Tani Full rs KM Brb 
Dijual Cepat Hub: 08181220.35 


Albard/New Velfire X, 1005 
Baru,Puting Sest21VsCamora 
akang Hub:0856:7.66677 


 Aihard2007 1ypeV htm met fl! 
pkionantik sptbarukmS019 asi 
dijamin BU 9501.0811161736 


Aipbardzo1ohitam G Full Option 
1kmS0t, tank. kulit.18 Soookar 
02120738927 31716717 


Altis (20 VY2001/2010-13 G" 
2008 Matic Semua HitamVicta 
Motor Pp.02935M061 


Altis G VUTI Mate 2004 Hitam 
Intelor Beigeikm S2rbTgn 2, 
Tout 23011 Hub:0816.299.6970 


(AT, WILLIAM MOBIL 
ET 86 Z0 GT ATO Row Stok 
Blu. Wbite Orange 

PITA / GAN ASIN 


ANT YEAR END SALE 
New Cpxsn RK27O 8 B7bt 
lthar 8 Prem Sound 9 Beat 
Voli ZG Prem Saung i B0. 
toga 2 TKA 0051 

1 Prem Meator 275 
Only @ VIP Motors 
Limited Stosk ny 
Ga1 Sat, ORI 150560 
SWOI 256706 open TI Nik 


AI Now LCUKAS Facoit » 
AI Now RX 270 Facelift 


Oatan72 mann Ong 


AUTO GRAHA 7943000. 
Volieo X7 Soats Loother » 1" 
Puth, 21V »1Com, Roady Stock 
TOP 2511, Angs 5JU3 Tahun 
087298500505 / 001251129604 


AUTO ONE KLP GADING 
LC UK AS Facelift Black/WNto 
“RX 270 Fatlift Blad/ Write” 
loh 24 SE/G/S/X Black/WPIo 
Noif' 20” Z0/V/X Black/Wnito 
Martor.2/ / Prado TK TAU 
21 158 58581 / 021 158:585 6 
AEMP.OB78 7815 7205” “01" 


Avanza 5S A/TLL awal Hitam 
Plat F Bor stw Stok ping Tunal/ 
Kucdit Mub:0857 8253 7202 


“Avanza ang2.6tveloz 3itrush 
ang 333 Jhv Dil ang 391 Disc 
Gde2onpio ruh. 061250028514 


Avanza G 43 A/T Tn.2012 Wrn 
Sir, KM 200, Spt Baru. Hub 
ONJAT011918 / 087871351200 


Avanza/nnova,Rush Angs LIK 
TOP271 Promo Bnir hadiah Nov. 
Dealer Rosmi Hub: 56978118. 


Avanza 4:5 AT Th2007, Win 
Hitam Kondisi Mulus Jok Kult, 
STNK pning, Mub091380968967 


AvangaAI"OP MOVT27INGS 18, 
Buih 32.Iv 31. Fetor 88,Raady, 
Wow 1008 Mub10356 9557 3735, 


'AXEL MOTOR'S 

Alphard GO9 hem Lirb2am 

LC Prado "10, Hitam, KM 36 RB 
081286835238 / 29190778 


BUNGA 0, 
Fnlit Apnard 24 
Sako Veitio 
at 
Dotashubio” yh 
Rematocontal 


Wora 
1 “Wei 
anal with 
tv, came 


BUNGA 0: 
F3 risa 40, Color Pat, AWO, 
ABOMPURAO”, IV.Cam OT Lock 


BUNGA Ox 
ET R8 GT Uimited”Madostor 
DUO 2) Tak —e—am 
KEMS UX Distal, 401 Ani 

Rloh6 / Vel Vlbnoka1VAACam 
MPRSENVOIN tok 2tv/ICam 
Aun SG 5 VON GL Autokas 


Camey 24 ayt 2008 hitam plus 
“kol, tan 1 1959 povakai. Hub 
085090550705, 


Came 24 6 Tr2008 Mais 
Sma, Sendu. Atam It 
205 ego Mb 08211620520 


Same 24 V, Automotie Wo 
aro Meta Mulus 
Haa En Cndkton 
sung dat Pemabal, botminat 
Won: 85216852005 (iehurdo) 


Comey ZAG,AT,2007 bin Kitamn 
serv.RecAstra,km.detb Ro 210it 
1690081311391972/ 20813625 


2AV/0, silver met, serv 
recPik Apri im KTP D0: Jual 
Cot Pmki,ph 9988812, Jkous 


Comny 38 0/08 Htm Lsg Nama 
BS JlMonga Beat Raya 
WO36A Ph.6256955 Magu Buka 


omey New V 24/06 Sivordntr 
Rpik,KeylossVCool,Ektrcstoat 
bar Seati7ONL225ILC/K Paskah 
0616.1977:662-0815901.838. 


Camey V 07/06 Htm Tgnt Svs 
Rec IntiGres OTR 239k Pokot 
Kd MGKKinyoran 081761839 


ameyO7 V Med Silver Km 36x. 
Fortunor06 G Lux Kitam Tgn 1 
Inoona'11 G MT Silvor Kim 10rb 
181220558839 "Modiland K.gdg 


CHRISTIAN AUTO 
» Npbard 635 V6" " 
«44 Wlobard G 185pkc 24 “ 
£ VolfreV 18504721 
Lenuan Yah X2 “nett 
kandauiser 200 26 Black 
«5 Kandaviste Diesel White " 
endM FTBGGT Limited Patin 
7263177Minggu Buka7077701 


CNN MOTOR GADING 
Muriar Prem 2008MtamuTgnl 
Km APALSTNK DoPerurami. 
Late Seat Cal 458 77000 


Corolla Altis LV A/TOS Hitam. 
F Bgr Stnk bin 9 ping, Novil 
Tunal/Kedt Hub:0857 0293 7202 


Games, 1999, bensin 47 
Iniau tua, km 75rbu,. full 
rosinil, mulus sk, 1 tan. 
Gersoa7a2010. 


(Yanus VE00 Hijau F.Ors Trut 
Baik SWltAutokita JAteri Pdk 
Indah no.EBA J4s108129659911 


Dyna Rino BV 43 Light Truck 
T.2000-—mLolang 1 An-e—- Hrg 
Limit” 1001 Islamic” Contss, 
JLDrsAblulah Silondae NoBi 
Kendari. Hub: 021-15065328, 
10657 5629 4015 (AI Lelang) 


BXOMC AuTo TOYOTA. 
& Valtfira Z6 FCIR Aloss "2" 
»? Vellfire V prom sound ““ 
pbarg SC FC Aless 
Lerus RX270 New Model 


KGading: 158.146.110. 


HI Gwiser colour package 40 
Dan AT OI Hitam (dpnt) kmar 
Meh, diforental IodkVR2OIV, 
ameraFootsttp, IT/K, Tanah 
Abang | 90.46 Ph 34935051 


Fortuner 25 G AT Diesel TRO 
Putih Th 2011, PSB Auto SPBU 
Tn.kusir Ph 68393636,72595601 


Fortuner25 Diesel M/T Th 09 
Iitam tan 1 de br KM 1atb KP 
Woo ful es hub 081908177177 


Fortuner 25 6 Manual2011 
KmSrbHitam/gn LOrSITWGH, 
360 109020813 1070 2005 


Fortuner 27 Bsn06 BIKFLR 
IwdanYpngnLanti sob 
00I0011829962/081 


Fortuner 27 Grlux ATO6,Ntam 
MELKMI0Orb 2100233 
530096)PPar 5, T.Pmt Buana 


Fortuner 27 V AT2000:Cokdat 
WMetiterawat baicsiap pokajok 
II Mub.0815:810.8666 


Fortuner 2009 Mati/Siver 
Tgnkkond Full Orspik pa/slap 
paka (C/K/TT)PN66878861 


Fortuner 27G Silver 2008 matic 
tw KMLALrborsiil ban tebal 
Isg nego Pernik hub 9900 1062: 


Fortuner 4x2 Diesel A/T Black 
ADIL, Hrg 355JL. mobil bagus. 
Mud: 0812.8923.7000 


Fortuner diesl AT 1201, abu2, 
ajak bulan , kondisi ful orlas 
Demilik, Hu 0161162330 


Fortuner Diesel TRD Putih A/T 
RDI Kml0r.C/TT/K. PMK Blok 
7/0 0In20070353 / 0610833601 


Fortuner Osll TRO Black 1005 
Baru 3NBI.Fottn D mt 357) 
1005 r'125tar 021-70788077 


Fortuner 6 27 TWOS/06, warna 
Iitam,22hit BuMub: 
081510702007/9493555 

Fortuner G Diesel Matic TRO 
2012 Putih, Kim.2500.oather 
SeatporedamHub0811177307 


Fortuner G Dsl AT 09, G Lue 10 
CastVKte, TrinuT/T, Minggu bk, 
Mobil 8 Kmalang 18650686 


Fortuner G hut A/T 106 bon- 
Sin/kitam,Tan-Lnopil. ” bogus, 
IMS WA.ortina99058209 


Fortuner G Lux A/T New Model 
2009 Silver Met Km 287 STNK 
Non 43 Istimewa Tk Toh C3 Cr 
MobiB8 Bintaro 7159988 Mg bk 


Fortuner Grlu  Bensinos 
Siyer,-Ori. KILPpolwoidan 
t,lamb.Km65bitowt C/K Pas kn 
061280188105-08567999185 


Harier Prem Z4 2007 Witam 
EPIOM OA Htm TeWILARF Auto 
PR72196125/ 085710202059 


Horror 2ALPackage 06 Hitam 
KM3O1bVC Record AC/RI/CD 
Xevon/V.co0l/st001288608177 


Harrer 24 AT2004 Silver Met, 
Km LowMulus Terawat Jua 
(pteg ne90.Mp:0655 763 0002 


Harrer 24 Mtm 2005 MB Tr 
Siti Interior Tanpa Catat KM 
74000 Rp280 001399435983 


Harer 24 L prem 2004 hitam 
Ikut olct seat panoramic serv 
10 mus jt, DPO ag 
Titan Bryan Cors108531307723 


Harrler 24 L Prem th 2001 
Hitam. Radio Dalam 16 6 
TRI916A6 / 085691901722 


Horrer 24 L Pron/2010 Hitam 
Kondisi” Istimewa,” Pemakai 
angsung Hubv0816-1777-1660 


Harier 24, prem 07606105 
“Spion Sen-MntruL.Scat6Mos tor 
(El PmvcPBD.F Or/K Pas 
ah 081699662-0810971838 


Harrer 24 premium '08 hitam 
IKMLIStb asi antika pakai TOP 
ISO ang 101an-061806707409 


Harer 24 LPrem 06 AT Hitam 
Dik pnlgpanoramic P80,mis 
Istw Arta P13 h7200121-116 


Harrer 24 LProm 2005 Hitam 
Kiko Auto Galery JiRadio Da 
lam Raya No.31 Ph 7251200. 


Harrer ZAL Prem '06 aki Htm 
KM2ORD.Jok KI, Moster, Mulus, 
38OJL Nogo.Muti067283672990. 


Horrer Z4LPrenv07Mtm,5roof 
PBD.Jok esterkmlOrba/h.sndr 
rat IstwB7061223181118 


Marrer 2007 2Ap, lee seat 
oater, htm, ms, nvI000, tan 
prtamaMi5t,ncg9 08111001906 


Horror, 2008 Lorem hitam, 
aater KM 50rb dai batu paka! 
Sir, ap 5de.0857-81171900 


Horrer 2406 Th 2005 Hitam, 
Kond muluspajak Batu bayar 
Mubungi: 0887 149 62999 


Horrer 30 dd Ais Th 2003 
Biru Tun Met.p8D.CamaraKm 
201, 25t: 0856.20903099 


#urler lrs'Oi 0ey,p80, 2 cam 
New Velifre 2.26 black.10 pk 
Matahari 18816730,1525102 


Harer Lprem 24 Htm "08/07 
heater Dashboard eri Paneramic 
PBD For Trvt 02133389533: 


MHarer les 3.0 4x4 2008 Hitam 
3Came1 Manitr Ori Jp.E Seat, 
Pram PBDF. OniC/K Paskah 
0816296288-0818.991838 


Harler03 AIRS Hitam,Knet5ib 
MatrierOA L Pac Hitam,Km-521b 
061200558539 Mobiland Kgda 


Horler24AL Premiur 
ber. Podistimewa Torawat.Hra 
S5OJR Hub28I3 1066 6614 


Hartop/00, 55p0ed JASIRATNEL 
A Speed LS0IL Mim Aople Green 
Khusus Hobby 0812 8333 4616 


Hikoc DC G 4WD Diesel Hitam 
sg Nama Disc 2011 TT/CS/CR 
Mobil 8 Tebet 8308868: 


Innova 2:5V Lutury Dsl M/TI2 
Putihm359 astra Reckiitani 
Fs Veto Mt:08551119668 


Innova 2012.6aru Ready Stode, 
YAN Type.K/T1.0813 8933 2000 7 
16808 6098 


Innova 2Upit G IMT 0, V MT 05 
Silver Met Jual Cepat TT/Kcedit 
Hub: PMIKW 12 Ph 65066709: 


Innova Dsl G AT 109 Gro Istw 
tnwt baik Hrg 19011 Hub Prima 
9803/051:2949197 MG D-17 


Innova £ M2010,Bensin,Abu" 
MubePik Pig, Mulus 1011 Nego 
0019703685 /081008596868 


Innova G 08 AT Abu? Met.Euto 
Bonper GilLngu, Bika Sah 
New Moe021-9322 330 


Innora G Diesel Euro 2 Manual 
TO11 Sie, Modol LamaBih Cek 
BengkelTgnCood ” Condition 
Ro,2201 Istimewa C/K Paskah 
MI 33761554-061228188185 


Innora G dst matic 06, Silver, 
'Pemakal,Itimowa, 1631 nego: 
Mu, 08156683500 


Innora, G Matic Th 2005 
SitvesPajak Panjang ' Kond 
Mulus Tevt0019208100,585 


Innova Silver G/AT Api 2012, 
Jam SEGI, mulus sprti burung 
228 It (go) Hub: 0811973949 


Innora Type V2011 Silver Met, 
Kimebib,Muluse TV Mb & Vkool, 
Rp.217,5I-Mu0208101925925 


IVAN'S MOTOR 
RX 270 Blak — 
Alphard SC PS Bin 
NIK 2G PS BIA mean 
Alphard SC PS Loother Black -—- 
Voltfro 26 P5 Loathc Black -— 
Alphard SRC Hybrid Black —« 
LC UK VB Diesel Blok mw 
Mato Commuter 15 Seat — 
FIB6 GT Limited Bladk/Rod 
“6506640/ 7202588 / 452101 


Kilang Innova € tWOS 998 cc 
Warma SINcr metalik Ro. 150 
"Hubungi Sidik 081311220045 


Kilang Innova G'05 AT Hitam An 
Seodir,Orsni! Dooidin GPS Is- 
imowa Hub:0811112501 


Kilang Innova, 2009/M tp G pkai 
sndr hr nc90 kus pkal pribdi 
part kalibata rosidont 
20192016 


King Hi 197 K3 orisinal 
INja tosca ykool hub 4217918/ 
0610963562 


(LC VX 200 08 MtmIV/SCamCB 
1LC Gyanus 4.2 05 black Nyiow 
'MatahariMb 45946730,1525102 


Lang Gruser Dsl OLATVX Lot 
"VR22, 3bes, Stol, TV IstwKiko 
Auto Radio Dim 31 Ph 7251200 


Land Gulser V8 th 2011 warna 
Dati km 4000 1425 
1t081320269619:02172782222 


Land Culser VX Turbo Diesel 
Manual 1995 Original Slapa Cop 
At Dapat Hub 0813-1900-7482 


anderuiser VX Ltd Diesel 
02” Hiu..BoxE. Sat KILIV, 
KCD,pemanas kursi.Km?3tb./K 
Paskh 0812991038-0816991835 


Landerulser VX Manuat97 dari 
BaruNama, Sendiri Istimewa 
Sekai Hitam Hub:0816.90.0078 


Landerviser00 BensinATSIVer 
Knb5tb AslLSTV 99.568, Kond 
Istimawa Hob081258192200 


1 200 Bensin Hitam 2008,Km. 
15rb.Koodisi bagus ot baru ful 
original. Hub: 021 6827086 


LC 200 Htnv08 Antik SH Fully 
KitLowus VR29 Japan JlMangga 
Besar Ry 361:6250535 Mp3 Bk 


1 s9 2001 
Kah Tu pr adi at 
Ike yamoae nok 


LC UK Diesel Hitam, Full Spxc 
Ready Stock y.v All Novi" 

210p 57tsan , Angs Oitean 

081220210009 081806128779 


LC VX Limited 2000, Harer 2.16 
2005 Alohard standar 2007.Hub: 
06979312561 -081219997281 


erus 570, tangan 1, th 2009, 
Full Option, Km. 18rb, Hitam, 
Mulus Hub 70168900: 


Lerus GS300 Th 2007 Hitam int 
Hitam Km39000 Asil Simpanan 
SIS Mub 09199835963. 


Lorus LS460L Th 2008 Hitam 
ATPM Trwt. Kiko Auto Gallory 
Radio Dim Ry 31 Ph 7251200 


Lexus LX 570 2008 Hitam 21V 
(am E.scat Coobox PBD Atrsus 
Istimewa Seri be. 02233309533 


Lerus LX570 Ih 2008 Black 
anGrey, Full Orional. Mobil 
Istimewa. Hp: 0878-7588-0383 


LEXUS RX 270 
sign EYORUBZOL si 
andy Stode: Bia, Wo 
Premium Motor 651 5000. 


(LEXUS RX3SO ULTIMATE 
Panaramik.vtiy RIO,w028 Panel 
Ready Black 9 Suprermotar 

O212167N5S / BANI 
LetuSRX 270 Japan Version 011 
Putih Audio Mark Levinson Kito 
Ao Radio Dalam31 ph7251200 


Oa Tan 
et Log PRCO21-656147 


Wow Alohard 300161 Fcelift Bo 
BAUNRA" BiutuotKsy 2012 
63OICof)bs Kr, 00251351516 


New Camry 24 V Hitam 2006 
"Mogi 2010, Siap Pakal. Hubungi 
PR Oz T21OBARS 


New Camey AT TWO6,97 Hitam 
Mot.KondisTerawat Bagus Ski 


Bee 
Ke ana 
Me 


New Previa 24 ATPM Th 2005 
Silver Dbl 5.Root€.Door 3TV, 
LVD, Tan,375it:085830901099 


New Vies 6 M/T, 2007, silver 
met, V KOOL, tan 1, pik br por 
panjang, hub:/0811-901309 


WewCamey ZAV A/TAR/O7,km 
7018, O15SERMIS TWKIVK: 
0108161862012/0B158581316 


PAKUBUWONO 
Nipharg 2 Weliab, 
Yolfne 2916: Atburd DAS 
Korus RX 270 Fool 
R8100K(021)7252253/ 7200103 


Prado 2.7 TX A14, 2007, htm Jok 
II Stof, int Mim, sn park, tv, 
camera, 015.08569027717: 


Prado 27 TX Limited '05 Hitam 
Tani Sunao!/Camera Whole Tc 
M2 117 0.26-27 ph.70158685 


PRADO 27 TXL, 
Wp am Mn KR. 

Roar 510 Black 
PLIRBWO/K Cop ASIAN) 


Prado 2005,Hitamk Pig bin 12 
IKM 79rbinterlr msh bas.body6 
mesin tt, Hub: 001311665207 


Rush $ Matic 2008 Hitam Kr 
15.000 Kondisi Mulus, Hog 160 
"Hubungi: Arifin 0612 1353 335, 


SIMPRUG CBU CENTER 
--koxus CBU & Al Toyota CBU 
“H-nhest Pico & Bergaransi 
anKIdIL Tukar Tombohewa 
Surat Surat Terjamin -« Service, 
Sat, Body Ropai 73915137 
12216383) 7261024 2198, 


Soaror SCV 480 200105 Stve Kim 
Sr heat crbio VR 2soat .soat 
Mangga Besar Ry 36 26250585 


Velire 2109 2mon Cam DVO jt 
PBD “otoman tgn” 1. service 
era HO NIP 


Velire Z premium s0und2008 
Blackry good condition BOOK, 
OR SNONRA2 


Velfie 24 AT Siver 01058 
Auto” SPBU Tanah Kusir Ph 
168383036 / 72895501 Mg buka 


VelireX 24 welcabe'12 kmi 
Rlphard MZG 3.0cc” 2007 hitam 
Alphard ASG 07 Hitam Km 10cb 
Hub 4813333 WIM 92120611. 


Voli Z 11 Putih GEII saat 
lohard 5/09 Htm 10Spkr 3Cam 
Alphard 3.007 Htm Foptn PBD 
Mlohard AS'06Ab402133389533 


Veltire 2 24/08 Hitam,Low KV 
IstW6TOP 16731. Hub: 05567519 
1175006685 9393037 


Vs 196 ME20065ivertstw 
IBI dpeSt,An95:1208435 
1“9860,599/0015:59552070” 


WILLIAM MOBIL 
Atohara ee AVI Tyoo 
Mohd 21Wolcab 
Rep Bath Wbite Gn 
Pisan0n00 7 GOT 


Vors EATO2/2011 Ton 3 Hitam. 
1Km 3 t, mis 14 nego. Hubi 
0612-1062855, 


Nars 5-Limited AT2OL1, Putih, 
Km7600, Tone, Full Ofs, Spt 
Baru, 17801 Hub: 081389671697 


KLASIKA 


Untuk Informasi hubungi 
bagian iklan Kompas 


2567 6000 


KLASIKA 
HARI INI 


Awrilia RB4 


Subsihun powinan kasi di Mangga Dua Socanr 14:28 Nov 2012 


JO Pot Me Can Te (0 BN EOMO 2 Dt Bh KAM 
10 SE MI si NON Corona Mg. Cin Tp IU TG AN 


KARIER EXPERD 
“Coaching”: Kelola “Hati” dan 
“Rasa" 


KATALOG BELANJ 


WM FITUR KLASIKA | Properti 


UNTUK PEMASANGAN IKLAN HUBUNGI" 


Penyebab “Microwave” Tak Panas 


KENAPA istilah cven sering disandingkan dengan 
microwave? Ternyata, istilah microwave mengacu 
pada radiasi gelombang mikro yang berfungsi 
menaikkan suhu makanan di dalamnya. Lalu, 
bagaimana jika microwave tibatiba tak panas? 
Berikut ini adalah sedikit pembahasannya. 
Microwave bekerja dengan memancarkan 
gelombang mikro pada frekuensi 2.450 
MHz melalui makanan. Nah, gelombang ini 
dibangkitkan oleh tabung elektron khusus, seperti 
kiystron dan magnetron. Ini juga yang menjadi 
alasan microwave kadang disebut magnetron 
Dalam microwave, gelombang mikro akan 
masuk melalui bagian atas ruang oven. Bagian 
ini dilengkapi dengan kipas yang. bertugas 
menyebarkan panas ke seluruh bagian oven. 
Kombinasi panas berintensitas tinggi ini yang 
mengakibatkan proses memasak lebih cepat, 


Periksa 

Jika microwave mendadak tak panas, ada 
beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Pertama, 
periksa komponen yang dialiri arus, seperti 
kabel penghubung, tusuk kontak, dan sekring di 
panelnya. 

Kedua, periksa kabel penghubung dengan 
multimeter, Jika kabel penghubung putus, 
sambungkan kembali. Jika kabel rusak, segera 
ganti dengan yang baru. Nah, Anda bisa membeli 


kabel tersebut di toko elektronik, 

Ketiga, periksa kapasitor microwave, Keempat, 
periksa thermostat. Kelima, periksa magnetron. 
Caranya, lepas komponen tersebut, lalu cek 
apakah kondisinya terlihat berwarna hitam gosong. 
atau tidak. Jika Anda menemukan tanda-tanda 
terbakar, segera ganti dengan magnetron yang 
baru, 

Selain itu, Anda harus peka terhadap risiko 
kebocoran pada microwave. Jika Anda merasa 
microwave bocor, ada beberapa langkah yang 
bisa dilakukan. Pertama, buatlah ruang di 
sekitar microwave menjadi gelap, Lalu, hidupkan 
microwave. 

Setelah itu, dekatkan lampu neon ke sekitar 
daerah yang diduga bocor. Jika memang ada 
kebocoran besar, lampu neon tersebut akan 
berpendar atau bercahaya. Sebagai antisipasi, 
Anda bisa menambal bagian yang bocor tersebut 
dengan lem yang kuat 

Di pasaran dikenal alat yang memiliki 
fungsi memanaskan makanan juga yaitu oven 
Lalu apa bedanya microwave dan oven? Salah 
satu perbedaannya adalah aven konvensional 
memanaskan dinding tempat makanan dan udara 
di sekitarnya. Sementara Itu, microwave memasak 
makanan dengan cepat karena panas langsung 
ditimbulkan di dalam makanan itu sendiri (INOJ 


KOMPAS KLASIKA | Sabtu, 17 November 2012 | JABODETABEK 


- OTOMOTIF 


Angsuran Zjtan" 


tabir 


Pee ojean 


IWE EY CARAVELLE 29, 


MOBIL DIJUAL 
hw Dona DG let Oa 


Caravele GLAT Bensin 99 Biru 
Km BARb Kondisi Istimewa, 
T19A CalVSms:081310670123 


THE NEW TOURAN 2012 

LA TSI twineharger” "Engine 
Of The Year 2011. Best Deal 
Test Drive. Donny 08176129697 


Caravelie SWB & LMB ren 
stock. Big Suprise!!Good Doa 
Test Drvo Is avalabe. Pisase 
contact: 021:5891321 


Tovareg 25 diesel hitam 05 tan 
1 teror beige stoof e-stat Jok 


Caravelle TOL. Hitam metalik | kuitistw 3691600553 10169021 


Tn 2002 Diosel” Hub 
0811966623 
Touareg 3.2 2005 Bensin Abu2 
Freotn Survoot Keless Hydrois 
(MOSEN AUTOCARS | | € coat Forsini. 0213380533: 


ow Baotie 12 TSI, 
Turbo Vol 17", Ready Stok H1 
KGating 29385555 70072198 


Tovarea 32 V6 12007 hitam, V 
Rac 20 teu, servia record) ful 
Golf 1.6 Th Ob Kondisi Bas SKL | or Hub 0815 3600 0000 Kp Gas 
Tani, Stnk, Pisl60lk Nego, 
Ruko GafingSorpong AG1/20 JI 


Rayakclapa Puan081280071088 |... VALENTINO MOTOR 


Golf TSI, White LA TSIAGobp, | oi 4 
Iuel censumption Alterleem, | (5015) St 02120002 


Tibog 7-5p0ed  DSG,” Star 
The Pola 
| DT Margana. 21.219 508 | 


BUTONCAP. Ray 0878 1510 179 
Flo 2012Spoil Dea 0 v1 
3 Yaars. A/-Ipacd DG 

Pola 2012 Sh genaratlon best | Gimatronic AC. -17km. Ready 
White/Biak/Silver/Red, Test 

dive: Taji 051298927411 


New beotie 12 TSI Red Tornado 
Fender Audio Opt.Grnsi 5400 N 
Galsms 16287782026663. 


Polo LAColf 14 TSTouan 14 
TSi/Tovarog 30 ready stok Big 
SupriselGond Doal!Test Drive 
avalabe. PS cal 021-5881321 


Polo 2012. a/t. DSG 7-speed 
TWtroni. 255aftr. Red, white 
Cidian Ot sampai 3Uv 
Ily now, European Car 2010 
test dri Arman 087816162003. 


The Wow Long Caravele 20, 
IBITOILCD mom 73rba3.75900d 
D5Elect poriion 9 saot tadio 
with ri system LED Bitenon 
Hoadight. Risky 085711951328 


SANNY AUTO GALLERY 

Nem Boetie Panoramic FI Steor 
“Wite,Re8.ello 

tr 021-4525678/Kp4 08053186 


Seirocco R12 Hiu Met VRA9 
256 MP KmB00 ..Panoramit. 
Metro Mobilindo 621-65961571” 


- 


Nae Petindah 0010030019 
The Golf TSI, Reody Red. 
Ihabag, Star Euro” NCAP, 
Ispeed DSG. Test, dive 
avalabio, Fikri :0878.7668.2570 


MOBIL DISEWAKAN 


(AAZ AS Alfa, BMW, TAI, Av, 
Camyy, In, Jaguar, Mercy. O2ls 
TAM 902013310011733M, 


Senantiasa dl Sisi Anda 


GRANIT | MARMER BALE 


D.Xoolo/Avanga/Imovasserena, 
Fortuner. Hare dn subi'/tanga 
8296202:3201681.0816151015. 


Dim Rent A car:70296800/081 


616908 Frtne 8 luraz/imova | Je Marmer Uig Pandang 


$1/Mtam MPA 12500012 
le Orant Nero Abaokao 
MOTOR DIJUAL 100000142 
Ducati 795 monster 2012 merah | |“ Marmer Snow Wita 
Tuli axcesotes 220k nego um | | 50000142 
1200 Mu 0518700465 lo Marmer Separpunta:5 
#00 00012 
Hm ou 
R60Boxee 73 tam, Surat Asi | PANGERAN 
Bawaan Motor. Full Ori. 165it. 21-48741634 
Mb 111010 
haruev pavioson 


INDEKOST 


AC/lon, aman. Khs. wanita, 
strategi. Jcondongdia” Kecil 


Fatboy 2010 hitam ful done 
375i nego km 3ib mabua. Hubi 
O016708628 


ID Fat 412, km ds, silver 


keimanan, Moo” Hubungi | Saog, JG 
same Gi hoepus POP 
Cibeber YA7 Senopa. Mandi 
OMA Kent AGAMA 
Wiorow Ka at 
pum ost, Kemang Exve cg Intenet 


Nom Goldwing Jagan Spot 


if AW koe ind Tv parkir 
CB: 90310106 151220535 “1 


SMS 08158179422/7691192 


Kost biharian100rbac,5bed TV 
kimdaa panusrkrnt bbs Mg 
bs10/188 ph-6281211 mg3Bsr1y 
38C ph62303113,Ampora 6/20 6 
Sahari sbrg Mp2savare 6011685 


Kost Eksekutif KMAACWIF, 2 
Ber bin Ji Hangtuah Kebayoran 
Mub 087786107172 


Gold Wing .8cc02 Merah F.Ors 
Pakai dr Br Fuli Boa Sit Rosi 
BPKB 3ASIK Mub0611686035 


Men CBR 60ORR 225)T, CER 
1000RR 275J1,Ruckus S0, Gold 
“wing 1800 “OTR“Iosing avala 
bio" Hobby Motor 02127281341 


Prawasaa Kost P/W/Posuti Exsv JLPulo 

Mangka Tn NA/I8 JAMACKE 

Nm Kok 220 275 bukan | GKTOKLSNUOIO616 22 70 
IaO LOR Leni Ardila " 

Hobby Motor 021-7231341 Kestibuanf Walk AG Non AK 


stugsindontitas Jelas. Jidohar 
1023 Montong. 085491759112 


Rumah Kos Baru,Cozy,Stategis 
(8 Mandala Grogollomang Fas 
Komolt Bersih: 087839513700: 


Bel Via di Bali Tabungan Tetao 
Utuh, DP Oi, Bunga Ox, libur 
bayar 2th. Harga prelaunch mu- 
Ta Rp. 2.7M, Potensi Profit s/d 
1L9 M. Hub: Maris 0811965507 


KEL) 

Stgware 250 BU ATPM 
2001, Putihkim 250 terawat 
Peminat Serius 06162010770 
Hvamana 

Wen Yamaha Rb 225m RL 


Z7SIT OTR" “Loasing Avallablo 
Robby Motor 021-7231301 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Condo Green Bay Phi. 318 
M3TOR Atas MalView” Laut 
10p35:02170702169 


Daksa Residence, LO, 
kim tdr, Furnished, Hub, OB16 
1n9aset 


Essence Dharmawangsa South 
Towerlype FViaw. Lagon-poo: 
021-95231068 / 085882025223 


Guling Resort Apt MOI, Poo, 
308628105 furnished LISOM 
Dp! 081991106611/36863288 


 GaatvnadoMeditApartment, Oi- 
Iuak2 kamar ful furnished Mu: 
0812 403 2283 Tanpa Perantara 


Grandf.merakdKetapaGading ada 
gedung” park 535m'Inuk)k 
Tim bsdigandeng20159592077 


(Gren Lake Suntor 2 karat « 1 
Studio, over kredit. Hubungi 
0612 818:6551 


Green Lake View, @ 140 Jtan, 
Bunga Ok Angs 13 Mandit 
Univ & Pak Indah bulan Dp Hrg 
Naik. 001290091968, 71027281 


APARTEMEN 

DIJUAL 
1 Park Res7SM2 
Jual Cepat South East low ERA 
Commerce 08578291609 
1 Park Residence Gandara ada 4 
ni @9Am2KTNo.ERA Graha 
06120113172/653865 


1Parx Kebayoranycaty rd disc 
Ra ve 


10, ccin/dtkonsop resort, 
Tas bintang Tima,Luas 42 Ha. 


21 Bist71462 | pembangunan ' Sih, mulatoh 
Alam Sutera Aot Studio mew | Wr skeminfo: O21 70221166 
Mall Hub: Yani 08569950989 | Kayhata Tower Jason M5, Ls 


02199100989 Pharstaland pro 
Ancol Maron Apt, 2KT, Hook 


30m, 2 KT, 1 KMRp310L Hub 

Oe13R2201110 / 0856108970. 

hcong) 

kemang Vilage Cosmo 222m: 

Penthouso, Apartemen. Dijual 
Muh: 0811 1980168 


AncolMedtyt27/45im/,24 View, 
Ciy,££ Mewahintai ant Jual 


cot525jr683670000616710700 | KemangVilage Ap38R 4321, 
UE, Z8M, Hubungi Telpon 

Batavia Service Apt CBD, Full | ““'»“Scaniy osis160955: 

Fum & Elektronik IKM Tr «KM 

Mani,L631/Bgo.900J1 Naga hb: | Kmang Masion Ls2.Kngan Place 


IO,Rmh Siaga Ry 1105/500/Re 
Satrio 760.Kost2an Piteh 616 
Warourts Scbd 0816 1850 950 


Kuningan City Apt Ubud 74m 
2KT 2KM Kitehen Set. Lok 
Premium hub:06179812569 


KUNINGAN CITV,JUAL/SEWA 
288115,ico vw funish,195M 
T:0812825372/ 081956251 


Kuningan City Ubud,t.20, 
ZKM, Ls 72/6tm3, Ready. Hub: 
Tri 0816826925 / Catherine 
0818,08912826 


Kuningan City Denpasar Res: 2 
bet dolar, JW Mario vicw, 
12, 087381390177 


Marina PiMutlar,110m?,2617F 
Mewah LLS.H LM Jual Copot 
B0.M06,70273497/68367080 


1edit2 TI Duren Jt-Bit Tower 
Hamboyan Lt 2122KTfuly 
Furnish Designwiese Pool Siap 
"UMIOB161987555-02199629055 


Mercure BalitegianCondotelDpt 
kan InvestasiPropert)Monarikh 
Istimewa Di Keramaian 10 unit 
lan Bitan 081210937689 


GR LApt Jual Cpts601,FFur 
pish,24tKomo, Blok A Cental 
Park Tk Duren 3kb085695555120 


067086390121, 08159265933 


Beleza | U19/2KT/AZAm /55/ 
Rp.22MContrak Park 139/2kt 
82,5m',kosong,Rp2MRwhiteM2 
MNcadrik 08170192778.6126969 
.Belmont R Kboleruk Studio L.7 
Vowtepas SiapHuni BoruSerah 
Terima 2501 0818595959 


Benavistarlok Buks 83m? 


Essence Diwangsa 10bm' ERA 
Gtah 08128113172/7652888 


RWCBD Endi 681336631605: 
Central park 2kmee1 ful furish 
Iabas bwhostan ce/uinwst 
2ew2910p0e1 021-20355618- 9 


Central Park Apt,Jual cp, Best 


ix Otiro Res 128m, Kte2km, 
Kuningan Res 2, Langka 
08170008300/ 081213310310 


Gityoft Apk UO/L-21,Morah 
Jua CopatH, 195M " MisPro 
5822038 Jstia 081191103 


rylohssdtrman,oston 101m? | Nirvanatpart 305/1t:7,Kemang 
.Jarang ada siap ceoat dia dot | Fulfunish ful View HZ.BMCTP) 
0611202060 061386682316 «089630300232 


Nebebrg/Menteng Ser Apt 
288.Vi00 Montong. Lok 

St kn, 21 Opah 

Tasen1835926 


Pakubuwono Res 14 encekuu 
#ovs1G008 Furnshod, Invest 
Iment Bas Prce.0821 40500601 


Park View 2 (Deto), Depok, 
30sgm, Studio, IMp- tim, 
20161923010 


Pengslingan Savare Garden, 
hny 1331-2knvIs321Op 7 
angs 1/Eh021009278 


Pluit Soaview Studio Aot.0ver 
Kind Lokasi/Harga ” Bgs-Hubi 
08161935769/081291602800. 


(RAY WHITE BOULEVARD 
randa ReskCasablanca 170m 
Bas, Wati 0816816817/25064000 


(RAY WHITE BOULEVARD 
Tharin Exdl.Resdng.M,77m 
Wat» OB16OA68A/ 45066000 


Regatta View Pool Brand New 
FE Gtung Indoproporty Piut 
0056 959011231 7021 68601231 


Residence 8 @ senopati 18 
WwSCBD garansi sewal Un 
cekjuiinyst ZAWAPROPERTI 
021-2929.1199 56165616 


Residence 8 Senopati Apar: 
ment dijual 188 furnished k76 
Ime, -30. Hub: 0815160900 
20sed4,162b4rs94 
S178monewbest viewhvolama 
mhStrate9iPr0D65776622027 


Sahid Yogya. Ufestye City 
arat 


Condotol, ap Ig muk 
RO 20 2th.Hadiah Is d 
ipad Hub Dion 087680933931 
& Edwin 081287188978. 


SaniasudimanTyoeAKLAOM 
SLAMIIype: M3KT22010 /M 
ipek, RKLIOOM. YeS13 

223 Mo1yoed, 2KT 
Soha Tama AF 
OM” Privatellt-2.5M,Four 
Snasson 180M Bisa 3 Parkiran, 
1Gudang:7,5M: “021-70979198 
70616917768 / 087232881169 


Season City Lt19Jual murah, tp 


22 


Senayan Res,2630drs11Sm & 
165m, golf vicwjra ada.ivate 


ffestrateokPro 0878 81255630 


Senayan Res,OakwoodPavilion 
mai 


Cepat, SF, Good Invest 
ol. 08111018329 - 


Setos (Serpong Town Savare) 
Studio, Sertifikat, Fumish, A/N 
Sendi Hub:0817873500 YP 


StiMoritz-Presidential Suite 
Htm" SR, Jual” Copat'Nago 
Eralome 7266628” 0818131152 


Sunter Park View Studio 25m 
tirg Menarik Serius Jual Cot 
152409/.Grate 0852 1306 0208. 


Toman Angarek 3 Bdr/ldtm, 
Mewah-full Furnish CL Parkit) 
Tw IM.285M/N6.0818994125 


Taman Anggrek Ap.Tower 2: 
38eem,Best Viewrul! Reno, 

shed Brand” Furniture. 
Global 100202221708129229668 


Tamansari Semanggi Apartemn 
Typo 18128c Sdh Serah Terima 
Lokasi Gatsu & Megokuningan 
Hub Yess 0812 1372 7086 


Teluk Intan Pluit 2 BR (1010, 
SHM 250i, Ncgo, Jual Cepat 
Hub :0856 8833 3995 


Tamin Res38d:/F Pool View 
At Rondah,5owa1/2/3 Bd, Bj 
Unit State cPto001200165976 


The, Mansion at. Kemang 
(Bintang “S)ABR B7, Viow 
Sudirman JualCot 08161198106 


The Pakuhuwono View Di jual 
28R 6 3 BR. Investment Bost 
Price Hub: 081210069 2900: 


The Peak 3 (450/4,3M) (232 
(SM) BSerayan Res, 120) 
Rae Pala. Diual/Sewa 
081586176000 /021-32384529 


The Peak at Sudirman Apart 
s.129mbr Hob.Melana 0816 
08 659 / Novi 0815 9071 105 
Informasi Proporti 561 1991 


UU Resident Thp LOpn UPH Kara 
“wati Maliopee/juoi3Unit Stud 
loslunt 16ropor Semua sgt Mu 
NU) BIN uni. 085213862169 


Asa: 


Casa Grande 10esam 28R FF 
Siap huni mewah lengkap akses 
MN OS 3SE25IN 


Casablanca Mansion Apartment 
Fi umi IKI 2KMIKP.U,21 

AG, Luwuty Interior, Parkir 
12:1/Bih min1281n,Sorus Hub 
Magdalena Hp:0813:11661829 


(Otot fo offee, 85m2, with 
battion, 12” jUimonth 
in.5Char9o Ho.0016-683196 


Cityltts,Pavion,Jak  Resdnco 
Unt' cantik,” Good, Location 
01y008722287.M481 


CosmoTerace110inewsbranded 
un FFCOKT) 1.22 kt PLGLEX, 
Thameintity (BJ51Y b) min bln 
Nie VicwHook 0818705626 


Denpasar Residence Kuningan 
(ity 28R Ff, S20A00/yoar Il 
matt fe, 061317759107, 


PX Residence disewa bbrp apt, 
Toko Senayan Hub : Vai 
081905261979 / min 
081511522298/ 021 28551677 


Coding med Apt-2km2oxiktehn 
setmeja. min hias kenari baiu 
hold 08128220812/99607171 


Bunga Kredit Mobil Baru 


13K 
13.s9x 
3Tahun :3.79x 
4 Tahun : 4.391 


Bebas 
Provisi 


5 Thn : Fbx 3 Thn 4.754 4 Cap 2 Thn) 
6 Tha : Fix 4 Thn 5.55K4 Cap 2 


rapusaka motor 
SUKABUMI 
0265-222258 021-79162977 
0266-222280 021-79162978 


BEKASI | 
021-88350506 
021-8800181/91 


JAKARTA 


KOMPAS / KLASIKA / 
Sabtu, 17 November 2012 


GAYA NATURAL 
MODERN 


TAMPIL bergaya tak melulu 
mengedepankan aksesori yang. 

serbatuturistik. Permainan logam tetap 
dapat dipadu dengan material lainnya 


sehingga menampilkan gaya yang 
lebih dinamis dan ekspresif. 

Kini pun hadir sebuah pilihan 
baru bagi mereka yang merayakan 
hidup dinamis dan mencintai alam 
Timberiand mempersembahkan desain SHERINGTON 
natural yang tetap kental dengan TBL13679 JLTB-02 
sentuhan modem lewat seri Sherington 
TBL13679LTB/O2. “Sementara itu, desain dial yang. 

'Atoj uniseks ini memiliki ukuran bulat membingkai logo Timberland 
dial dengan angka numeral yang besar, yang mengedepankan konsep ramah 
dengan memadukan bahan stainless lingkungan. 
steel dan komponen aluminium pada AAloji dengan fitur three hands 
bagian casing, dengan strap berbahan dan memiliki fitur penanggalan ini 
buffalo leather yang memberi kesan pun mampu tahan air hingga 5 
Klasik. Bahan kulit yang kuat dan AATM, Sebuah pilihan tepat bagi yang 
tahan lama ini pun memiliki empat menginginkan peranti yang bisa 
arian warna yang serasi dengan diandalkan dan akurat dalam hal 
bagian dial dan numeral-nya. Waktu. LADTI 


nUnaarone 


aa 
ANE, PAN: 


# Terletak di area CBD 
« Hanya 5 menit berjalan kaki 
ke MRT Tanjong Pagar 


" Dekat dengan Marina Bay 
Sands dan Resort Worid 
Sentosa 

# Dirancang oleh arsitek 


ternama dunia, Super Potato 


dari Jepang 


& PROPERTI 
—& 


Far 
Layanan Bebas Pulsa 0800-1-931000 - 58 pin 27421271 « wwwtareast.co.id tengok 


(Far East Organization is the only developer in the worid to win seven FIABCI Prix d'Excellonce awards, the highest honour in international real ostato. 


U Hooker Property Agent 


ENTA MELBOURNE & SYDNEY 


DPR ITS 
Since 1992 


Tersedia 30 Pilihan Proyek Melbourne & Sydney dari Developer Terbesar di Australia 


BB woman ds GE) uttme BEM 0oron Mumun 


Income tinggi dan sukses karir 
sebagai marketing property? 
bogi saya bukan Impian lagi ! 


TINDON 
pend TA BEKPAS AMAN EH PIHSNI Nogn 


LOKASI STRATKCIS » BEBAS KULI RONGKAR « KEAMANAN 24 JAM « KONTAINER BISA KELUAR Hj 


knaasatik (@)543.80.888 


Thanwin Ex Residence IK,Iul | BSD icon New.£as.Cosmo,mh 
APARTEMEN Tumbelektronikful walpaper, | baru 312/73,IK 2km Wiliam 
EZ Ls am Hub6817 9988207” | 08159150351”Unite45315 8002 

DISEWAKAN 


mann tan | Ko ny 
on | Gen lai 3 | Aa 
Moda ajskad The Lath Rasuna, 18R 72jt/thn | Bsd Latinos 112/120:84/70:72/96 
Gn Bp Sa buah 
Panai | ag eta gen Jawuteeanyamngoey 
BN en 


@ Mariana Tanu Peces Li hestn 


Ingin Sukses seporti saya? Anda pun Pasti Bina!!! 
Hadirilah Career Day kami! 


LI Hooker Indonesia 
Rabu, 21 November 2012 | (021)5720 3839 
PX 14.00 - Pk 16.00 WIB (021) 5790 4071 


BSD Open House Sabtu-Minggu GRATIS!!! 
Kalibata Apartemen, disewa. RUMAH DIJUAL 1 -18Nov 2012” Centrohavana 
Tower Cet Fuly 21/30,vdeLbas” Mitahone 
Fumah Hubungi 05121026151” | #BODETAHEK 910231 063100177102307 Ba agama mk 
Katbata City Apartemen Tower BSO Open House Sabtu-Minggu 2 Akaes Strategis KM 21, Ca Tol Grand Wisata 
Damar Lt21 unit BC Typo 2 BR. | Alam sutera cemara 2 90.20 LT | 17-10ov2012 Nusolokal GI/19 Tidak ada larangan kepemilikan properti bogi orang asing & Ba 
ubi 0812-19000259 (43:300/350me.Hodk TSI.) | 120/200.6e5e225 1,2 Gudang Da-meptetn ren “dak ada batasan unit yang dibeli 
1, SHM Joo opa Stvatogis" Desi 087271023507 Dekat sarana transportasi universitas dan sekolah 

Kalibata city Apt Disewakan | Ro298H00005311111765 hah Mitrahame 23138768 
08 TA BA TT | Aan Sta Hasan kendi (021) 300298 Marga mull dari AU 355,2005 
Maintnonco Ust ar panir Sega prana Free konsltasi properti finance, KPR Ud B0, DP 101 
otr mob 0097n653 | 26 Yos roma, ian | 180,/4 Ld Oa NIA USIA 

SI) MAGENNGOANAO 1 


anal 3,00 Coli Sweet | Saat ptmSirunt 
Mabowme Syaney human 
Panai 21) 2002p aaa Meong andaya7a Monaitkia)setoaea | Phone!(W-2) 94125522 


Infogpentaproperties.comau lau "condiionsapply 


Kapan C7 Se 7 2 
Ka TS em sn Mi 

Ke | ea Ka 
Pen MA | ANA anda" | bot yg pa 
Empire t.19, 38R, mewah,fuliy | Alam Sutra/Griya Sutra189/180 Int RI/BINONNO/ORU RB), 
Kuningan City IKTs50M? ,2KT | Aim SuteaFeronia 1807270 »«« | 22660 21Primatold 5163271 Depok uyRmh Kos2andual Cot | Komp Delta Pekayon Jaya Bks | Sum-bek cs maple162/177m' | Golfake San Lorenzo(Dit PIK) 


SKTLUS 100, Capt 23 KT, | Atut Onpo.2t0289 Onitewse | 34 Vemontrangs75350005 | “0009 Hovs"12-18N0y 12 Jam | Kamp Berum Taman Pri Gaga, | ica te itaiRo 321 Ng | funishs Jt ad Ato 


Gasanyandy 112K1, Candatia | 17418n9y12 jam Utsorean | Gran emoMPTend372/28085 | 1a-oremamanasristrasilus | U.2toMBatucopa-Tgr “Rwoik | Surya 48750066 /88387130 Tran v1 0819 9523 009 
Iedktma, da es 1 | isis Lhonkes3emn | Wise Livakessln | 013670270 Lrootoras9p | 500220/Maro 6121126 | puan Manggis ermtoopa | Green Lae City Rumah Cam 


tao tepung Ko Koma» ag | angsa ta ana | Bp De 
MRI AptABRsudtpoo vew | Sans Kn Kanak a:| BsojeltWesBracing12/120 | G ge The Songs Gis 107 | Sgp Kera tm st | kt andra MAMLAWM Are | tegas mac 0820522035 


Fun bumtaa ayang PN PE Dai So Bayat Hoa 
An eta stana | hiLMoogahv608131903356 | B3ystit oelB10296 Hadog Danu Beo oat | gi Memalaya 37m AI | Ga angan 3 | Ga Mas 1rengseng222/150 
Beta Semmuran Pam LIS Hikam Meinaais 19919 | SMooaty 02 Kau Diona Pt 
Pakutncog | Rentan Di | Ra Kanal taoay aga | BenOoen Hose abang Da Cake Na S6 Vita Serpong. 250y385,501 | Deby 602600 / 05757655310 
pt. Mewah, Best SY Aam penata 'havana 275/: ani 1 K  131t.Vera 1564 Exe 
Pat Abis oreo Ji Infomasi Preer 11991 | serasnoog2grneter11077 | AP naa PL IU knwet Ju tumah baru | BeLanNra OLGA GD ega Rumah Tw ada 5 unit 
tar "001 Nae Taman | 9 222,20 | “tni OPSI | hi MO tm hn AG Grogl Rumah Tua ada unit, 
ibuwor sewakan, va Taman | 085666666628 Victory53160102 agus terdepan di 514 Informasi Properti.5811991 
Peabonerg Yan Dewan Ivinda Permai 2 ok A5, Jam GSrGarnet 1e0/1352AMGB | ustarnya 061005676221 JAKARTA BARAT LN 
'nished, Hub : 0813 1575 2831 10.00 5/4 15:00, Lt L20/U6 100 neng peron tong Yvonne 0812 921 4721 Intercon!! Ls"300450m' & Kav" | Komp.Tma Kota Kebun Jeruk | Pr.Media uk:9x25, Utr, lokBivrd 
SANAK kd nge 00 Ka Dhonbar G5 it32222- | Meta MayOotousermbags | Binus Kemanggisantos'an227 | SAK. Leto antem Hary | Kranggan | hah ka bere aa 
Palm Mansion Junit Opihouse | he Tio, 1Garasi, ICarport, “Rak | 2 1. An 180/150m? "Hot | 0813 1569 | m 12kt full AGtarifkos lit&1.5 | Global58300437,051691704 ” | 061219715839-087782308777” | informasi Proneeti. 581 1991 
In in ak bantar | Memori deh stomata | KU | eancas anyaman | P061 Moneta S05h0222 | Kemasan | enneganganen Reanno mpe apes 
Han min bin Oom | Safir nasa el | Gayatonne oten Mundta Set X sunan | pu es 
ni Ga ph Oni ponest Uoote6d51p5102222 | Mete Permata LadsMadp | Budnghan Apri Mansion | Kario0n Ii basa sara | Son ta DG SA 
B0 67 2x Be 501 Wat bea 087033 222 | Tebar Suman. Ora | damran ha 05 2650 2081 | OLI, na el 
pai sakura Kanan 31 | SESI intan Mon | aan Ban, Teptar Jt | Gsra ente eanany2n. | donasi Masi L | BAN | pmurpama anna pe: 
Kini dane, Fa pemandu | LYUheJmn Kenatan tessO | Sana umat Ma RO | Gawit Sati BALAI hambar rima tocags | puri Indah at 2617200 bant 
Maan alang bg nanas orang | Kop Wana, No al. YAG | Stt0616.00.12133110002/3" | Wae Gpoouoise- kie tmmang | ceNTuRY 2 MenemERAMIAZ | Ie Manda Meong LteRn BKI, | MegeKpn-pkAl-200/AKochps | Puri Indan 24 261/300 barat 
Rndh KPR.D0V1p.087876194510 AbtitansSkim de pat Tolckuster, | Permata. Buana8s18:SHMBU | AKMJc0t.2Minego0817050115 | Ni 0856 6g SAS5/ 30) A38 | Aan Hui 007606636926” 
Besidance 8 @ Senopati 76 keset ita Raya Cikupa dim chuster It. | Gsrpajicotauko itdoleuka B0 bid MI Saki sekolah | Mi Oki 08196210999 khan ERA 
188. Ful Feneh Min sewa th | Bogo Lake Site 1t509 1x15 | Gg” POOL tenang | SafsCtomnJadefimcrkdRuby, | STANPsarhubO2160000600 A Kombo, Tomang #Opontusee ui Indah Jual cenat Hu 
Mucouts5C8003129223525 | WOB,W ROLAM » Motemnd | masi habosr71p5g01 Gisel D0 | 2 .EIMYRI 21 MEDITERANIA2 | #sonnne ht mikir Paparan ane Pe ge ang ng 
Kav.Golf Lt. 816.953.662 5 arm permai b, | Puri Menslonen12 60x) 1: ihss6 5) K5) rowin realty 081507576 
Sa na Oh GD GA aa Gam Rn Sadnerefetoneooetes? | Fame tot 0210757202 
mirsmoowlustlas utan. | B1 V candu Ry Cinere, 21 | Suko Graha Bewovod Gading | Ok Ms0/K1B8/IStua  muth | Ssisis8/Mos 08128183275 :: 
Sean Green an” | BPK Akan RV Cinere 21 | Ruko Graha Boulevard Gading | Sa Mu Sarah 366 0009 centuRyan meDimeRAMA2 | (eRN2/2001 Lk Munara 38Rmh Tads-16Om, | Pur Indah Rmh ukh 2t 
Na 10010577 TP Itam eri | pondok Jaya Pemattype 30740 | Goltatedeasengnnc Murah | CON MOIOLASIAY38 | Goku Kosta SunsLsborJin | Hoby 09 777 JK 
Pa Me arasadni Beo Bar Mak: | Gara ly Gty AB mt dr Bentra SootlUA | Ron6rbonntanOg2LO6RO | nhng As « Pt la, | Oo Rt B3) 
uly” Frnsh.ub0878821 BSD 8 New-J Cepat,Frangiani Pakai" FC Gap 2591 2357 | Si g hny Siteanagsy/bin mulai Aitan «Dur, IM Kencana Jt/3a, Rmh 
Gian /0g ost Genoa Stas Muat | Sama enerane jos” | Dpeorgp et | ntt Ooo 9are37 |  CENTURYAL MEDNTERANIA, | x30/AS8A.Am.2dp kn | BBne-Maaha, AVI Bg | Geet aa 
Dkeam Team is Bani 5 Moge - | akn 57 | Renoutin Eawin 70 125 222 | Aa Moise-Anaoas GELI 
“Sahid Sudirman..20 Unit,Brand boat Tt ika Ru Ban M3 Pmmban Cita Garstok coca | SMM TiMu:BU1101813702482 | Infomasi tower SELISPI | Infomasi Prseri 811971. | p.hovs Androos OBL8 766 


Kam LN? 005 as 
Kendati | go cet setara yoo 
Sy, GrBeABOM!, SKT UB | Taman Sta Lantai SAM | 1 
300 Hub: 1. 2079198 / | pamiikogisitongeiy 


Jaatcp mh MemMISUT BOAB | ceyrugyga meotrenaMA | Atanpyabad Kaya, rumah | pon 
(5 | sagacadngpamung ros os | 225me-Fastuiy tumishegiKT | Tanungowengssiasa5SHM | dina DIM dnetoat No | ptt pagantaatoay Na | Put Kentna KOK 
Dobbiaya #Taoht.atss lom | Li taline teka, | aeMimimats'061.70037739 | Sms, Sriusanly O2133ts0eeo | Keset Witobe 085885555233 |. Hubiony 0816 165 001 


Informasi Propeti 581 1991 


0818917788 / 087862881169 n Laureh oto B60.7076p077/s0010501. | mdovilanar “jetpump,water 
sa - Katorknam amin! | Gg 4 Uetelsm30-2Kn, 7 
Mean pa ay 00 Ms 2 | San Dateng Klg, B1 aa anyur enim Ba | otg 2, vers 2t-2tn | Angrutastetnpor21007 | permata tumap0anar 0021 | put1andn tas: 2antktu 
3 m | 27 kejam #e/2etlobas Cek Lap SL Tar | sis hu02521033969 MAN aa Om, | WE14W/20.0ohouse Sbtelggu | Selat Marga2 60» Marpto 
FE Park Royale 1.2 Kt.5ud Park : jual (mb 17198, SHM, Garasi 99174298 /56955060LIMPuri | Skmedcdkm.mandi, 7501, see | Sina Ga OOM SORE KA 
aosiebakanyornnersea | W Oovimontsi7Moe10 | oermaimatt Town Ms Bis | GD OwneOSiSOTEORA | pahala Beng Besa | Ca dan hubUdin tel 08129872569 | 2erarta Pra, Budi 5822038 Rudi 005691662996 
Sekam 1 Rmh Besar: | Gt 3 Ls 2101 1511gm. Ku 
Senopati Residence 8, Fay Far | BSD Forest 180/150,220/206 Woo | aatnaringin 2m drto tta225 | 1228m.2t-6siCTmengantang | Ggs Aman AsiLO1Sobo Cot | KavingDKI.200/ 250.4 «KT | Pm Buana RB P, panggang | puri Mansion Itsitn.Ceot 
Detedg Mn Ss Hunt md | Hoadatcon 119/79 basa: honi Vi 80 untoiskan | mt,tbkotm'G1 Kantakan Se- | SHMM6:081282266966 | opt.oereensisedIpaaICot | 3» LKM. hdp Sek. Ray Wita | 20050, CCTV, Sounestam | pujgs2-1051t050/s6851020 
2500/b1It:52.Micke0811101361 | Yuni“081298813990”53158082 uh 10 dang Tersewa) Bisa Buat 15 TK). Yana- 0818 11 3339815 | 001906333779 Lisye Tac Pro 'CenturyZ1 Mediterania2” 
“ m 0353 / 51 Kontrakan Lagi, Jual Copat.Hub: | RAY WHITE CITRA GARDEN | Era Top3,Jl.KemanggisanUitama 
Setiadi Residence 201, 1, | 880 Gyatota 2020201, ORiahaianon tanganengs2 19 | 880 Jnkeaps Puan 24 AK/1O | Sipitpibc00/Soenms4yas | Kebon Jeuk Baru, ts200/252, | Pmt Buana R1/8 panggang | puri. Mansontangkadit” To, 
83m', 117, Senopati Res 18R, jual cepat!" "Howoll Pro | DerMnimalist Town Hse Sontut, 'Opkouse”17-18 Nov,Pk.13-15 | Dicky081386120677/3150929 | 2tt. Meliana og16 Tios 654 | 200/550  CCTV.soundsytem) | B5 View KolambTaman/Siap 
Tam hubo010 11 2562 847001811096 Uta dit bag” | Kemana Laka 8sps1taimats | Wv9 99165094 51560775 an | 201600333779 Le YA Pt | Ho Una e TI 3 
ia Julenyake Wi | ETM200/200, Ae1KT. AOA Go Lake Vs 615 AR Jslit 
Sumt Ki Gading Apartmn 1. | 50 Gta lea 250y4so,t,». | «51 TOR Share 2 mebi,kancae Lota | Rm ji kenanga Raya perum | #inggara" Bu Lam, Not ada | Kedoyatarutotme2tado koto | ringan Rm hny Bwngis.e0om | pun Mesttnesmymn baru 
16.280 2 fu eni mutah | huniceku/ kosan Rona Pr | 1 UM C/A9 Setor RL ngo jalan | swasta /LOI83/O Cak | ujaran binnya P) PRO Gunudi | ya RXSugSY.coe Didi OI 862 | Husintaina” Oo16, M1 659 | Siap huniMarna 9283 6835 
@esraernbsosnnznotenea | Sans6let/ 01010206 DSA KamaNP MPN NONONNI | sepong. 3501 08116705277 | 0617622992” 99669265 S1BI Raba Roaky 320001 | Infomasi Poor SA 1091 | Informasi Preeti SL 1991 


Ka 
mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus ii 


KOMPAS / KLASIKA / 43 
Sabtu, 17 November 2012 € 


INTERMESO 


THE AMAZING SPIDER-MAN Maa et” (1772) 


WELL, IP HOW ABOUT Z/NNER. KRAVEN'S ACTING 
BETTER JA TONIGHT AFTER THE SHOW. 1 HUMAN FOR 
GO NOW... MY DEAR F ph ONCE! 


PADUAN TIGA WARNA 


WARNA hitam, silver, dan rose gold, masing- 
masing memiliki karakter dan kesan tersendiri saat 
membalut sebuah desain. Setiap warna ini pun amat 
banyak diterapkan mendesain arloji terutama untuk 
mengangkat kesan elegan dan eksklusif. Namun, 
bagaimana jika ketiganya dileburkan membentuk 
tampilan sebuah arloji? 

BN 827-1132C adalah jawabannya. Arloji 


# Sebaiknya aku pera. & On, tentusajat 1 
“ Regaimana kau mar Ka (kan mala etaah “ Sekai-kalinya Kravon bersikap normal! yang didesain khusus untuk pria ini menampilkan 
pertunjukan, Sayang? Tapi aku merasa ada yang dak beresi paduan tiga wama, yaitu hitam, silver, dan rose gold 


“dengan apik, Warna rose gold memberi aksen baik 
pada rantai maupun dial yang terbuat dari bahan 
stainless steel berwarna hitam, Arloji chronograph 
ini juga terlihat makin memikat dengan adanya fungsi 
tachymeter yang menghasi bagian bezel, mengelilingi 


dlal dengan diameter 4,5 cm. 

mrk AbnysenehyraKollasmegrownl Dilapisi dengan sapphire crystal glass, BN 

era ap ran mergealu Wak pda um 827-11320 ini tahan ar hingga 20 ATM dan 

memiliki garansi Intemasional selama dua tahun. 
. Menghadifkan paduan tiga wara yang menarik, 

en PW : Aa Bana 

menjadikannya cocok untuk dikenakan dalam 
keseharian. ADTI 


3 


www.adtime.co.id 
BONIA Timo putigue, Central Park, Upper Ground #127A - Ph. 021 5008 5440 


aa as TA ereau blitzmegaplex 
x - KVFALL Ha 


basah mampet 


18.00 SCTV Sinetron: 1630 MNCTV Goesto 0530 Sport7 Akhir Pekan Atotic 
Super ABG England 0600 Khalifah 02230 Big Movies Dini Hari: 
19.00 SCTV Sinetron: 17.00 Zona Juara: 106,30 Redaksi Pagi Woorg Cop 2 
Love In Paris TV Champion 07.00 Asil Enak 
20.30 SCTV Sinetron: 18.00 Aladin 07:30 Selebrita Pagi On 
Ustadz Fotocopy 19.05 Fathiyah Season 2 The Weokend 
2130SCTV MusikThe 20.5 Jagoan Silat 10830 Selamat Pagi 
Greatest Moment Of 2125 Raden Kian Santang 09.00 She Can! Tupperware 04,30 Kabar Pagi metro pa Tr k 
NOAH 22:30 Tobat Sambel 09:30 Ga Nyangka 06.00 Apa Kabar Indonesia 
2230 FTV Utama 2330 Ama2ing Soccer 10.00 Wolipop Pagi residence 
0130 Sigi Investigasi 00.00 Barciays Premier 10.30 Weekend Spotlite 07.00 Indonesia Super 
Langue201220131  TIOORAN Mato: Siwlaya 
16.00 Indonesia/interna- Norwich City Vs 130 Redaksi Siang Akhir FC palembang VS 
beronpasn ear Kg engan Maka Kamus | PROPERTIESINHARMONY 
23 1603 Kartun Anak 0 12.00 Selebrita OnThe 0900 Soccer One R 4 
0400 uan Tn am 1 Togo Wisata Hati aa. miocasi Tenata Mo an hasidees bungan dngan hortp Pu Rendra CA run angan 
ag aa Kata 200 Mal BASA pA BUTA Lang Gabe - An Pn Sea Ka Pee aa Sa Bar, begarrana nkman seergpapnya Darya Proper IDE merg, 
05,00 Islam Nusantara Slamet Raharjo 06.15 Topik Pagi Indonesia 1030 Prediksi 2 4 
05.30 Kompas Sport Pagi 2100 Sarwo-sarwi 065 Hati ko Hati Ber- |” 05.00 Obat Hati 18.15 One Stop Football 1130 Kabar Siang 
06.00 Kompas Pagi Akhir 22.00 Indonesia/interna- sama Mamah Dedeh. 06,00 Live Fokus Pagi 14.00 Highlights Otomotif” 12200 Property In Harmony 
Pekan son Terkini 07.30 Dibo The Gift Dragon 07.0 Live Kiss Pagi 14:30 Mancing Mania 12230 Damal Indonesiaku 
08.00 Pelangi Indonesia.” 2203 Campur Sari 08.30 Tom & Jerry 08.00 Segar 15.00 Marry Me 1430 Futsallsmo 
0830 Agung Podomoro 2330 Liga Italia 09.00 Gowes, 08.30 Hypermart Show 1530 Iseng Banget 1630 Khatulistiwa 
Group 09.30 DPRD DKI 09.00 Secret Horbal 16:30 Redaksi Soro 17.00 Kabar Petang 
09.00 Resep Rahasia MCTI 10.00 KEMENRISTEK: 0930 Glumpers 17,00 Asing Star 2 1900 Boxing Heavyweight 
10.00 Weookend Yuk canggih.com 10.00 Sinema Pagi: 18.00 On The Spot 120.00 Apa Kabar Indonesia 
10.30 iki Arbain Rambey 0430 Seputar Indonesia 10.30 Klinik Secret Herbal Jangan Pisahkan Aku Weekend Malam VERSUS 
1.00 Jakarta Fashlon Exract 12.00 Djarum Trial Game 19.0 Kepo uiz 200 Kabar Malam 
Week 1100 Hidup Hanya Sekali 1230 Sinema Siang: Raja 20.00 OVJ Main ke 22.00 Kabar Pekan Ini HARI INI PKL. 19. 00-20.00 WIB 
1130 Toko 130 Topik Siang dan Merpati Ajaib Surabaya (v9) inan px al 
12.00 Kompas Siang 12.00 KLIKI 130 Live Kiss Sore 21.00 Pas Mantab 28.00 Kabar Arena Akhir daan 
18.00 Human Planet : 18.00 Mantap 15:30 Live Fokus 2245 (Masih) Dunia Lain Pekan (Live) v 
14.00 Paris van Java Ouack Pack 14.00 Total Football 16.00 Sinema TV 735 Musiklopedia 100,00 500 Greats Goals 5 
15.00 Komedi Spesial 107.00 Film Keluarga: No- 14.30 Kampiun Sepakbola Unggulan: TBA 100,45 Theater7 Malam: 100.30 Mutumanikam tarungan 
16.00 Mata Hati bita dan Dinosaurus Nasional 18.00 Drama Seri Keluarga: ARajsinin The Sun 0100 Documentary One: 
17.00Kompas Petang” 0900 Dahsyat Weokend 15:00 Demian Sang Takdir Cintaku 0215 Theater7 Malam: Globe Tracker 
18.00 Kompas Sport (uv) Musionis 20.00 Sinema Aktir Pekan: First Sunday Season 6 
1830 F1 Grandpri Hiah- 100 Intens 1530 Madi & Trek TBA 02.00 Nuansa 1000 Pulau 
Night 2012 120 Seputar Indonesia. 1600 Seleb Ngamen 22.00 Launching Album: 02230 Menuju Mekkah 
19.0 Versus Siang 1630 Tamu Rempong Ni GlobalTV 
20000 Duet 1230 Film Keluarga:lce 1730 Topik Petang 23.30 Bundes Preview 
2100 Megastructure 'AgeDawnofThe 1800 Pesbukers 00.00 Live Bundesliga: 0430 Backat 
Breakdown Dinosaurs 19.00 Oh My Boss Bayer 04 Leverkusen The Barnyard IKANS 
122.00 Muatan Maut 1430 Tom & Jerry Tales 20.00 Sinema Special : Vs Schalke 04 05.00 Winx Club 
28.00 Kompas Malam 1530 JKT 48 2ND Gen- Bukan Bintang Biasa 0230 Sinema Dini Hari: 05:30 Chalkzone 
00.00 Urban eration Grand Final. 22100 Sinema Aksi: Leg Ikupu-kupu Malam 06100 Spongebob 04,30 Reportase Pagi 
0030 Penjuru Kota. (uve) ende Luki Sword Sauarepants Pe ka alan DUET 
pa 16:30 Seputar Indonesia 0000 Topik Malam (0800 Twisted Wishkers Insert Pagi - 
vu 17.00 Layar Drama Indone- 00.30 Ripleys Believe it METREFTV 108,30 Big Movies Lolipop: 07.30 Mozaik Islam HARI kd PKL. 20.00: 2100 WIB 
la: Putri Bidadari or not Air Bud 08.00 Pepoy The Explorer teka rereka musi mengerjakan proyek bersama untuk aibun LompAan India 
04.00 Jalan-jalan Islami” 1815Layar Dramaindo- 0130 Late Night Movies: 0430 Metro Pagi 10.30 Detol Care 08,30 Wisata Kuliner Layak pad em ueengad mera Aeyant emathaloyub pa 
Gaerah) esia: Yang Masih dl Angeis Gy 06:30 Indonesia Now 11.00 Buletin Indonesia. 09.00 Ceriwis Aktunye yang terpih mam rekaman adalah 
0430 Indahnya Pagi: Bawah Umur 07.05 Bedah Editorial Slang 09.45 Ala Chet 
Urays Binsyar 19.00 Layar Drama Indone: PYTIM CCTV Media Indonesia 130 Indonesia Bicara” 10.30 Ngulik 
05:30 TVRI Sport sla: Separuh Aku 083081L.on The Weokend 12:30 Mantu Mantu Moro- 1100 Insert 
06.00 Indonesia Pagi 2045Layar Drama Indo- 0430 Lanjutan Majelis” 1205 MetroSiang tin Mertua 12.00 Celebrity on Vacation 
G12 Par Anak pes Tuang Bubu aj REZA | 13055 oobal La Can 1230 Gaul Bareng Bule 
santara (Daerat Naik Hajl The Serles Intas Pagi zone .00 Before iya Uni 
08.00 Zukokke 2130 Konser NOAH 06.00 Jendela 14,05 Oprah Winfrey Show 14301004 Ampuh 1830 New Rival ANTOLO 
Gg Karan kala 12830 Box Office Movie: 06:30 Pelesir 15.30 Young on Top 16.00 Fokus Selebriti 14.00 Skotsa 
.00 Indonesia/interna- Ransom 07.00 Animasi Menggapai 1605 Just Alvin 16:30 0g9y and The Cock- 1500 Bingkai Berita C NAi 
sional Terkinl 01.30 24 Season 6 Bintang .05 Metro Hari Ini toaches 15:30 Gengges KheiiNAL 
09.03 Anakcanak Alam 07.30 Upin Ipin 18:30 Metro Highlights 17,00 Kungfu Panda 1600 Insert Investigasi 
0930 Ayo Menyanyi €scrv 08.00 Ayo Main 19.05 Penantang Terakhir 1730 Boboi Boy 1645 Reportase Inves- ANTOLOGI KRIMINAL 
10.00 Indonesia/interna- 08.30 Smart Mom Happy 20.05 Metro Hari Ini 18.00 Boom tigasi HARI INI PKL. 22.00 - 23.00 WIB 
“sional Terkini 10430 SL Liputan 6 Pagi Kid Z105 Top Nine News 19.00 Barclays Premier 1745 Cari Cinta par 
10,93 Ayo menyanyi 106,00 Status Selebriti 109.00 Indonesia Beraksi 21:30 idenesia League 2012-2013: — 18.00 Indonesia Mencari 
1030 Manga 07.00 SL SCTV Musik Inbox 09.30 Oscar's Oasis 72.30 Stand Up Comedy Arsenal Vs Toten- Bakat Page Atrsikatpand » peskkenpawe agan kerna ulta 
1100 Indonesia/interna- 09.00 Hot Shot: 1000 Kisah Unggulan: |” 25,05 Destroyed In Second ham Hotspurs, 20.00 Super Trap og hay d Atok Sutan 
“sional Terkini 10.00 SCTV FTV Pagi Legenda Mentari dan 23.30 Metro Sport 2130 Barclays Premier 21.00 Bioskop TRANS TV: 
1108 Bukan Infotainment 12.09 SI Liputan 6 Siang Putri Ular League 2012-2013: Dayight 
130 Aku Bangga Padamu 1230SCTVFTVSiang 1130 Mata Pancing Spc Manchester City Vs. 2.00 Bioskop TRANS TV: 
1200 IndonesiaSiang 1430 SL Eat Bulaga Makassar R Td /Aston Villa Species 
1230 Selidik Indonesia 12.00 Layar Kemilau: Taar- 00.00 Bardays Premier 
18000 Djarum Sirnas 1630 SL Liputan 6 Petang zan The Wonder Car 04.30 MotoGP Classics League 2012-2013: 
1503 Musik 17.00 New Cookies 16:00 Inspirasi Sore 1992-2008 Liverpool Vs Wigan 


“8 Acar dapat diubah oleh pengasuh televisi. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS / KLASIKA / 
Sabtu, 17 November 2012 


www.2Tcineplex 


- INFO FILM BIOSKOP 
THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE 


LENGKAP DAN 


JAM MAIN 


BIOSKOP KLIK 


SHORT FLM 
FESTIVAL 2019 


| Ayo TUNJUKKAN KREASIMU 
lewat film pendek 


caranya: 
1. Klik Www.21shortfilm.com 
2. Ikuti syarat & ketentuannya 


Abay 3. Isi formulirnya 
Gonbtm-Leuri 
BA omar 


Kotim Kikonx 
“ Wislba 


4. Kirim film pendekmu 


K1 21 Short Flm Fanival CJ @2lshortilm 


(PLAZA INDONESIA XXI 
(PLAZA SENAYAN XXI » 
(KEMANG VILLAGE XXI » 
GANDARIA XI » 
PURA - SERPONG NI 
1900-2110 
KUNINGAN CM 2: 1915-2115 


erakloghdawoThe 

PM JUNCNON DU $ 

PEMTIN VILAGE KI 

1300: 1545, 1820-2115-2345 sIuo1o Ex: 
MEA INDOMESIA XI» 

SENAYAN CIA 

KASABLANKA KI» 

EMPONUA PLN XI » 


PE PLATINUM XXI» TAX» 
MOLINWOOO K1 BSD KKU - 


4 


| 100” 1545-10.90-2115 


Ba 


GANDARIA XXI IMAX 
1230 - 1448 - 17.00 
N 21:20 - 25-15 


Dab 
Premtere 
#W010 01 pete 6» 
BANK ae» 
BrOKa Muna Pare. 
SADARI Ha PAK 
Sha Pom 
Sa Ta 15.170 
PAI Ia Ai Ran 
Ha os 
PA BENAYAK Pawan 
Oa 
aa 
SnAYAN CT 00 PRE» 
Pama 
Ponbok MA Ii 


| sunya mg 
1290” 1900.15.15-1545-1000 


Eeeeea 
“2s 
8s 

seb: 


120015145. 1830-21.15-000 
PONDOK INDAH 201 
1300.1545.1830. 21.15 
KARAWACI XXI DAAN MOGOT » 
IMO » GALAXY 

1800 2045 

tunci 
1200-1245.1400.1500 
1700 I800- 1845-2000 
21-45-2330 

MOK MIAUARE 

MAL PPO CIKARANG 
1748 2030 

Burzrr 

1230 1530,18,30-2130 
BOTANI DI 

1290. 1515. 1800-2045-2345 


An To tao PO 
KI 4.401 5 N. 30-1745-1815-2030: 


sang 
b38a 
Beta 


an3abi 


LOR M «ATI » 
Soha» 


5: 
23 | 


Hata To nk) 


3-D WII INDONESIAN SUBTTLES 

BOTANIXKI3-D, 

1216. 1508 19.35 

Bira pp 20k Gp 

DUS: GAS: 215 

POR 20 30 

KEMANG VILLAGE XXI 3-0 

NO 10. 1680 

BUTMO 

1218 16:45. 21.15.2930 
TARO NU I-0 


KATA TAI 
pir ne 143019100 

B2 BEP 1215.1430.1900 
BU GI 3.0: 1430”19.00 


Fssses 
Sai 
Pesan 

s3Lean 

SES asa 


82683 
8 


BEKASI SOUARE NU UPI» 
GRAND MAL BEKASI DAAN MOGOT » ATRIUM » 
| iz20, 1515 1800-2045 


8: 
25k 


#0601 
PONDOK GtOE CILEGON 

1219 1490-1645: 19:00-2115 

BELLANOVA TA 
M4. 1900- 17.15. 19.30 NOO Io. 17290. 19.45 


strain 
1215 1648 21.15-2330 
KARAWAGI 
1230.1420.1610 

BUM CP 14301900 


204 
UIVING WORLD 1d «| 
SERPONG XI BSD DI 
1245:1520.18:15.21.00.2345 
io EnebUG Xu» 
IPS cLDsEn 
Jan You Ta 


1800-1600 19.00-2200 
KARAWACI 

1218-1500. 1745.2030.2315 
Mur acp. 

129: 1200. 1490.1800.1690.1700 
1800: 1900.2000.2100. 2200 
ARION: 18.45 2130 


- 
"- 


LP 
NORMA 


PAa 


'Ca9 curouc DU 
| 1230: 1440”1630-1000-21.10 


| varan 
I pas Tas. 1645-1045-2045 | 
MEA RIAS KO 
1218-1018-1615 


13001600: 19.00-2200 
D BNTARO DOK: 1920012145 


WHERE MONSTERS 
TO GET AWAY FROM IT ALL. 


'EIANDAK : 1200 17.15-21.30 
MEMROPOLE NO: AAS 19.00 
MMO: 1435-1915 


MOGOT 
1215:1425,16381045-2055 
METROPONE XI » 
(CILEGON - WIC SERPONG 


3 
13001800 17100” 1900-2100 


Ponbor Bint 
EA kh 
Base EAIA MOOMESIA X2 « 
4 PA SAYA AD 
PN 

KEMANG URLAGe DU 20» 

antena 
KUNINGAN SG MNOORan 30. 


KARAWACI XX)  CILANDAK 


KASAMANKA XXL» 


PI JUNETOK DU. 
PL MULAGR XX PURI» 
SERPONG Xt. MEGA BEKASI XXI 


ni 
SEASON Cv 4:00 


2330 
MOtiYwOOD 01. 


PONDOK INDAH 1 XXI » 


PPEJATIN VILAGE X0 


GADING XXI BOTANI NI 


SERPONG YO» 
RSD XI LA PIATIA 


23.15 
| mentorownou -caowa. 
2300 


3-D WITH INDONESIAN SUBTTLES 


IIVING WOMD XI 3-0 
2315 


2g 


PLAZA INDONESIA XXI » 


GADING NI 


AI SUPONG DI 
1 


Lan 
KUNINGAN CO» 
MEA BIKASI IG » BIT MOI » 


Ah. 
KARAWAGI 
A9 


NLEP 


Rum yunenonyo: 
KEMANG: 


LOE #GUE « END 


WTC SERPONG 
IN: 1021716: 1915-2118 
ADE MAL 


1800 1800.17.00.19.00.21.00 
PONDOKIMDAN 1 MI 
1315-1515-1715, 1916-2115 


S1 PROPERTI 


RUMAH DIJUAL 


JAKARTA BARAT 


Home Loar 


/ 


RAY WHIITE TOMANG 
Mandatarmh baruminimalist 
Lokasi Strategis, Babas Beniir 
Evan 081710819531 / 5630101 


RAY WHITE CITRA GARDEN 
Cengkareng Indahi9t/90m,Bas 
Optos" 1/-18new Byapointmnt 
Ricka 0818643008/51300779” 


RAY WHITE CITRA GARDEN 
Citra €2/9:210m'.Huk.B95,6r 
OpMouse 1218 NowPi 1012 
oto 081206809271/51300779 


RAY WHITE CITRA GARDEN 
itra2 G1/24:200/M10m',Blvd 
'Ophouse:17-18 NowPk-11-18 
Reza 081283212782/51380779 


RAY WHITE CITRA GARDEN 

(6tr22:258/2201,B95 Sts 
Opitos”17-1ENo yapontm- 

it "ndea 0437 5775.751380779 


RAY WHITE CITRA GARDEN 

Citra2txt96/601',Bb5. Boni 
Opitos”19-18nov,8yopointrant 

Lui 081376380083/91380779 


RAY WHITE CITRA GARDEN, 
Sity, Resort AW/67:101/221m3 

OpHos”17-18 NowPk.15 30-17 
ikan 083891235281/51360779 


RAY WHITE CITRA GARDEN 

OMB J1TS8 1/15:”105/123m 

OpHouso“17:18” Nov, 11-13 
1 7059 9199/5138 0179 


RAY WHITE CITRA GARDEN 
DMB JLTST VI/15"150/170m 
Opious9”17-18 NovPk 11-13 
Moms Br-Agustin 70765295 
Hendi 005715705092/54300779 


RAY WHITE CITRA GARDEN 
DMB, NJ/28:11/200m!"OpHos 
18 NovPkAPA5BmBgs 
(harie 90801211 151300770 


(RAY WHITE CITRA GARDEN 
Golden Palm F/ES0m?,Rmh Br 
'OpMouso"17-18Now Pk 1-13 
Tika 087871869888/51380779 


(RAY WHITE CITRA GARDEN 
Goidonpalm E2/2218/16m'.baru 

'OpHouse”17-18” NovPk.12-11 
Sharon 08161152957/51360779 


RAY WHITE CITRA GARDEN 

JLutamaCeogkaren9100/2001 
pos" 17-16nov,Byapointmnt 
Desy 7088 2112 151380779 


RAY WHITE TOMANG 
asa Jardin,Daan Mogotritonia 
215m, rmh baru, moms s-huni 
(bing 08788316:2889/5620101 


RAY WHITE TOMANG 

Graden3lBim,Rmh Bagus 
AKAIR TDR « IK Pembantu 3KM 
MHondra 085710030882/5630101 


RAY WHITE TOMANG 
“Kemanggisan Raya“ 181321 
Ramai, Cocok u/ Rumah/Kantor 
Bernard 0815,8752151/5630101 


RAY WHITE TOMANG 
Mandala sitn 1y,352mshmhoek 
Statogisjarang adasalan bosar 
Sihi08777.123:5123/ 5690101 


RAY WHITE TOMANG 
Mandala.73numh mewahinew 
ht, Parkir bisa 7 mobil coti 


'haitya 0856.1177388/5850101 


RAY WHITE TOMANG 
Semeru (Grogol).3t5m, mi tua 
Jalan ebariarang ada jual cepat 
Fredy 0816:1912267 75630101 


RAY WHITE TOMANG 
Toman 5. Parman, 15120m, 21 
Sha, strategi, bagus, siap Puni 
Ching 0878:8316.2869/5630101. 


RAY WHITE TOMANG 
Tomang, epangBikg Hero, New 
Moms, Byk Stock, Pasti Sukal! 
Gunawan 0616761821/5630101 


RAY WHITE TOMANG 
Temang.Rimh Kost ISKL & 30K 
baruminimalis,dkt kampusshmn 
291 0819.32377677/50630101 


Resitence 28,JLPanjang-Kedoya 
Hunian exdsy & aman, 151237 
385, HubAndeoas 0B18 766 51 
Informasi Properti. 561 1991 


SuniseltASM/IILSHM 6 
110m “SiapHuni JusKot 
315007999 “Ahin'S11 67015: 


Taman Kota Lt 96m? 1 “A1 
MHook Jin Depan 2 Mobil SAM 
(ra Damai Hub021-3259381 


Taman Meruya lir “ 5:05/214, 
Dit JORR Minimalis" FranRulg 
Rody Cen OB15 71 60 00” 


Taman Vila Meruyawk. 9x18 
Uk9120, 22129 6 Kav300m 
Mub.hora 0878 8373 8282” 

Informasi Properti 561 1991 


Tanjung Duren Selatan JLWay 
Seouti, Luas n.1Z0m,3 lantai 
MHokipto Fajar 0815 9134 107 


Tanjung Duren, Rumah baru 3Lt 
Lontar” 7158 Dan Mangga 
25-189 Hub, 021280727878. 


Towakal No, 11721182001, 
22/2IK6M1KT3KM, SHM Strtps, 
7505,08128011770/99050458 


Tmn Kedoya Permai blok A16AL 
JE3BO/BOKTKM.GS Smbi 
(151.Kasman Ho.08979561106. 


Agsirmhazh150062500-50prv 
kat ,ow /900223.bndws Up, 
bdalombk 980/6.0816902325: 


GempakaPutihTengah t600/500 
“Bagus-Tenang-Pehvay-cotok 
Untuk tinggak1ff202170920202 


Ea” Top3,JLCianjur1060/700/C 
J1.Sawo 123/350/ Ckotaktirvur 
Adam 08120201968/3159929 


Ea Top3Jlkramat 1,350.Komb 
RY316.KramatKutt 3006596” 
Atie1081386100677/3150129 


JL Murtado VIIYA 708 Salemba: 
K1210nYLI 350m LEM 9527 
0136,088210392781Murman 


JL Pramuka Sari 3 No7 Rt2/8, 
119501150 cek u/hast. mek 1 
mmbI PR, 1251861/055210361820 


JLCompaka Putih II No2 bela 
kang” Motel Gran. Cempaka Lt 
5001VLb 850m4/Listrik 7000 
“Watt SHGB dijual murah H.ISM 
Hub.Anang Basuki ” Rahmat: 
081510065189/087881723839 


JILComput tgh rmh stras/t/Ib 
508/395m5 ktdkmk94.crs 
5 Mb3:08215M494616 Lukman 


J.Cimahi Menteng Jakpus Diju 
Jl Rmh mewah-2LLLt 795 m2 
1be/1610 m2 8KEeNm,3K 

mOLiTtFul AC.Porkir 12 
Hub2862 1127 2315 Pomlik 


Langsung ibu Dewi) TP 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


JMKramat kwitang Senen,SHGB 
Is tanah 195 M2 bngnan 45012 
BLLIKL IKIP Ist 23rb 
VA0816/856317-0811111313 


Kepu Selatan 85130m 211.49 
TI Sm RWNItOKIy/35321166 
601n01/08170917588/1268000 


MENTENG RMH MEWAH 
tanga perantata, 1165012, Ii 
100m. asri, Gkt kantor, 15 
Sekolah. “ada pay “6 Kim 
tenang.hub: 003898500527 


Menteng.Yusuf Adiwinata,255/ 
200: “Shame Tyoo B" Rmh Tua 
Rati:0816009395 ERA Radiant 


ejompangan JakPus /. dijual 
(Rumah SM, It 2001m2/18150m? 
Hubungi: 085283502125 


RAY WHITE TOMANG 
ideng, Hasyim Ashari, 1s300m 
rmh baru, mewahkshuni/murah 
vist 0813.10315315/5630101 


Salemba JLPaseban No.34 Rmh 


TogUUsaha,SHM.L5t100r Hub 
9616 1505 7171/0816 1320201 


JAKARTA SELATAN 


z Home 


 ADR: Ddk Indah, Alam Permai 
230/215 Gandeng murah jig ada 
Dewo 0817.778.975/ 729:2995 


Apa agunan 80/50 2 p2 
Ol funs lux kt bus waysima 
t4pang. 06176751012.37009019 


Amperat00,rlama'komp”25M 
Kipote21amkomo” tag Rum 
Shinta 7202929, 081288071130 


Andalan Teras Rosty” Kby Baru 
Polime ost Lace 400m? “21 
001? 8 Neyy"7201m?"S.Hun 
(Gn? 0878 8531 6295/750 9853 
Andalan Teras Realty"Kby.Baru 
rtimbang” 87/85)” SI. Pool 
Marya!0856 78692701750 9853 
Andalan Teras Realty Pd.ndah 
ok Bagus" ViewOol"1600/800 
Ami :0810,715.152” 7509553 
rkania Resdeo T8.Simatupang 


Arteri Pondok Indah L:987/Lb 
532m(27x42)5-PooLsg Pemilik 
Mub10813.26300900 To Prantara 


BakkonyGKemang” SHM, Pool, 
Men Thor 25-1M Sisa 
Zunit Toto” 081719575 


Bangka kemang(dekattendean) 
1vas 3100m, 1000, 88m, TP. 
Onisanee000 


Bintaro 3, Camar!.135 / 250... 
si. Bagus. JA. SAM. 
Et2-7352762 VaniBB16122003D 


Bintaro 92 Unit "Rmh Baru" 
S.Humi 120/129"Lok Ok“ Wulan 
0812:9657-7069” Gemilang 


ntaro 9"Emerald”220/109m 
306,3650-150/1507? AKLAIKm 
ERA Susila Dawi 08161989586 


Bintaro 9” Kebayoran Hola 
2Unt:1/8”20/230 Yanti 
0813-8077-3737“ Gomilang P 


Bintaro 9“Puri THouse"Jual 
Cot Meh" Opa Tmn S1/BA Ira 
6815-1000-2518” Gemilang P 


Bintaro 9'Tmn Puri Bintaro 
278/3505198/150 Jual Cot Nil- 
AMEOSNSNOA) ERA Radiant 


Bintaro Puri Bintaro 258 / 100 
WMertilang 240 / 200 Hub :Hora 
0812. 1597. 5887, Jultam OBI. 
961-730 Farel Realty 


Bintaro emerakd terace84/92. 
1kim212200wac 3.gocdgn. 
Rosya 00g6t100 06118012794 


Bintaro emerad viev/t120/129 
Ktle1Jm3e1, dpn tmnok bgs, 
hrg mark, Dowi tagletreo 0612” 
9619-2209 


Bintaro kebteracce.153/163K3 
#23800m. HGB, Selok bas, 
Resya coglet1c0 06111602794 


Bintaro Kebxilage on progres, 
22/2001 Lunas, SW huk 
Sammy cogeteec081213991136 


Bintaro Menteng/tt. 4e1,B95 
Hrg." OK Yohana 23758087 
001309357396”27456767 


Bintaro Sk 3 TU Renov144/200 
NP), She 107250 GP). 
CBD Nana 0056900125 


Bintaro Tin Puri 177/160135/ 
150112/120,895”Zocki 70213 
12 “9 C2 Prima 7312221 


Bintaro?" »Opan Houser'»25 
Mandar 192/250 Sham 
EmeraldResidonce120/160,5hen 
Kebayoran Vile.170/200,Shm 
smeraldView232/168shmsbtu- 
Ig9u" 74862000 ERA Radiant: 


Bintaro” Keb.Vlev1M1h,250/300 
1Se1Eme Gord221/165 intel 
mehEmoraia TH, 81/59/4321 
IkaD8218M8M17A ERA Radiant 


Bintaro" Rempoa Raya220/450 
Sham" Cek U/Usaha” 70227000 
92121000 ”Rami ERA Radiant 


Biotaro,Bkt Mtog kav 1250 
Dis Ta 108/107 13M. Nosid 
081290039593. Kme, 31 MK 
AM. Jogi 081280676769 


Bintaro,Pui Bintaro PB7,Sektor 
9, LsInh/Bang:180/150m' Hak 
Miik:0811981318/0818113186 
Bintaro9,Emerald Grdn 117/116, 
Pwi180/180.Vvi 0285.1007275, 
TeR1y081228157377Fartel Roaty 


Bintaro9,Emerald Terace 82/120 
Emeralresidence 120/120.Hut: 
Cor 0812:872.7674, List 0616, 
1827028 Farrl Realty 


Bintaro9 Maleo 100/200, Kuda 
1M/1MA, Widya 0358.2820.0126 
055y08161288638Farrel Realty 


Bintro3A, O. house 8 now 
183/130, 32261 don tmn 
2853523 // 683871121) 


Bit Prataa-600/5BLIKTSL 
105015,5M-) Cot ERA 
Graha 2653886/0811.1010217 


Blok 5 JSenayan dkt Tendean, 
tb.355316/7KLIKM,Crs KE 
57m T02567694131-96212512 


One 3M)sambas 
3M0/20010 5M)Hang Jabat Ry 
530/600619M9M:0815:28857177 


Bukit Hijau 592ny21Lingk Asri, 
ku/instng ng Did 0815 862 
5151 Rajawali Reaty 6536001 


Buncit Kalibata Tghrmh baru, 
B171/258 lv IKI.3I nyman, 
SHMMandirero 0817221060 


Cibeber 300m 2?" Cipaku 400m 
Hang Lakir 330m Blow SHM 
Suren 320m “0612219 5698 


iatn 200/10,5HM2725M 
1910055291 0838 10 1355 


landak 2000/600 Rmh lama” 
Cek utk town houseRVIKI 
196959 Nita? 0161929-111 


landak,” Tah. CasamoraMnis, 
RUL219/LBE2OKT LAMA, 
SFum, SHM, 5 M(pego), Huki 
081387072899 0817767000 


landak Wjayakusuma257/360 
Endusina,Lokasi Bagus House 
0615 933 668 


(landak, tmn cind, 819/450, 
layak hun, .p00L tenang jg 
ada, Mandiioto 08151287000 


inere Mas, Pluto, L/Lb 
80/40, 2 Lt, Koe S4L, Kind 
Me Lok OK, “Siap ” huni 
0e577n6asn0n 


(Gnere Puri Harvest Thousedpn 
inora Mall Msuk dr JL Markisa, 
Sisa 9Unit:021 92577M11 


Cinere, Jual Cepat Rumah 2 Lt 
Baru Reno Jl Papandayan Blok 
21210/230 061381987621 125M 


Gino, Bok M HK mall Cinere, 
Lb 390/20) 2 Lt, Kor Asl, 
Kmd IL” siap huni 
08577114001 


(Goete 250/250:1.3M "Bona Ind 
ah 108/1105LIM Buntit 1787 
25061M“InderPro 616-123 


(ioete 370m2,5KT,bbs bani jin 
Tebar dalam Kamoick, Hubungi 
RW Gandatia- 0816871162, 


Cipete Rmh Bgs/l:330/300m) 
“Good Location" Ratno 08131001 
M7 Ray WniteCipato 7500959 


(ioete, 101/160, KT, SHM 
Wow, minimalis "081310833395 
Prime Property “75516009 


(ipete-£5MOD,930/1000/Mwah 
Cipote-Puri,1000/600 Exclusive 
RWBIKM 08151667237/7300833 


GipeteRy2RI/ 250088 Golf, 
sahru.dn 12025500, Mp3, 
Saidi 250-1A, n The Gam 
50025:5645p10818902325 


(Goutat' Grand Puri Laras" 1197 
110,ShmLok: Bgs Nymn S'Huni 
Nilam81 1811041 ERA Radiant 


(Goutat: UIN. Cluster minimalis 
LI/LE 72/25 Lun.Konp BL-Htg 
300it-an. Hub: 0B13 2126 7417 


Cndie12007900,cex W/Kt,SHM 
Andara Vig.1000/300,5pool.Lok 
Bulus. 3300/1600,R7 Huni 
MHubDiana 0612 6728 323 
Ray White Cipto 75 0 959 


Daksa 850m, Iskandarsyah 
A00, Korinci 300m, Hubungi 
08128501673 


Darmawangsa.Kb baru 634/756: 
Duran-Pasa, Jagakarsa,13A21m 
085312675331 6 08161108625 


D/wangsa350 polim400 Mdawai 
280 BtawiayabOo” iobat3s0 
smua neer4201v2087805993535 


KOMPAS / KLASIKA / 4 
Sabtu, 17 November 2012 


kai 


PROPERTI 


TOP 5 
Marketing 
Associates 


TOP 5 
OFFicEs 


451 7272 Tea 


artnfladpang Inn cuanaa HM oerzori Ka una 


bila Tara 7o1n O12 


JARAN YAN sa Property santa nana 


JA sean 
PL “ Mg | 

Nancy Ama Hara Pradana aan Mita Nate Oetober 201 Aa ea | muda wa maa 

0016 yan a20 Dan #15 1125 men Oe16 110 1750 Dati 172220 oran Setan asas bakubasasesd 0816 805 198 


era ny setars Watiapies (NN (021) 570 8000 mu | trabame On padan 


getas oo Ang nan sns 472 ce ane 2000 Petemuerangama.co 02172 0510 masa ane 2000 


Mp Prgatan Maru mk-40 | imprx80-2200/275bimartm | Cita grdenert111270/30 1” | Sutermas Barat Bie 1/21, | Cibubur Tor Luas 3000 
Inbnyskyaknvt/Rik/Onos, | bogih tuah/kirpunusmndwat | siap Pun, ak bgs, Jarang ada | Slantatit6, 3 
852-14092225/(021)99122700 | Kencilndau69an40812902323” 500 168, Easy Pro 


TOP MEMBER BROKER 


3 | huoose3 Jaka Setia, Tanah Eks Poruma- 


Houston, USA @eitie berita hinga agro peer kedesa |... 


lablo Fas Swimmingpookchildm | 600m sebelah Mal Gandaria City | View" Aksas” Tab Lsng/Siap | Hadap. Selat 


PN aan | Penyerang otg” | Maievana die 0 NA 
P RO PERTY EXPO | » 17-18 November 2012 IR | ndounsabe Jiknbtitaa | an pa Tomo | Damian ta | at 257m SAM, Sun 
(Sabtu & Minggu) 90 Mandara Gromoot "| kana SMA kong 120 BER MI TANAH DUAL Sabtu Maba” 

Wen Cor atm sotng nat | 219/9tong KO ceo1goeto” | Jaana sin | MTBOpETABEG AGonpa P4 Bngan Jt Sam 

mulai dari « 11.00-18.00 WIB ketapang her nan, Ko | an dgan 


WbiLbdinoncotet cevesaunty | Tt Brt Dim IX.0/29490/450 | Ta int 


Im (al Funis | AygutneToaga Biru 20001! vw | Kiling BU.08129373200 
i 28 Jam Jl pond ken entar | ae kos'ansom2200w2anok | gac BaLakikatn Aang | Osonoga Bean, 
« Kemuning Room Saka | anatametomanOi | Ge Man Hi? | Bes AnUIRISA Ke | apa pn engan) 
8 Membacol Greemmoodh heckmenai/R B200/Riko OB161848605 | iya tanah as 1373. SMM) 
y Hotel Mulia Senayan Tebet Barat Kos2an Baru Ye ol 1 Manten pssi. | 14730877 (TP) 


at Dt te 2 | BBm aa ya BP 
(IDR 532.530.000”) Pena Ia HeatadoutebpaN Pepanapnanjaran “be asam | an Menon mgs 


Inal Cepat "FC Gd 


12351 | alam Suteraeevkavtavender | "(2111 M 


Rn Lime M2 as | Batan | Ca BA 1 
#1 bursa kerja di Amerika | 24m GAMA 1 | GA eos ar onnerim" | Sea Oremzisa/ 957179 Td 
8606.2346 - 0696,30300.232 3 Exclusive Pik,Manyar Lt.375m' BIAYA Budiyanto | Kay The Tiara PHG Gdg-Srpong. 
Babi An Kami pen (im Oka ning | Am Suteruompkesr7aadan | LEO NG Uta Ho 
Dias: Ond on seobtu oaga Pool.Hubungi:3609 2328 / 6660 | Depan Taman" Jual Cot Bit/m | 0021-2593,7888 / 626.631 
La D0 dehe P lo ag. 6 1010 70878 7899 2092. Tu De own 0818.0755.706 
A00 0006 7 Oi eng Kav.BSD foresta 200/300, Avani 
| ea pr 10520ont 200 | ansotaatpet kan | Aan SE Bs 
Rom 2kmSHM:120300 Uu. Bintang Regeng, peo | G4 Kusuma s2 Kwtecading | Os Le Banana | Maurne327p010-0015000017 


ima 0017 


Abireeridaton, esernaya” | SWM L/Ube1K0/9O MEdkteAc: 28 103/1515993 | Veto Do House 007600005987 


AA aa 
US housing recovery boosts Freddie Mac Panen et 0 | naya mamang | De KE Ras | Asta ye bat Km 0 
Fredie Mac has posted Ia out siri Guartery net prof, underining A aa Lea: | Saga mun Mpa,30 | Angs 0817487 421/00287000 | tancatanevmal00681S212 | og sutera Buana Dika Cot 
TS Ta Pa Kedai Pn SG | Bnean EUAN |a tp 3 ts an Ja an me | PER 
62012 2Mjm Undrground Cable JLOR, | in cupt 9 021-68098951 Bata Ut aU Kh: 2) A8) | nh Industri Kaitan 113,000m2, | Hny 8,8)t/m? “0813 166 
Muna ea Kran An da Da | at a20 


Sotabudi No, Pamulang 

Moses, 2010009, 753t294 | MNJAKARTATIMUR SB Fat No ea 

#4 kota terbesar (houstontx.gov) Member Of Greonwonds : Katamaran Indah 351/700,Sitn | 2955525 Dan! ah ii OS 
Buaran kat. Caretowatt, | Phinat imtuxlt Gorden 

Sanam (YA Tom Poneent | Sugs.wuboz1 340610207 Ozi | Mouse 250/Mard1061389165007. | gakasi Tmr/Kavkomerslal 3HA 


Kim de Tugu Pancoran 2 h 
91960796//0615877410 tasTambun UILSultan | Parung Peduren Gsslndur dkt 
SA Ola 1097 101 Ieapa Gading Jin Sarone Jao | JR bun Su ng 


Kavling Olivia Jul Cot 2100 
a UkI9Ga 


Pusat energi dunia (houstontx.gov) 


z AA Sat nenen G3 | Serena oh pk 
Medical Center terbesar di dunla (houstonb.gov). PER NAAIN ANORAMA pebuen Tnor | evan indon a01, gown | Uso Dsn 5 aneh Deva Pee ea 
UnitT'batas.mnlis, 4kt,3km | Komp, sak | Lantai, Hubungi: 0816,285. BSD - Gunung Sindur 30hktr 

2 an 1 Eh ton Sanao R65 | petaon Rayateasi Bratuat 

Lokasi strategis dl Houston CONDOMINIUM Perta | Adi ay Ja laa desai? | asean Bo 
- P4 Indoh " Kencana Area, 2lt 12 tn0ylata gopi Dan SHM Hun 615211 PPP 
Harga di bawah biaya konstruksi (2010 real estate Rano Pol TOL bas Gading Cah 233883” | s9 orestaatnoresangheak 
investment center) FREE SEMINAR Kaban Lt Lama | AS Dm cat Suman Aa Gp Tana | pera Sent-1tt00n2— 
«17-18 November 2012 200 AP 65, 6075 6629 Dale, Da7, K0 "S5 D0 ANA ah 

Praktis dengan adanya pengelola (Storling Income) PAPAN TERAS WTA 1060 Gadog Graha 1521120 "| gs0 Forest Pimave 30012 


P4 nd Apu Ry #2, | won av umah ia has | Kp Gadng3 ttstopan he | G8, 5, kt Lana | RAY ME RA GARDEN 


Mudah & tidak ada larangan untuk dijual kembali Lagu 5.100m dr | ban YO bangunan bat 23 | SICILiZEm6120m6721pom Untee315 aa an ga 
(Texas Real Estate Law weblocator.com) AL AN at | ata ta 006-00041 | ariteiom dr BSO Icon VVite 1m2jotast | any 06163650121 Sh 
Ie Being BG On pa Ran 071. Sntngs | On onta meh | an Map Segn Umat | mawnecaangumgassann 

Tidak ada state income tax (irs.gov) US Housing” Bahan, c00/200, SHM Bagus | Koni 220/8 A00, TT, marmer, | Ki molek kelapa gading, LT/LB, a ah Kavling Crown Raya70fim Kot 
ng, Sip Huni, Ate 050 TO? | La ma | Tagnfitiatta Penta ot | s0 ka komerstaaaggn a00 | Pori Gen - 


BU, Hub Oz 


9233009 600m Stm ng good lation | “0812 04 228 


MiKarang Blok 5 Timur B4S Tool 803 2500/m ung 
Mih 172M Nego Al) Wimepro M8 65ttb/m dim kwsan mani 


uaranteed Return 164 net" 
Sunrantand Petum 16 penon 1yI240 /.100 eni | Dust Auto 
Kas Ina Sa PAC Pan aa Tera Ya 


am De 002122927500 Gets in 22.202 NG Lg | tor00me 690, 009211122295 
Hn PL IAAN Mat, A47 | Gaon : $ 
STERLI NG Marketing Agent: Iwooproresry tedatmnlae tem mjamn | Guan CvCunterantanate- | Me 6 oenpese sttusigpu | Tparksa Kot.in Pemda Raya 
Ba NN | aa Mndekesovanothao” | #uRumat ettajang Aa | JB10 ve 22861371 AE" | gsnpvanzsgntamasttan, | Batya La 
PN come Oz1 - 660 1234 Hook 2g LE om: | 29K ANA dsat cos | Pe enannytahamasalary |) Atotegs 933 
Keuga cinaSAA | Dik pioang Toon Hovse Tun | AKTNLAKM Loan, BagunOpi | Date » BAN) AhGpoang: Sa ga 
Untuk Into an eta em, mung Ik png mem | Taar001500129720” | 20x, Ode Twoksa-Japbe 9th 
ai F i Mm asum pe0kSpagemun ane DafeN9nKuninguntt-29 | canttapa, SAM Lrorsm:.coc | Ho210/m108,01 Jin Bagos 
Farisi - 0815 101 101 79| Damian - 0818 0848 9168 | Meydi - 0816 482 9399 Ikipnmp satya Ikat pekat | 03 rama | asre Oia31015. | Oa ranting | Mon Nose 
Pa Indah-Skin Duta" 9107200” | 081796141977 005741222633 | Muara Karang 25xa7mydpn tmn, | OT SEGI OI 
Sp Me en dua Dimata IALALA | tuh, Toar aa, an, | MJAKARTA BARAT 
ohm 81510204028/7990333 | itaman pd hehpa komp en | GEN Osign110611/aditasea | SAP pos" Ogan 


82, SHM, IMB, 100, b26012, 302752 7 B1 (tra 3 Ojval TonahLs 210m 


ML. SITOMPUL P | pesaten Bet “7267500” S.huni | bbs bnir, H.Ngo. Os1208375209” | paradise Tp 3,452m,Spring HUI ja 1SxlAm.Letak Sgt 
EKO, 5 RAHARJO Para Gara 012 Ampera Sa Menata eetaan Gpodrtanah ton, toneis | Sin ios 
as SO wp ata, 


Ad Pe 3/30, hub"80298 W 1891 
( 'inere KE MELAGAJAA oetootsseng3| |.” KA Sao | UG etnis | daniati | jav It Oa ma 
KEDAI MARTHA Y | |peaten Rm tapuss352720 | Lis 001 Ia 514 Hub | pi Gen tong 614, 2 1. | pononagpom ip pun | ing 


Dsita Resilenca kada Aang 05727716897 DU i110” siksa" | yen Ha | PA agak "Gong | ia | ng pena an 
Kaban cot 2200031 | ainan Sealtanim Ora Ry, Bencana lamkebar 
ZULFAUZI HETY Lan j (OSN Nogo Bs |  BN3 C utatSanratex 03os Jual | 216710120 SHM Ine 


Pejaten Unas ual/sewa siap | o21-92t0977/ 052125505543 | PIK manyar permai 5 n0ALIK | orkav):25010/M Ie2sm ccku/ | R0.30 2 MP. p1.087877729225 


— 
. . : 021 9946 4299 Lt 1401n/265mm 2,3 km tdr 375iIb 1000, mewah,cool hub | kosZan.Rmv 106131012216 

PELNGN Dihunian Terbaik MAoaggN 07 0000020 | Ea antem | AA TA tang Gt 

ICAL (Daan Mogot 360m" Okt Pinggir | Hap Brt Jual Cotaiturah @2lit, 


Pemata Hiu "? 04/1000” 36 Ton | Pttateyatek femh/Uaha | Mogo,Kogreos 0818 766 Bi 
INVESTASI PROPERIT KIAN LL AN 005 0021 21105 | | Soetta cut RTM Game Kn Bt. Jai | Upon ASLAwa one | Ino pa 2 
muHaruit ME Kran bet ena Hub 2253 Bb 


Gang Serorg,. Sootie | pemata Buana2Damar Rara 

Pemata Hiu 240/2t0n IM | Kav At Owen Sawit Rumah 83 | ph put 8 Modit20010g00, | Poodak, yi ir ahedan | uk 2m tie) Mi Utara 

Cinere MESAEKEAKIYAN oara one7 asaa | | Prmta tamatan | KA org Sit Rema 2 | ppi e4itaoong0n | ngk wi Gi And | ui MUA 
AA 11 | Ka Tan ban 

Put Tur 100426620 

Permata Hiu Permata Beri | Kayu putinttTimJaa Cot Ran | Pk, Joran 


980/200 Open How » RWPIA | Memahesimi2LE88M. RMM | PI Tr26. Hu 20530 
Dhan DumislOS12 000 90” | SiSva935 /Oneddnsodi Pan es ERA 


MADIANLAN!8 PRE LAUNCKING DI SENTRA BAZAAN CINERE HARI MINGGU WI NOYIMIER ti — DAPATKAN SOUVENIR MENARIK.. 


Hanledu372/450nev-malawol | Kalibata Indah Minimalis Lt: 
RUMAH DIJUAL Kang . Wage mp Baru 101292476 
(55: Were nga T0 | dtng» Tit babon Pem Hu sp bun 875425 | vota wtsataa20320eoya1, | SNN Ban Hn 
mevapaaeeniapang | ALIS Pir ts om ok gs, nan, 9 aga | Seluma Haa me Sak | 2 BRP Ko,muk 75 
JAKARTA SELATAN Men 0 Sesi ina ih oegoabs Husositinsnes | deliniooetagdin Dian) 
kaan Pram. eta ata IndobviPesya | Kemang 125m baru sAmera ik 
ERA, Hane”Kalbata Tengah” | iecinseart Oa Swim: | Geo/Rsom ono kn at Ce Kiamat at Ja Ce Rmh Lis | tutsaktipoek.imeMpum, | Sudoku eri dari 9x9 kak yang dai dalam 33 kotak 


P2/48 Rumah & Lokasi Bas | og Biarcundonehal as | ERA 1653268/08161013292 Ko ab 15 101 659) hg Okoga 


Baim & hnjad Seek Le Marmer” Katon | Pe OK 5 kacl (se) yang disebut area. 
11s20816822582” 27266000 | P0 aYaround un hai Bs tekan Lt Marmer Kosan | “Gentunyzi Modterania2 

PAKAN Siar Ph AOMLOL "| Kby. B00ndovips8s-1t0021niy | Kemang 284/400 Bangunan tua Jt Hrg Nego Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong 
ERA, Home“pindah-Vila Hijau 2 25pooldrmwos110026.newLk | 1280/800m'Sp huni LusRWKI. Leenda Wisata, 23312110 | 6 RAY WHITE BOULEVARD | | Yangan angka antara 1:9 (setiap sel hanya 1 angka) 
LAH Rmh Sat TerawatIng | jagatarsa, Lanata Residence | 185m.700-1Lcninucrgil. 600 | 7195959 Putra 0296-5322-1664 | “2227430 14208161396 117” Km 3eL, Siop Huni, TP, | Pedan Og1119623017 Ast6gO00 - Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris. 


10 0816:27582 “72661 


3 mebigalunktty500818902323 Mean 108161 029. -Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap kolom. 


Ka Kemang Rraneertt031 

EA Hans Baret Ioy ar Petognan Ray 1000 | Siman nendang | Aam Get Lai Bra | pa Bambu Townbwa ai Be |, RAY WNITEBOULEVARD "| “Aka hana dapat muncul sekali dalam setiap es 
2/000n Ml Lu Strategis Ime komersial mon cek kantor/ | rshi8000m12005LAmOBIP nwBNjeko1mp810902323 "| berapa Rmh Lux Security 2elam | daneh, AT LHOSk INI Men 

Joni061.874771””7266235 | Jambu 1 Kav Pertamina No.5 | usaha dll hub:08359107200 59001 06605303/92273601 dansa bio 


21 Kemang sekitar?Lokasi bagus" | PI Town House 190/350, Lu 


Cinere 401/260 O.Hoz Mog 
Kby Baru Tirtayasa 720/600 | Bagus utk catasi/RWKI" | SWM/3 Lt //Tenang »- RWPIA | pinewoog Res,Kemtit:slp tuni 


ERA Home'Simprug Golf cistr | SS RKA Munstianga6i 


Kav Kuna MI2UL 3791 “Way 10)150 MemisPtaam | 106959 NitasOskeri25aAA | 7227480 Wimu 08872103333 | 2W/3K1 OK Mun raat Day | Kp Cook 8 WM Genceptis Sudoru uye Gn 
ny ON 1712121 7264309 Ie Cipanur atm | 228700017 5 Ibing Ratna 0215000: an Hse Dar APN 
bovosadine 7s | apaaropogrts1t2t1n TN kemang ta Lan: 100 ant | P--—Opon Here-—payan 1 | #O6Ranat02100n00 | GiTOON Oon Akan 8 2 
ta Top3,Discoverytera-Bintaro | 1p 001562005400 0016s2b43 "| Kby Baru-- 240/tua — jllebar, | 1200t0r10M- 1350 hoc 20t- ha | 500/700Pook-Bagus-Okt Taman | Pondok Bambu Asri Blok A4 
Kanan tema” | 17 O615120950001020653 | Gangaa dan Mg Ma | GA Mb 0063733 IPS ERADOL2nttat | ng T/B 24/60, SAI 1 | y, RA MIITE BOULEVARD, 4 
D1870810610047212012” | Wara Uamb, Kontan, | Br. 10129817722 kn Ines 2 | dan Pem Iatutun | 991202051611 69 | Madu Petaka 

ota— Jaksa U-00 A0 3751388 | Kay parustteAsRmh Kasttup | Kemang Jang Tee pekan -aa | 188/2802000n House Tiap Hai | pondok kelapa Rm baru Mokav | Atok 20x20,MukJs:“siloy 
Pm Mantan Kab S90613 | Me rikeARmn Koala | Ane Din Taat 20300 | Ga YentarsMatoe” | Candi kuhtasinn | erestnn9n/ neon 3 


Sa Wan LAtend, any 137,1. | erat WldRo Ka) | Rd Yugi Ot 

tam Lena Ad ma Haa | Goog avestmentLS Own 

KEMANA Peka | tension ls? | Ketamutuan Genta. 2550 
ERaweroan-Kay, Tenan ta Bi Rata 

pol Bana netapgan peta 20 10 | sus) KELMUAYASUM, | Siasat | panganan Ga aya 49 

k Simi Sesat Massa | “biisorb-Ssieo0n23” | Uus, mp a0yso3asm. | esp, Uh 

totane/en.ematao/too | Mun to Asn io siniios 2 iman Sa Bra 

Aa Bona Batan 00 0610127091 | Koystr, ppoim 200, Muraht! | Grh Adona #Sojuta, LT 72/36 | pondok Indah'705/200895 


2ARI21 | grand New 748/1500 Meman | ITO Fx SKM 0016873034 | RAY WaITe CITRA GARDEN 
Pool Gab Patry AC Ful | Ray White Pulomas'Kayu putin | MuaraKarang W5:2195/26001 

LSKLSHM” Dah” | “OpHouse”17-18 NovPk.13-16 
9013158 06151001662 | Johanas0812200108/51300779 


Taman Modern Cakung, Jaktim | RayWiteGagngTimurar Indh 
Karen aa Geng tua | 21tU225/19e1/mWdp Utara 
1s Ae IKLSHM 0161810597 


Gg Alan YA an Bana, Town Hose | ai SSL gap | Ge oggei La Tenan PPA 
Nini O612960128117216858. | autuhagsan aya Town How | CE SGB An eetentaseg EA anisa | SEOSAKARTATUTARAI bei kang 
ERAHome-SekDuta Raya No.26 Asti Komp K Tea dea aa aa, dp Utr-Tnw,HM08161610507 
tnnyame sekota paa Nat | Log He, tere Ketianoi | Wyarra Yaotagnptam Am Us US | bond tu Or» ana | Memorncsarn man . 
Marty”0821.11102066,7266888 | Sega GROY 00 PIA 31,3 UT.120/18.100.R0.SMSKI, parklEF danau Jah GAM LINKGT 

sg Ms aa Teras : 0856 7869 270”750 9553 air pnssdingin, tenang, mewah, | Rini 0813 11644805 / 29048585 | Oi .2,9MNG) 


Jlkamat Batu 0196 IRA84/ 
Einga320/200Menteng500/750 | 1»330.t.shmSkt-omBtWAACO | Ke gpu erni 13007500 tenor 
1a9.100/90059,1310/350 | Wiikssetim baru06121937658 | Dopsos Btr Pines It S15/300 | “0816-4396-117 Ida 7227130 
ASA Property" "051219005173 Degan Du Hang 

.Moonomihan bei ja eat |? 2 Lebak Bulus” 'toum House”" 1 18/Nov2012 Mp0 


teh gai Security 2am SHM Garabo'Eobtor 08176005736 

Kb Balon Ceonsadia toh | Anot Rm 2, Hitung Tanah 

Kane Akal Ma Na | Kunst300m' Rwhites:0510910 | Sukapura, 9omtterah” Jambu 
Shaton | Anggi0817 487 4211/90337000 | SomMoek 108m MomisB 


2957 082122577959: 021-96510001 


Sunter Karya Rmh Dijual Cepat 


Be knapa” | Hat panpannmg, | tngnntentn tapa Pap 61000 sa 
Hai Mawi Ry--Opiiar—Rulan | 1t700/1b 25012 11.5 Ki tr | Kemang 2250/800m' “Siap bni | Meta Alam. Indah | Sambas 330m S1, it Tana, | Hr aing MuraveM On saja | sunter Karya Timur HA7/7 Don 
0516822683-ERA-08161977781 | 3 mobil, Hub. 0816-119 9816-1929-114 ERA 7653888/0816. 1 ME 2 00 8431 Andy Sies mngky Chang:0878 8: (Renang, SHM Hp 0816.902.500 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


nari Pan rosta 

Fatma can 1291/e0 oo | 16 aa "284m: | Koh Com Y Moge sim | “toiso Ronousempowporima | Anal Tan Matms #anatom? | C6991654357/oso1 0121 
ana un: : Pen ma Aa na | App Ma aa 5 
Se noise | torottanyen ama es | “5 2/6-01K2T2: , ipad 7203 | kedikommsnmaelas | kematian 3 
1v3500n 2. om Dot | Kentaryang seta2any1o | opa tatum Leak at" pu nan sit 9 Rm bau | BGM Cndna Got umah 5 

ng Balong Intan Opobouse | 1” Le Montoe ieokusihen. | Kebon Hang Jtat 34/60 | Lobak Boes Ina Laba Bo” | pu Bintara sktr 9 Ra ITA SAN | Satar agan Indah 7 BOLA 
? RoBnk0818790700-68267020 | Rotikggieape399 ERA Madiant | Rob OELOOO PE ERA Radang | AAL SKT 2, Hrg Cantik | 20/20 UInlim Di Jual 1 

. Aas AasU | RAN OSK Bit) 1/17 | TEMU GA BTA 

iAPmog Wil 3/20L10 210 | otausan aya mas 1007 | Lte agan sis gumah | BANANSO E775rAS | Beni aka 8 

AK Aina Man OS12 | Sebrang MEA puiesaggtan Gie TPIVI Sunter Gb Inti Setosaron, 
1081515/70125950 Jaksel | Tpokogi6igo 7717 1 1 Pakan hits | centunvaa meomegama2 | #5, Sunu 8 
7 
8 


46 


KOMPAS / KLASIKA / 


Sabtu, 17 November 2012 


TANAH DIJUAL 
(JAKARTA BARAT 


Permata Rgency,2KM dr Belerza 
tjam Set Kav'173m & 318m2, 
bisa ibankan.Hub.0811608555 


Pmt.Bvana,Kembangan Utama 
Uks150lm & Uke85n/Sot 
Boulevard Hary “0817863100 


Pr-Indah 29/815-200m, Uti, Mm 
Mit/m xgo. Androas 0816 766 
14 Informasi Properti 581191 


Pur Indah blok (2229) 550m 
Lokasi” Top. Elite.Hub Aditya 
3688 2809 / Maria 0816 700099 
informasi Properti SBL 19PL 


Puri Meda/t.126162:216,3001 
"Hub, Mariana 9293 6835 
Informasi Properti 581 1991 


Toman Arkadia Cimanggis Kav, 
15:213m' Surat AJB.9 LESIU/ 
mmub: Acong 081582204110/ 
08569089702. 


(JAKARTA PUSAT 


Kali Baru Timur Il-Senen, Dijual 
Cepat & Murahks Jonah 338m 
1MUb087877811207 


Kkepu Tni/Kimy ti7,5127,M00 
MSKG9A,2/mERWhtokiny/333 
21168/06170917588/1268000 


Ray White Citra Garden “ 
Kav.KramatRySenen2600mBIvd 
Hrg diBwh NJOP.rg Ada #1 
Donny OB1 666 5642/54300779 


Ray White Pulomas” Sawoh Bsr 
Ls1,2Ma.bg58s Hate” Dahlia 
06129015155 / 0018001662 


JAKARTA SELATAN 


Andalan Teras Realty” pindah 
Arsakencana'590m2 "Bangun 
0811 1925 705”"7509553: 


Antasar1000M botaro 100 
Senayan'4.760M?”70221000/ 
9221000” ham ERA Radiant 


Asah Mukahf 4000mpondok 
kabe goli 110kobslon 2/22 
11200/300:38M.061318207920 


Bintaro Sektor IX Luas 10001” 
SHMIL,/J/m (ngo) dkt 
Puri/Ji 3Mb:08211 3251213 


Duren Tiga, Jaksel Dim komp. 
Tonang, Luas 153. Sudah SHM 
Murah. Call: 08129231536 


Gt 
Kata kesat 
(adam Oon Ot Bi 
Kuda utan 


JL isok Sektor V Bintaro Tanah 
15 30001 HM ck u: townhauso 
(dust lokasi torang 081073 
91881 08176199632 92790772 


JI Ampera raya L, tah 600017, 
lok, Stratep "081210033395 
Prime Propoty “75816009: 


JL Gang, Wates, Dial Tanah, 
Att 60001?, SHM, RE011/05 
Jagakarsa, Mub. 0161194566 


kantong Apung Raga Tanah 
Ngantong, 095m (obar dee 
an 225m), SHM 3)U/1m?. Hub: 
087775215037. Tanpa Perantara 


.ALWarung sila Ry n0-2Ciponjur 
Dkt Gus” Dur, Perbatasan Dok, 
Jalur Opit 2001 Trakindo, SHM 
12tim, 25J/M, Bobas Bani.Cek 
Utk Hunian, Hu28261693939 


Kebagusan II/Ps.Minggu 500m 
@3nM0) SHM 321m Nego. 
Mu Mas Udi 93989910 TP" 


Lokasi strategis 
(kt artogi Pondok Indah. Jinsaja 
1: 613 Mub.O816 1301 416 


Komang, Raya Ivan 1077 ptt, 
Ampera Raya luas 5800 mts hu 
081807724678 


Kemang, Raya 030m “SMA br 
oya Jom “AUtgs argng ada 


WA Davin G5: 77aB1 
1Komp Denlu Ciledug dekat Auto 
2000 Ls 399m My 2 2ILA 


Muh Agen 0812 109 222 99 


WNY-Maryono 62.257 & 4/3 
Utk God/Aport oh: 70379696 
067650771519. Hiksan 


PATRA KUNINGAN 
1Ka.1900m bisa 8 lantagrime 
Ioc BLESSED 20856101019 


Pondok Indah Kaving 1700? 
15)1/im'“Sok.Kencana 1126557 
Etaklme-Hardy” 081260001600 


Tp Simatupang Ivas 8100 m, 
1000 & ampera 1000 mi, 
Gonsentonoo 


JAKARTA TIMUR 
ivatean Ghutwie Mentews 


Cluster bgs Store Oijul Cot BU 
kav. 32m. Owener G6I1287 


CsterraJatinegarat3281m 
sikastomst.cck hoteltukadll 
Toni 085692936787/15874335: 


tera! Kayu Puti Utara10120 
brand New,Minimalis,JLbr(TP) 
Dirman 08121518707/15874333 


Bg 
Bagus (RonO1). Hu Widya Pro, 
081571739628 


JI Tekuk Sibolga Kaving 15 
Daan Sawit tanah L1200m Hub 
06110113385/ 5617101 


JlAsem Ciracas Jaktim SHM 
8500m. hargaALBsit/m Hub 
06129561007 


Jlkayumanis Jatinegara, Jual 
TndVImh bangunan lama 4001 
SHM Hub: 081288135430 1P 


Aaton Hamono Cawang Jual 
ana Las SIS, Harga 
ob Anna 0) 


Kampung Rambutan2 HaCocok 
Uk Investasi, 0856 7370 997 
Rayuhitetastkemung71793388 


Kav Marni, Dt Bilymun, Jak 
Tim SHM Luas 17lm, 251/M, 
Bbs Bar Posisi Nyemoi, Pojok 
Dipaga, Jl Ab Raya No2, Cocok 
Utk Hunian Hub09161693939 


Kavling AL Duren Sawit Tanah 
19bam 253m. Rp251 1090 
Hubungi: 0813:9871:0078 


Pinenood Res,KembJoti,Kav.£xc 
2him' & 392m Drajat 061767- 
82989, Ratna 082150020200 

Pulo Mas Utara IC Jual Tanah 


16210118) SHM Lokasi Bagus, 
Ira I5JU/m hudi0615262611 TP 


Rawamangun Dijual Tah Ls, 
259m? SHM Cak U/Usoha dkt 
terminal hub0899071220M/Acio 


Rawamangun, Maskoki 1/6 
SHM 'L2 IASM2 strategis H2 
LAM HP: 089035650500: 


(JAKARTA UTARA 


Ancolpukit120m'570172.301? 
80m,1050m? Ray White M2 
Handrik 08170797778.6126969 


Cakung 35hasLAR/m, perguda- 
ngan perumahan.dit tolok bgs 
Hub Widya Pt0081574739889: 


CENTURY2I MEDITERANIA2 
Diamond Golf 1700mview Gotf 
Tmn Golf Timur 3300m/Golf 
Mayang 550m-hinisi 220m 
Merry Yangi 06562686327” 


(Garden Island 592 m2-V. Danau 
1 SwimmingPool, Multiland PIK 
-EOMNSI / Johan 001282953537 


KanOrehard Th 1 300mUtara, 
Lok.Bas.k9 AdaMubLiN KO 
521007 / Aina 0818511018 


KIp GadingKav, Artha Gading 
F/8SA:12ASOm'Aok Bagus 
"Mi 2514319” 0818 416 272 


Pantai Mutiara ,kaving darat, 
13636my500m2hadop taman, 
Jua TP hub 081617117527 


Pantai Mutiara Kavt Darat Uc 
38xMimis15000et utrblk SD 
ERATOPOB1385758983,5708099 


PIK Florence 1 No73, 290 m 
(415x201 Hub: 20095590. 


(RAY WHITE BOULEVARD 
Kav.8GM Kl Gda/26x721/ Basi 
antony 081908882009/19866000 


(RAY WHITE BOULEVARD 
KavKomesil ” DI Panjaitan 
5000m.Lokasi Super Bagus !! 
Wilson 0818902718/15806000 


(RAY WHITE BOULEVARD 
Tipsr Cakung  2000mLangka 
Won 0816902718/15066000 


Royal Orchar4300-60mvlok Bgs 
WilpermatG99375mddotiman 
hart0uts0817722975:93720137 


TPlutt Permai Bit U.(13x26) 
Pluit Ry 8735,PPermai 8.200 
“Kunjungi web kami ERA Primal 
6628890 PAT" OZ) 33 375 175. 


RUANG USAHA 


(AL TOP:RL Jalur Sutera Gndeng 
LEASOGLNJual Goblok. Bas 
Candra: 712 65857 33111773 


Andalan Teras Realty?” 
1kws Modern Cikande 1,d-.aha 
Junsdi"0811 092294750 9553 


Banguan, Bango, dut, 
TG Simatupang SHM 3257 
big Ym Hub.0188.88120078 


Bengkel pos pengumben dan 
kadoya 342 It 000 dan 400m 
peminat serius 085 88500 1688: 


afob5wimmingpool di Bogor Lt 
925.L8 208.Hargo 2.3M.Invstasi 
#engntungkan.Hub : Robert 21- 
92066672/ Zul 0817150777 


24 Akasia Rk Tmn Sati 
PS Kk tk Kos/kots, ja sgt 
copot 08179818680 563 7979. 


Dijual 4 un Kos LIC Glodok 
GE2 A2 No. 26 Gtrategis) 
0816455222 


DiJual 2 Ruko Conmecting.Kara 
wadeTotal ” UI:335im76L8:108. 
Im. Fs: LI host & container 
Akses, SHM,JLimam Bonjol Ra 
akarawac 1010216078 5116 


Dial ruko mehukomp.ruko griya 
ksngana I/7 aing betis 
Iss 


(Ex Gudang JLRY Ps-Minggu Lt. 
1.6801m',1b20001?,5HM. Cone 
ainer Mak Hub, 085210181751 


Expaoik Kayu I:2.2Ma Hitung 
Tunah,Mucah! RW M.Karang 
Fan: 0838 9898 9268/ 6621007” 


60g Iskandar Muda MO Soetta 

Kedaung Wetan T 500 8 100 
Mandiasiri 0818: 172 399 
IUHooker Gdg Srp 162222 


8 Msuryopranoto/t295 
IbE.189.ek u/ bank.asuransikti 
RWCED Aida 081287776761 


“GdngGrahaSmatupng 360/2985 
LG Bosemont.200KVA,LIAC 

HGB" Ray White Gading Timur 
Meilana00123062122/62391026 


Gedung 4 lantai Komang Raya 
It2075 14000. parkir hws 
145 D6 0027.2003.0372 


dung Alt 1x23mtex SpaNCek 
tk hetolkos.restomangga bsr 
8903 Jual/Sewa:0816.90.1537 


Gedungjrao dalam ry Ls 207/ 
1000m Jt, 13.200Wat, 2 ina 
hook tm & setan 0816737768 
08176190832 792290772 


Gedung Pangpolim Ry 1/B.1036 
1A300m SIL850mE 505m. HGB, 
Molansi Raya 1100/600. SHM. 
mmegatity propoties0816951915 


“Gudang Bizpark Cakung.7Unite 
k91 Lok Bagus,Sth Ttm Juni 
201385 GandeogKananKiri/Don 
Blig,Msh Cidian Bunga OX Jual 
Cot Hub108161838812-7017306 


Gubang @ Cikupa Tangerang 
U.3ISM/L98AmMGB,ekat Tol 
Bitung, Hub: 0816.99.M115 


Gudang Kantor Cikupa Dipsrkn 
Bizin Cita Ry120/22 Sit 
16357287 2226M Bei Skrg Unit 
Terbatas” Gatot 08151612100 
(C1 Prima 2372221 / 53163221 


GudangkExPobrik) Keroncong: 
Jatiwwungtangerengi 45.230" 
18. 2070m? "5 SHM, Hub. HP. 
081875574168 Tanpa Perantara 


KKantor/usaha Kby Baru Peto- 
egan Raya 1000 m2 komersial 
arca dl hvd:03388107200 


Kios DI Jual Cepat, Season City 
(akbar) lokasi strategis ILUG 
HUB:O836.7163.1851 


Klos di PsTah Abang Blok F 
Irdt AKS & BKS 1.2 Hubilda 
06172042299, 0015:10263535 


Kios Lantai Dasar 1 No. 5 ITC 
Cinorg, 4 : 8m? (25125), 
Hrg “300. 08138220110 / 
18569029702. (Acong) 


Kis roxy mas strategis LT no. 
2021,3h32 cocok utk grosirbet 
mina hb 99192511/ 91010693 


Pabrik, Cikembar Sukabumi Lt: 
10ha,Bngumn2Ma Rp250 

Ray WiiteGadngtimur45852020 
Meiana08123062328/68891826 


Pabrik Cikupa, 151061/300m 
Hub Moliana” 816 1108 6597 
Moriy(Sinyo) 0813 8169 6179 
Informasi Properti 581 1991 


Pabe iual raya legok too, It 
71862, Ib 260012. shm, msk 
ontainer.001288830052 Eno, 


Pabrik” Jababeka, lb 
1ISO/270Msh 895, stratas, 
Mino sm, 02133662500 


Pemancingan dival di Pondok 
Raikg” Dipok/Cibinong,700m2 
Iim,25OJLSHM 208220050077 


Perkantoran dihusldiCtyResort 
Daktta Barat, ny R01 
91 Stock Hub 21.202 0009 


(RAY WHITE BOULEVARD 
IR BGM K.GOg/1I121/basiaeh 
Tea 081230129509/45066009 


RAY WHITE BOULEVARD 
Ruko Terusan Bivr Tinr/LL190 
1b:270/Opon House Jam 10-12 
Kesha 081288103737/45866000 


Ray We Citra Garden " 

RkSiwadayaCitySguarejolambar 

35U, Sastra mula 1,5Man 
Mario 20599199 5438 0779 


(RAY WHITE CITRA GARDEN 
Gedung itra261:309/ 003 
Opouse”17-10N0y,P.09-12 
Johanes98122M10901/51280779 


(RAY WHITE CITRA GARDEN 

GadDaanogot:5.000mJra Ada 
“OpHouse”17-18 NowPk 11-13 
Lina 9191 0686 / 5138 0779” 


(RAY WHITE CITRA GARDEN 
utang Ancadi2853/800m,Huk 
Opitouse”17-18, Nov, 13-15 
Toto 451 SL / 5138 0779 


(RAY WHITE CITRA GARDEN, 
RK Budi Indah Kritaw/7-116m? 
Opous0” 17-18, Nov,9k.1215 
Madi 3308 1658 / 5138 0779” 


(RAY WHITE CITRA GARDEN 

Rk-Pelangi:46/100n',trtis 
Opo "17-18nov,Byapointmnt 

Agustina 7076 5295/5138 0779. 


(RAY WHITE CITRA GARDEN 
Rk Peta 8r1/738:108imALt,Baru 

House? 12:18 Nov,908:10 
Mormanto 98195178 54380279 


(RAY WHITE CITRA GARDEN 

RKT,Pakm ” Lostar:6Omstrtis 
Opllos"12-18nov.Byapointimnt 
Woo 45600755 15438 0179 


RAY WHITE TOMANG 
Ruko Cidong Barat/5115m/#A 
locagt str, cek u/kator, coli! 
Wont 0850.1117.3900, 5630101 


(RAYWHITE GADING SOUARE 

Ruko Sawah Besar 22013 

Ik Pogangsaan d5 Timur 
'An9108788336 7171 


IRI 2nL Ares Wiaga, lantai dp 

Tol, kondisi “Siap paka 
MubJAngrous 0818 766 511 

Informasi Proporti SBL 1991 


AnokLLAGIM' 5 Huni. 
Rein: 
061219392727/1462000 


Salt 


Rx Boulevard 1, 
Tokbagus.dkt Maljrg adahub: 
0810 777 991 Sekarang 8! 


RK Gerp. SISJLLAK Mi, 
pi, Mal PasorStrtgs Murah 
3.8M! Darma MeryO81513600620 


Rk Gn.Sahar,5.Pakal & Atrlum 
ALT RWNokny/ 92392727 
Saleh/081219592727/4260000 


Rk Intercon Ptz482m-311-33M 
RK ASorRon-130e31-3 SM 
ERAViC.087887067381 bambang 


(RW Mega Glodok 5x25 Pre Luas 
2.9M,Slapa Cot DOERWNOK NY 
MMorgo/08150059055/1268090 


RK PrKencana3-4149 8 hp 
IhubJAndreas 0218 766 511 
Informasi Properti 581 2991 


RR Tduren'Op-House'sab-m9gu 
TukoStrategis nov? &SIt”Zunit 
1e10y'93235918/081382836209 


Re Palazo, 3 Lt Lok Strategis 
Kemayoran, Ser HGB, Biminat 
Mabung: Bugi 0877-7412-7000. 


RK Gading BivrdsitnJebarlOm 
1t:250.2ketmhhock RWhitaM2 
endek 08170797770,6126M69 


Rmh u/usha Tuparev 1822/1000 
on Jin Rayacek wusaha/intor 
Vet2081208011561/53100777. 


Ruang Kantor Barie Tower Ls, 
95m", Hub, 0812 8785 0075 / 
081210729236 / 02191652725: 


Rukan, C-Palace, Supomo, 
BU216SHM/fumutrrimect, 
Rare. Rardntr,5AM(ncgo) Hub 
081387018859 0817761000 


Rukan Minlmalis Exclusive MT. 
Maryono. Tangerang. Kota, UK 
1514, 3 Lg 16M. Hubi 
91060728 


Ruko 2 Lantal, Le Mala, 365i, 
Sicil 18x tanpa bunga, goransi 
siwa TSttn, dibayar" dimuka, 
Kk081222082009 


Ruko 24K GI Batam, Komolok PT 
MHupsang Batam Cente: Blok € 
No3Blok € No.11, Blok B No.1, 
Blok B No.12A: tanpa perantara 
(RSD Hubungi: 0811100907 


Ruko 9 1175 Jin RE Martadi 
ata Blok A no.2 Ciputat (Pasar 
Cimanggis, HP081510100059 


Ruko 3LtSeroong | Rayasdit 
(lam Sutera Ramat Bagus Hub: 
LUHookor AlSut 082113268305 


Ruko Batu Ampar J.Condet Ry 
At akses Str9s minimalis pat 
kir was-02563155163/00936116 


Ruko Bgus Stragis!! ASILSHGB 
Bika lvgs Hong! dkt.hang/ 
iklau Ro3. 201 0836.7165.2007 


(Ruko brIR-stk Buntl utama 
(BonkktashahmbsKorcbi 
nong,Mandiriseo 8179191466 


Ruko BSD (Hook) Diva 15M & 
Sewa Kombal)SoitThn (SThn) 
dee ITC Coret NGBAL 50m 
tb.1iUm",21t20x0. Wattatino 
Teo Cai Mu: 73B830S2 


Ruko Cideng Raya 149m 21 
hobi petuntukan MIE Ro 35M 
Surya 68750066/88387130 


Ruko Dar —— 
bae pk 


Ruko De Paradiso Nol Pkit 
Komp, H Astor/2 1Bom.cck 
'Bank.Kntr Jual/Sowa Hub 
0818725650/ 087082683137 


PROPERTI 


(Ruko DHI 4,5al3m, 3, Barat, 
Siap PakalRYI MKarang Fon 
10838 9698 9268 / 6627007 


(Ruko, diBogor(New)21bsment 
200/2105gtStras WuslVKU pat 
IN BKR kayBK 0816171660 


(Ruko Dijual ExBengkel Mobihut 
360m2/SHMSIMB “" Pancaran 
Mas Denok "Andr010852 YEEL 
1903/Rayvibie Eost:71793383 


Ruko dikal JL, Raya Serpong 
KMI, WB/45 12m, 3, masih 
isewa Fotocopy, Hub: Sri Gold 
mh 081387959996. 


Ruko Gading Serponghodkit 
Stras hd Jin,Lady 19 777 S1 
Informasi Proporti SBI 1991 


(Ruko gandeng di Tanah Abang 
Saransi Sewa 10ehHubungi 
Johan 0958 6262 0002 


Ruko Golden Plaza Fatmawati 
(otte Mat, lantai.32 Miar 
(nego) ruko Gandena.5 milyar 
Sri OP Property 250-750, 
08159819027, 0956”1888258. 


(Ruko Graha Cempaka Mas Blok 
No 1245118 /LLSHM: Kamal 
Raya Na 58. 0812 89299 TP 


(Ruko Green Dotcom 651p JLt 
kt Aston Hot 021315697786 Li 
Mookor Gd Stp 5462222. 


Ruko, Jual cpt! dkt kwsan 
Sunerlaktangerangcity mal, 15 
Imnt ko bandara Soetalb 100m 
3LSHM, Tanah” 851m, “90m, 
110m Hub Agus : 081310168107 
1087172708891/02192162701 


(Ruko Jual Cot Mabes Komplek 
38 Uk ABUSAL HAAM Hub 
0812-10766568/97716920 (TP) 


(Roko Kantor 3 /2Lt DiJual Cot 
Isi tita Jl Caman Ryo No.17 
G Jati Boning Bekasi 136 m2, 
18.150 me,Uliran 42m X 20 m 
Hug, tingkau, Nego, Peminat 
Sets Hubungi 021 « 91620694 
10099 “812 7717 


RUKO KOMP CITRA NIAGA 
Cita Garden 2. 45nltm. Hip 
selatan, 3I. 3500 PAM.B95 u/ 
Usaha rama. Hub 02192761456 


Ruko Kramat 45, 
Sant done DA 2357 
0816782164/95797179"F€ Gag 


(Ruko Lodan Dekat Mangga Dua 
5:A8IL.Renov.tastond MG2 
6393333 081300008831 


Ruko Moskow, 6.Sr9126/360 
tt” Yvamne 0812 921 4721 
LHooker Gd Sip 516 2222 


(Ruko, Bpolin,  Darmawangsa 
Grand. Wijaya, Best" Location 
Mubin 0850 9101 20. 


Ruko Pejaten Office” Park 
JkBunet Raya 4-5 IC statogis 
parkir luas Hub:0812 9773 137 


(Ruko, Rompoa 8 Junit traktir 
lokstatas di hook Bangunan 
bantai Uk:7 SM cek w/tmot 
usaha Parkir Luas Serah Terima 
Desember 2012.Pahlawan Ram 
os Jakarta Selatan Mp061315 
081523 Mombar of Groonwoods 


Ruko Strategis, Taman Surya 3, 
Jua, A40, BU, Marga, Cantik 
Rp24 Nago PM-0896 02929 639 
116661010 / 66 0565 


(Ruko, Jl. RE.Martadinata5 435, 
3, MGlsiap masukstitaendo 
10,2.1-090058939033361P 


Ruko, Joglo Raya Ltot:259/ 
Aom, SAMIIon 2 line Mubi 
00568259806 


(RukoJLDiponegoro No.26B,3LE 
L/-125/275m, aro, surabs 
ya Hub Cahyo 061311295202 


'RukoCidong Bet 76165214 Murah 
Cak, W/OIco/Gdng "Eastons 
(MG2 6393333/08130000883, 


“Showroom diKmayoran jul ot, 
Horkkntr atas In/PLN, pam, 
Mub.01316671992/ 70636705. 


TanahtBangunan Boulevard Ry 
10ximLokasi Strategis Jonny 
RRWKGROB128099000670019039 


Tmot Usaha Lt 510/L9 769 19 
Margonda Raya No.25A Hub 
7010683 / 085010100991 


Toko/Ruko di JLGatot Subroto 
Sh Coptal Bakery Cimone 
Inggit, 22mSHMUN Mit 
Toni 9 51/m06161322279 


(Bangunan cek /bisns toko,rest 
otambuti distrosilry ps Ming 
9v D3 160m 'hegMh 5013801 


CENTURY2I MEDITERANIA2 
Gollahe Rx Gandeogisdh jabol 
MuhibasiDanny:082160601992 


Gedung 9x44 - SLK M2 Sgune 
9x) » ALt Glodok Plaza.Cocok 
W), BankM.MarketKtrNonstop 
Zljam Ramai.0858 1120078 TP 


Gedung, Jaktim, negara Tmr Ry 
keonjangapa adanya sedia atap 
& LIL AI Min Z5, GOO1/T 
Byr Diuka, Parkir Luas, 576m 
Pinggir Jalan, Cocok Utk Waga/ 
Bank, Hub: 08161693939 


Gudang Baru Arcadia, Daan 
Mogot, 132/39012, 751/bin 
Min 2 h.Hp, 00166318 


.6vdangt035m',Amanbisakorja 
aMjam Gi JLRaya Jokarta Bogor 
Wm.27.iracas 0838 3200 0016 


“Kantor Met, Muh, sos, Lok Gd 
i Pangeran Hanya Ltan/ Bin Bs 
urus domisili Ph 081316383250. 


“Kantor'Patimura:960/700” Bas 
Lok” Strakgis-Sap,  Pakat 
Rath-0016005305 ERA Radiant 


“Kantor, KS.Tubun No83/dtsewa 
2300, cek u BanKotr Hub. 
0818725650/087882833137 


PerkantorangiRestawrant,Strgs 
Gedl Menara Gratia, Kuningan 
€12,5200611-15/081008257739 


RKU/TokoStrgs,JtPus. Mulai 
50rb? Iuas.susi keifos lp 
Iroo OT. Hub 021299561225, 


(Restoran Sunda 2 Lt Over Kon 
rak Jl Tebet RY no J8-A Joksol 
Hrg Ncgo Hub: 0810672533 Fina 


Ruang Kantor "Casa Verde” di 

Mampang, sisa 6 unit, karya 

designer, ““ Harga -8j/bin 
Mub: Boris 081617373858. 


Ruangan untuk Resto. jl Gn 
Sahari Ry n019 dibawah Hate) 
Pinggir Jalan Hu081690.1537” 


(Ruangan ui ush disewa dl deh 
Menteng O21- 98830008 / 0816 
1990502 / 081207222887” 


(Rukan 2 unit Kip Gading Wilkon 
Io7.dtoligin ” #Okvaaceel 
Siap paka,38011021-33222265 


Ruko 251 JlAntasariRy landak 
Jksi UB1O0/150, 55004 2lp J. 
pump sewa/ual 08111886236 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Ruko 31K JLWONId Hasyim 318 
Strgs/Siap Pksam ht Paragon) 
108129668197/081213924916 


(Ruko LI JI Arteri Pd Indah 99G 
JkstDp Gansi Mal/b 100/409 
550m 20 Sew2 08111888236 


Ruko Gandeng Green Dotcom. 
Strgs Hido AptAkstan Residance 
Disewokan Hub: 08111752525 


Ruko” Golf Loke/aris #5171 
.mewaingroad  .Cengkareng, 
120tpub021- 39222268 


Ruko prapanga 1y keb baru Sit 
Isimen 15/01 10130 sewakn 
otak tam calo Z1 99912008 


Ruko Kemang Raya “120m? 
(02110), ILT, Lokasi strategis 
08121630225/081310833295 
Prime Property”75816000/6067 


(Ruko Palem Mutlara 3,5, Bela- 
kang ”Cartfour/Samping Hotel 
Aston-Hux 0818 187 382 


(Ruko Psr Modernland. Gandeng, 
BILlokstros don oitu msk Psi 
Modern Berminat 08111752525 


Sewakan Ruang 566m 6 37911? 
Utk Resto / Cafe di Pusat 
Keramaian Batununggal Indah 
Bandung Hub: 022-70226766 


RUMAH DIKONTRAKKAN 


Bintaro 9,M3leo,300/220,301 
1Km2e1Bgs Rapi Nym5 Yuni 
Syv1081281091739 Er 


1205/2thn. Hub 08129692607 


Bintaro JLMoleo Rayadikootr 
Rmh bisa utk usaha Hub: Made 
081006160178:021-00369906 


Bintaro Kebayoran garden, 204/ 
16KUML.km3e lok bgs. Dewi 
ongioteo 0812.9619.8089 


Bintaro | Kebayoran, Garden, 
AKTe1, 3KMPI 02129020513 « 
08179941350, TP 


Bintaro Menteng Res 255/200 
AT AG Flamingo 216/170 3KT 
FC Renov S. Huni O21613AN1O0 


BintaroEmmerald View:420/280 
Be Dn3e lok, bgstmshuni 
Sy1vi281281891739 Earadiant 


ipeteikt5e15.pool,1201/Thn 
Rt Alba, no,200/3783K 
WKe1e2" Diana 0812 6728 323 Roy 
Whita poto 75 00059 


JLWR Supratman Komo. Prima 
Bintaro Kav 19,skt 3.100m dr 
Bintaro Plaza, IKLIKOAAC Sts, 
bs banjiamanvcxdusive 08212 
7074100,081312082416 TP 


JI Bango II No, Jaksa (Close 
ko Cilandak KKOKPondok Indah) 
1t-1450m?/Lb.7000m2 with argo 
parking araa, 6 BR (2 mastet,3 
Cd Maidhs1study room SER 
Wat & Caan Kitenen,US0 25007 
(month CP:081 206070567 


JI. Cinru VI/25, SCBC cook utk 
mbi/ kntor / 5 kamar 10000wt 
06151123868 / 085810942220. 


J.landak VI/20jkselLEks Kntr 
230m, IL, Heg: 69J/TN.Mub: 
021-38728897 / 0517 9871986 


JLKartin 4 Dim No384 Rumah 
Dikon,PAM Telp AKTSIKP.Mute 
AVICO81319707152 «32270815 


.JLYodo disewakan rmh Uk-500m 
stutgs, cocok W/ usaha, murah 
Sijulimainan ie tax bokas, dl 
harga murah, Hub:08118163557 


Kanal P.Mutara RmPLI0OM? 
View Laut Yung Indopropetty 
Pluit 085695901231/66001231 


PI,Pinang Merah L/L3A2/170, 
RK Ikm SP A9OW 1SOJU/UN 
08161006,259 /021-70275618 


Pulomas, Res,Jaktim Hunlan 
Eksklusif kmvkand,bs Bani, 
Min2 Th, 285 J Byr Di Muka, 
Dkt Klo Gadin, Stratois, Dit 
To, Hub 08161693939: 


Sumarecon BekasiPalm. Res, 
don cub.hooki1/1:230/108 Pin, 
Palm.nowshub:021-33222266 


TMS Cilandak Dm Ry Big Citos 
AKI, 3KM21,2c2pt Il finish 
200t n090.081399239398 


Tebet Raya No35,Jaksel Shrang 
DI, Rap, Koseog, bmw, km, 
Cocok Utk Hunian/Naga Pinggir 
Jalan Min 2013191/TNvOby7 Di 
Muka 2th, Hub: 08161693939 


Tebet Raya:630/650JIlebarscek 
W/KRosto,Distros JUN PING 
0811939637 /RWT 2303291 

Tebet Tme dm 2 NoL4A1/Lb #10 


Bm Sth dkntikn awal januari 
201cc wushaIP. 0811165101 


TANAH DICARI 


Sebidang tanah berlokasi 
dijlan-jalan utama Jakarta, 
Was 4 1.500 - 2000 om 
penawaran harap hubungi ke: 
mal:hondolfcegibe co.id 
Mp : 0829.11111.011 


ati Tanah Industri 206200 Ha 
diKarawang,SHM.Dkt ToLPmili: 
(email ka ineb8804hotima.com 


ar tanah/tumah permata hijau 
"eNYuas,SDD - B00 an? 
Prima 0816 1889136”750 9553 


ariTanahusaha 2600060001, 
Gortah Citra gardonkah dero, 
juri mfiJin Utm Pemilik La0g 
sms ke 061617889007.smsTP” 


Dicari Tanah Luas Min 5-10 Ka, 
utk pengembangan perumahan 
menangah di DEBOTABEK, dkt 
dgn Fasiitas Umumjalan tol & 
kencana akses baru. hub: Wahyu 
DESERLATPANAAN 06561533: 
87. 021-14679705, 


Dicari: Tanah utk Garment Luas 
WMin5000-20.0001m',ktr jonagol 
Parung/ Kota Madya Bogor. hub: 
081321262733/081878781533 


Papa 


15 500-6200 m? ut kontraktor 
town hous, mtirukabengkeb) 
Hub Agiem Ng 0813 169 222 99 


TANAH DISEWAKAN 


Tanah Marunda Center 1200m2, 
Kok industrigudongpool, 
Rp. Mit, hudx021-33222268. 


memang ketng to di Pk bnba hg teman brpa 


“rb Phm Sangon 2200 Phn Jabon. | nveyor hrg murahgransi.omait 
Ka Pa an ta | Ka gan 
Pe GA creoisi/rurin 
Pe Pa 

Pa bag RN Pein asas 


LM). PT. Panca Naga Persada, 
Oa Ptatong dadasonyak | 318, rawiee Jpanwaterating | Murah"16-20H Sampul Sevice 


Bayang Bni ny angs | 0855. Tahun 06. Huh 
Ska drAocn Ao | 01114139/0n3-000-7511 # 
Antang Te Ioparbos Lt ma ut restfb Matan) 
Indone loo IUCCIV SK | iba OA 25an Komatsu | Fa Mb: 021 MI70196 
MMA Ssse7 Dn | daan an La Ma 


aa 
Baba LAKCIVDYON To | por 

Debian | Ya ar Tin BU | AC. Abg gn dio for 
9.0101850-0p0e7111883” | Ooo apaan | KCCaskos Pale dd 


Agen&ANI Antena TV/Parabola 
ea rd 

| 
BMINMUKM63385sestBka) | P1 20006515 
PE BA | ace | Boga 


ata Mesin Pvood 2 
1 tu | 04. zina 
Gnietnpo3n/ 0121653738” | kamu baus ceme Re | au tyTupu Pn 


Die 12 K2 Mr 15x 8 mt, | Koroet uutangis, Impor, long 
Gio mnting desk AV cabinet, | Han gn Gois adi-3210329 | Aruoy-Ac Kana Saga 


Genk mane erna 
Gus Mt, Rame | ap td pemtan| REAAS G 
8.C0m 051310799651 poet berarian Lag HC 

Na anta 


Grosir/ecer  macam2 karpet 
wwwirajakarpatcom Hub 


s » RAGAM 


Baseline Survey and Verification for AusAID Watsan Hibah Program 


The Indonania Invasituctue Inbatiwe (Ind)  undad by !he Austahan Govertenani rough 
Ime Austrahan Agency for International Developmeni (AusAlD). Ind! aimu to 4s 
national and sub.natonal agent Io Wmotove mastwetuse in Indonesia Ini is manage 
y SMEC Ivleratonai Pr Li ISMECI and wofs zona me ol mrasclute seo. 


SMEC i seshing Exgrentors o Intro 19 dadi and engaga me saticen cf melati tema Io 
nderuha baseina murveya ang verteaton l Watar sup saruca #epansian in akcut 118 Oas 
ed retupator acran donesia 


In senhng etoratena & Somestc conmutani Io underata re Kota stir on Ii behat 
SMEC Wil compiy wi Ihe Btoad princples as outined in the Auntratan Government 
Commonwesih Procuremoni Rales. and wil adhore to iha ragultwments contained In 
(me Indi Facity Procaremeni Gudaines 


Sherted bima Wi ba Id, sebanguari, WAN h meh or ten Kr weton und prcnd 
Peoponal. Deais Of tnr prOSINg Md bat dekcrband nPe teNUe GNCUmarUs 


AA Sexcreton Of Ie trecas and regatraon mibrmaton regu Lndar YA MAN Ko cipratan 
id murai can be doaricasnd fm Pa otong Ia bin con 


Exprenloa ol notes mus be wahid 4 MplngI Kal ba aer an 4.00 pm, 
3 December 2012 Jaka Tina 


Auntrahan Ag urea by SMEC rtenateral en behal cl ActAID 


Ora ilang PMeriasakan Kuman KESEHATAN 
Pan beyond Stemeell Bantu Atasi Problem 
pena Pem Jantung, Parkinson, Stoke, 
(ot Ya Mat H8 Cr nm tt mer ad bekasi | | Oiabetes Hub. 022 9990921. 


Iatum,spvokeramoly32650531- 


AGROINDUSTRI MESIN & ALAT BERAT Med 


Penawaran, Kism. Pebunan Vega tape root 


Nat Stone cus Pneoong batu | Sei 70 donioo 
Jabon. Let. Dian | Btakopawbokbtamun mocca | Ogan “BO Hu 


8 
5 


? 
- 
: 
: 


ATL2OESV.Exc Komatsu PC10-6 | Memuaskan ““Biuotay Cargo" 


7 Unit Dozer Komatsu 


PETOFAA5UD, 0812 062 100 
ANTENN PARABOLA HN INACAMAN MINUMAN 


£ 
£ 
8 
! 


anton mena | arena 


Tehnikcoo.71457748-7M61084 


lngssvie Juol 6. 
tg 6JLUIM(20)LU1O1C9 kawal 


Mere Ant Btn emo | batak Mao sn 


sa | #e0tnot0p oom sms 
Dia, Dibutuhkan. Supra | Ja 2 Mob Kage Rangka 350 | Panen GL) UI 
0613,21277998 Hub:081,2170.1210 (Rio T) (A7MU3K22)Kawoi.68077783 ks 
Ate "AI, Pho0o0nan'ePot 
BIRO JASA Ja 2 uk Sio men kap 60 | efystentitopon gn hi.) 
Kamen Don Oni ES” | 9rs.”MC"-32726629 / 7303015 

Aek ina peofomndosteh 
Kat en en erik 75 


imor.&SE 021 8281013,8352323 | vol Mesin bubut Jerman Naxes. | Ro9/Steny Salon Sal Mori & Sal 


Di ta ia | ES 2 
Ae bad 

laa son | ot ma OOT 
peerman makro | Gangaa apa 
bor 14003meter2 unit 9tar | 59 ULUXYDPIAL.CVP6M0.Trio 


Bpom.Depks,ob!klinkalkesobat | hobbing, kingsinborg” Jorman | ms Tg :5600226-5671121 
kosmtkpangan MerkEsportdl | Oia” Sobuat own/, bevel 9, 


iko.rda9/111W-001219174525 | 900 komatit pisau modul Hub | Bel alat2 Musik Keyboard Amp: 


161817830/08998728612 | power,Mixr.DrumSpoakerJl 


Butuh baby sitter bayi, data, 5 
Buah baby str bag bata | Mogn pengtahan Gta | 010062059400712862465 
087736811681, 082123001227 " | Pinus meniadi Gondorukem Ter | Batgemua merkalat musik key. 


pontin0811821558/7250101 | boardidrumwr,MInot Spcake, 
Poh 51210908:081517215633.Bono 


IWisi 081372222/0810590785 | Rusak, Organ Yamaha Hr Iobih 


Urus Pajak & Laporan Keuangan 
Goa Le Page | at Miexavatrorermnt | "SUS Pns 
Wal dibank MO21-48132252 | bondan babat Solat Rela | petrr lang G 


Ian MEMNUA61072O ”| Rwal menantang 
BUKU/MAJALAH Mim B Soo Ao 


Prime, Power, Rental, (Rental 


Uuti Wisata workshop kejogj. | Genset0tomat Sola-ftce De- | piano castVeredt. Petrof House 
Cara Cepat Met Buku.t 7-8 | Ivcey & Perawatan Memat Total | Fatmawat-0ititos7691693,76 
Des'12” Dibimbing  penulis2 | Pemakaian, Harga Komprtisi | 949122K1pG49956700031Meruya 
handal Baya hanya 2st, Motto | HubiTiana Bintang 0216581760 | 5850212CendMAl Bks.29995910 
kami: berangkat” bawa" Judul, Kalimas6905036:050,53162201 
pulang bawa buku. W: PWS, | SALE GENSET pERKINS 
(087812200857 02187712995 ” | UK2030,45 sampai Sooiva hub: | Yamaha Musie for 22-18 Nova2 


081505897133/ 081326119278 | Gandaria City Lt. LGflano ber- 
laxy 


hadiah HP, Samsung 
ELEKTRONIK bunga is/A2AX? Sincere Must 
HOTEL/PENGINAPAN MAKA NN 
Beli belas/tusak TVamobypwr, 


29008010,Kemayoran 1209173, 


sovaker, keyboard Lontoodit 

Ac Aijet bustvinet122rbiAam | Denok, 77205172.bekasi 8096 
MID OOILAM27 | Ketan Kania et | A06 pa0ioe Petn 
(TV Sondtstterigiosterbai | 1000t22183792003,htkeluaroa | murid bar berbadiah menaik 


Tam engan & bs pantau via 
Titon & HO paket CV DVI | Fas votenottcookAcIvorek | NgpgnenenEEENNaN 
Ambi Lae Hub icetvcom | Yasttorsedia meeting room! 
OR OANGA NONA "| bosahabat “Hota! Bonwa" Ji 


Pelajar Pejuang 05 Nol Ban | Oival Stock Pakaian Fashion 


ur Wanita Utk Harian/esta Dari 
PAMA | 9 101002217321708/01/10” | Monita Ui, Han Pest 


Hotel Arimbi Air Panas, AC 


Ing 000. saro-lag. $-657: | evi Sartika 105A Mulai | Ja/Safar/PeVPON Clay, bg 
BSC Kyocera 7,5IE Toner Super Pintu Air 33-D ph 021-3852905 


70Rb-Part Orl Komoli, Mirah 
Wisuda 02124200289 -4997003” | MNGEYAN AS LIL Produksi Kaos Pikada 


LSN IR3200 « | Joan Oo span Satooae” | sala9jam selesai Isardas Tallor 


Murah Bagus.Harga Bersaing 


FURNITUR JLCpt Kol LCT A2IGT Th 2003 | Hubungi 081 7239 1669 
RoLSMMNegp)  Posis:Sarong 
sia ltrr dan fitur / | Papa Mb 11685 


hetal, house, resto, apartment 


Jual fumiture teak, sonokoling: | NOKITINTN AN atasi Air/WCMmot Sidak 
trembesi, temarind solid, utuh, Dp ed noycat, Prima Kana 
pa “sambungan utk dining 1-7219149-7206215 br Buka 


air, dil, hb: 081281330888 010 3217 8043 “ na Pra 
Pena 
kerakatindotneratyaYad N KARTU KREDIT Ae 
PA tete se stan 20 
“Abakkan Angsuran CC/KTA! Bes | ce1253 73065, 087676305002 


Bangun Rmb/rukokantorblara 
Iitaskogim 410th Cy Hilnyaya 


Ruko Broogimng kans 
garansi. 021293998108 


Ca 

sanga 99994219 nadya 71075559 Borong / Gambar Rumah 2 / 

Wed Den agus Hah noko Vla, dl. isa Mar kota 
ig 10813 1788 32095: tor? Disc 90), Ine 96390910 aldo SarAAN 


92531199, “imam 98990021 | castle & mader desain: ban, 


saras 98929027. Dea 91020050 | mi, gda.n/ rteros, future: 
MESIN & ALAT BERAT Mangnepenaana aa Ha AA 


“Stres dg colektor Bbs Byr -kan 
Dijual Gas Engine — MEMGENg ANN Per entitame 
IMWM TCG 2020 V 16K MNslaa 'hnyLoit Mwh.Mrh,&Bkwits. Las 
KA | 20012 mepet | ME 


Sat barca Sman | MELZLTNYETAN 

Bo 230076 Roir75038 

21192046556 moN60916170” | AN Aro & Deh Bean? “Bei 
Ralotpatek,Onega beriandl 

Tutup Jia hnya bayar 155 | Gan Hi tingi & Bl sementara 

Toah agan "akn hutng | Jep Wah Martha Coding 

kas 200100100003 | Ost9x88825726081210223799 


AAN Arloji Beli Berian&Jam bks 
muhiRolex,Patek PAPAILCash 
Elite Aroi David JW 727971297 
39,08129039771 panglima polim 
tayanolb disamping Psr blok A 


AI arloi'aroigberian anda 
dil te tar Oi srantrzolor 
atexppiaget dllCcoter Wateh 
tc senayan ILG/117-18 Halim 


061382900289/pb.5793156/81 
AN adojiaberan hrg 
sementara. Tk Goodwl Blok M 


Sauare ULUG Blok A No, 31-35 
Dp Lift. ph. 30107078.6328972 
Galah Mada Paza 11.2 N030-85 


PERLENGKAPAN RMH. 


Bebas Nyomuk, Sirkulasi Udara 
Lancar HubiKasa NyamukALFIN 
Garansi seumur hidup 20900009 


Canopy. polycarbonate stenlis 
pintu tralis, Maling, .gate. 
51350657, 1350107, 68529688. 


Dia: Mesin, Krey lu dan 


Mesin Bis Kasur. Hubungi 
065220883366 


PERTAMBANGAN 


Dear Lahan Batubara/ 
dbinuangeKalSol15200-500hai2 
In SIUP GP Jo/T0.081286868911 


BI restoran acare ) 


Diuat mem2 alat resto kondisi 
Bagus:slap paka: right ole, 
Iheoact, showcase hilierwork 
Table, sink, Iri stove with 
oven, ma, von dok, kwali 
tange, bain mars, stock oot, 
drop er, oven, cake show 
asnpiring2 gelas jg nterlor 
design. dan. future: meja, 
Jari GI hub : 061221266066 


Pekuang bisnis Franchise Ayam 
Goreng” Fatmawati, CP: Dwi 
Mityastio Mub: 0856 9130 3573 


SEKOLAH KURSUS 


Wous pari tangais? 


KURSUS 
BAHASA 
PRANCIS 


Ekstensif, Spesialisasi 
PE Pa 


Kursus mulai 
28 Novombar 2012 


Daftar sekarang juga! 


Ace, rbibiss,Coow/GMATAELTS 
TOEFL TOEIC, Mang 4 bin, BSE 
8352323, 3281013 Toto B)/L 


Aeejs, mat, him, Inglpaymds, 
komenang TK s/d SMADVLGH 
UNNBESI.71390906 Ci12 


Pelatihan Deteksi Suara untuk 
mengenal Kesehatan.Kopriba- 
dhan & Potensi seseorang hanya 
3Mnt.bonus 3Sfvre Gelombang 
Healing, mu Analisis Suara & 
100rb Data Client. Serlus Hub 
Apriiansah ” ” 0852.18710590 
02192611739 Mandar12Tangsel 


Pelatihan, Kombinasi. Bisnis, 
Proport,Fnancial  Produk.Cash 
Ouatrant Majomukall. Unik & 
Tepat, Guna Hub: BpkRusman 
0052-21202090/02192611739. 
JI. Mandar 21/12 angsal. 


TELEPON 


0819.666.666....0810.99).333 
0018,38939... 0817.83333 
PMx0819.646.644. 08111011111 


TOUR-TRAVEL 


Bali 29 decehimhig 25 & 27 
deckukthaksin 23 6 26 
new Tur 021-32120006 


Pusat Tiket MurahWocer Hotel 


PokatTour Unvoh& Hai Diantar 
MHubsLagnatour 88399068-2tjam 


DAERAH-DAERAH 


H eanouna 
Dua te tang 3 oerah 


Fas. Kompi. Mub: OB1210R64 


JkRimh 2lantal Taman, Sikas 
WoZ1 L4150m2(Taman Sakura) 
MHubI08211 788 6889 CTP) 


Jual Apartemen AYani SHM 2 
Ke. Dibawah Pasaran 2001 
08561028775- Bg 


Jual toh swh 3450m? SHN,250 
Rb/im? Ng.Lo cek u/ Ruko.Kntr, 
Invest. JLRy Alphatu don Pam 
Kab Bd,5oren9.02271210057 


Prelaunching Green, Custuries 
Dago atas LE112 - 26012 Hrg 
Diet Khusus Hutr 0816767016, 
067815200066 


mb Tubagus Ismail 1 Nol0 
EB Jin Msk 8m, Bandung Utr 
Att, A80/00, IAKE, 10kimd 
9, Nas, 02270128354 


Terima Kost Puti Jlimam 
Bonjol Na2 Bdg dktuni. 
Pajajaran Hp00161162528: 


Kesasi 


Garang, samping Central Park 
10ha-850 ym. DKt PT. Kobeso 
9Bha, LM80m:7 rim, Aha, 
10ha:5501b/m. SHIM, Lok bagus 
kt Stasiun Lemah Abang. Hub 
Widya Pro, 081571729088: 


Dijual Rmh Di Cluster Florensia. 
Lippo Cilarang,900 Jtan, SHM, 
Wb36LENI2 m2. Kme Tar 3, 
2200hattAni 095213506111 


KOMPAS / KLASIKA / 


Sabtu, 17 November 2012 


47 


RAGAM 


Kavling Siap Bgn kemang 


Pratama(Reooney)  Ls.mulai 
Om s/d ttm SHGB 5/4 2030 
Biciusive  Ciuste:0n0 Gate 
System. Securty,club House 
Best Investment Hub0812 997 
223 Uo) 


Tambun 5ha»75 rd/my Star 
280rt7md ungu LIbas1 Jim 
Pd jau 10 ha2650 r/m, Pabrik 
Jatimulya 18M. SHMJok bgs 
Muh: Wira Pte, 081574739688, 


II socor 


Banting Hargat BU, Rmh Baru, 
Catngin-Ciaw1/1.387/Lb 12m. 
Marah Hog ITO, Jual A20, 
(mbak I6A/Th hem ad Mar 
er siap sewa. Hub: Widodo, 
285717167679: 


Bisnis Area Ry Pajalaran 10001 
50001, Br muka 70m Mantap 
Thomas "08121102371 


Dival Rumah Bagus Vila Duta 
Jin Kuwung” No7 Murah LYUb 
362/200)1PB6t100567066266 


Diva Tanah di Rancamaya Golf 
Kountiy Club Von Gol Cowtse 
U2500M.Hub:0012:81390829. 


Dival Tanah kuas » 7.571, Jl 
Ry Ciangsana.Koc.Gn.dutri Kab 
Bogor, cek u/towmhouse. Hub 
Mod16813-1166-1074-Mrg Nego 


Dival Vita di Ceruk Bogor, Ls 
to 2000 m2, Lim permangn,2 
th bambu, 2 kim Ban, stik 
2200 wat.dir gunung, 650, 
1Hub: 001513067705: 


Dijual Via puncak Pasir Angin 
1s 7000m Lb 500m Poo. VIew 
Bagus HM IMB Lengkap Dokat 
dari tol Ciawi Hub:0816737708/ 
98065148/ 08176199632 


Motel mula ROP9TBAAGTVMMot 
wat meting: 0251” 0335099, 
3370658, 0901088, 8315769: 


wal rumah bagus AYani kav 
82/35 IYib 259/200 Pangestu 
081807201333 Era 8360374 


My Residencel JLCiremal ujung. 
500m, ox To Baranangsiang/ 
Sentul Selatan, Type 100 & /5 
Ready stok, Hrg 350ltan, Tio 
0852 10112112/0857 1969865 
110815 85X BL 


Totmiktshm)Mgmendung pnck, 
1500m2/3001m2/ ha Sha hat. 
mix.s21m.085090203607 


Anal seh LT 2lha shm W/m 
9s Sukaresmi, Cianas(bikg vila 
ermata)Mub081383326839, 08 
1492003355), 081398709633 


Vila MegaMondung,l co,1420/ 
650m yi 
SHM.7210101,71658289/90 


Jual Pabrik diKirebon It10530m 
1b.156tmjshmbangodus Klango 
nan Kabcirebon.02212302830, 


(Denpasar 


Bah Serviced Residence, 5 mat 
tim Jimbaran beach, ful 
Turnishod & lotroni, 21 hours 
security and, Hoel "service, 
Unit Roady, Harga mula dari 
Rp3:950.000.000, Berhadiah 
langsung mobil, info: PT. MBI , 
(081999639888 , 08179850121. 


UC Ry Marbero (T-Umar Bt) 
Denpasar Bali1500m /u Stoony/ 
resto/MU/ush 081933053996 TP 


Dival Tanah Lokasi bagus di 
Ungasan 300m? & 250r?. Hub. 
10361-79801 081806088580 


Disewalan BU Toko ful fumish 
30m dePantaiKuta JlPantalKuta 
AX Bali1t)t518: 061231910062 


Investasi Cot kmbl mal, over, 
Kotik 20 th 16 hore stay baru 
dikota bal, hvg pasaran 19 M 
Diowr kntik 17 M ph0077- 
B19011293, sms: 08127686199 


JUAL TNH LEGIAN KUTA 
20m 1222 SHM lok ok jg adal 
061999877999 wahyu RWKuta! 


RWHITE KUTA JUAL TNH 
BypassNusa2 3500 ck httesto 
NRZ VW MMLO852 3720 3345 


Vila Mewah di Canggu 8 Monit 
dari Panta.RW ME Gunawan 
0812887 0003 / 627007 


Cinere bukit gandul t/b200/240 
Aam totel, 3m tunde1.1300w, 
1ine pn, SHM, 08311920070 


tara GpMiSalyan 8 Depok 
Rmh SHM mic mbI L/Lb 101/ 
110 Klasik momis/tmn/Ors/ RE 
TEKUKn/2200w/ Hrg SOot ng 
021-38901003/081213081560 


( kerawana 


Lahan — Industr/pergudangan, 
kuas 4 ha, Akses Tol, sudah 
matang. Hub. 087786117358 


Diluat Pabrik Ex. Garment Lt. 
5000/1200 di Klaten (Tanpa 
mesin) Hub9651-1570:0052 


“Tah Kuta Lombok Tngh Pinggir 
Pantai LI.Sha Dkt Novotel Cok 
JNE vil 00123003288 


Kaling Madura di Campiong Jin 
Ry Sampang Lok Stgs,210tbm? 
KRkeIngka.cck /pebrik/belabuhn 
MGB2028 Aset hege5teb/ m3 
neg0”RayWiteGadingTimur 


J purwakarta 


Tanah Industrl » I2ha. Tepi Jl. 
Utama Akses Tol mudah, sudah 
urugi Hub. 09161375091: 


IR urwoxerto 


Dj Rmh TP dit SEKSI pakai 
Jlkobor Ga Mawatit/Ub275/ 
220,SHM,SKT/2KM, AYPAM, 
PAN 1300/Gores.02815781097/ 
085853734801/ 0821240847M1 


Wsnuarica 


Ival kbn cengkehisdh berbuah, 
TEllIhaHMcocok vila, resort, 
jemihn Vice kota salatiga, Ge. 
Tasan-kopong 0877 123 1641 


(Eserana 
Dal toy Panai Carita. SM 


DJI Kebun Durian, il luas 1Ha 
HigS0rt/'ok pedarincang se- 
an90818506293,082100239295 


Jual Toh 4 Ha pgrpantabih PL 
TU Labuan ck u/wisat Indose 
141500007 085935077311 Mila 


IE surasumi 


Cibadak Jual Tah 6500m SHM 
25R8/Iilmak Ikan Msh Aktif 
Km Bton Ai Ngai0816913152 


(Ratu Jl Tah SHM 146Ha, Lok 
JLRYCitepus, Shin Hhugusta 
Hrg 300r/m2 .00998133518 


W suraraRTa 


Jl mhjinBasuki ahmad 10.56 
Solo 1/1b:312/230.5t,kmgrs2 
molhrg 20/1690 081320500900 


W rancerang 


Dicari Tanah” 2x4Ha” Dokat Bin- 
taro Jaya & BSD “Hot Buyer 
Ika10821MMBMA7A ERA Radlant 


Divat tanahsbangunvperlatan 


bekas patrik cat 10 mooit dari 


bandara “LI, 1200 “m2 Ppt 
087229911705 
Pd.Cabe 245/180 dim komo3KT 


1 carport.8201t Nogo,cot ERA 
Graha 7653688/0878156.1529 


Tanah Dijual. Pasar Komis, 
Tangetang”” Ltilha ERA 
ARVAOIMy-08159255173 


IE ocvaKaRTa 


Jual Kost SHM 244 32K AK 
Grs.152m 63000 Lngkimps.M3 
wo 499!V000 005229051957 


(LUAR NEGERI 


(hot Singapur Anda BelyJui? 
Semua distrik. Mp165)M150-0263 
Singapurcooerty gmail.com 


Australa#Melbourne dial New 
“pt” Hrg Pordana @tho best Ic 
(Good Invest!“ 0817.763.866 
propetiausyyahoo.com 


Bantu Visa « Info JobuUSA ust 
Kod,NZ.Eutolng. Salak T.Duren 
'A9ope:929921051081387771029 


Dijval Properti di Sore, Proses 
MudahsiBunga Ringan Disewa & 
Investasi yg menguntungkan !! 
45 9709OE2/ BE. 22121670 


Home Sign Home. 
Avekear “SENI Udan 
(GIMD.condomw “6590175000. 


“Kos pelajrke,550/2 toopayoh 
Simat ntovifihub Mam 
2016756113 


Uberto Frochold dech apts. 
Newton MRT & wa to Orchard 
oo it! Cal 1532008900 


“Sokoan Pilot di Plipine: Pp, 
Mentahan 


S'oore Kost Plajr/ Kime Harian 
Orebarg, Novena beshknyaman. 
485 90510661) BBM: 28060100 


Spore. Orchard Rd area rooms 
Tor rent. Profee studentsACS 
skhoo. Price neg, Cal Karen 465 
96250600/90291388 


S'porv/5 mins Orchard Rd. Air- 
Con ims with TV ft S6070.658 
1189690/abodewollOgma.com 


“Spore: Sewa Kor Harian Bersih 
“MRT Somerset/BIS Orchard 
Dapur AWI,AcTv 061807070188 


Siboe: Sewa kone harian, bas & 
teshCondoMT Elizabeth” Novo- 
na, dekat” MRT dan Orchard. 
Kontak: “85 96411945 (BBM: 
2ASER) dan “45 98M1683, 


Study LIRoteJobeGuardian U/ 


SMU Kowh 085608567156 info 
lbabusinesspartnershi.com 


LELANG 


JUAL LELANG 
SEGERA 


Lolang Tower, Mbl, Container, 
Strap & Pur 23 Nov 12 Pk.10 81 
MR JKLOH1922 Boindo 
061389220084 / 081315317167 


SEMINAR 


“Seminar “broertieomas » dot 
mh "17n0v 1m33-800118nov 
jam.0,j.cut mutiahjok pus 


PELUANG USAHA 


DICARI Peternakan 
Telur Ayam 
Dibutuhkan 
Telur Ayam 
Sekitar 20 torvminggu 

Hubungi 


C 


Melilano08128062528/ 6254826 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Derpatner Utk Urus Tah Sengie 
ilaOM Lok JatimJarminan 
1Wtedanaoprasiona.0816720700 


Djual RmhoFree school dikmang 
112810/430, Omset S00JU Thn, 
MHarcourts $C8D 0822 60292221 


Dicari partnar uk prshnprooety 
utk Inves.pd propoti2 yg kami 
miiki 4g. retun 25 net/bln 


PELUANG USAHA 


Agen Deterjen Bubuk Murah.! 
UI Pthn' Laundry/Waralaba 
Re Dookes RI 0617 9317 688” 


KERJASAMA 


ee! jam OS bo / Ipad / 
laptop » ksmpatn 1 unit | 
Lsng car sd BOOM, 350rb n 


Dicari kerjasama dalam pem- 
bangunan perumahan Gi Iokasi 


(et 1jam cairjninan BPKB Mb 
(Mtitop surveybs byr Bunga 
SajaTerang Mokinur Jaya JLKH 
Nong AN A1A Kalimalang Bks Ph 
88950011-19770286-99190360 


(Dana Tunal pr cot Ir Cairan 
da Artha AM Sangai17:6303/81 
82/53 kon boid mbV/mtr aman 


dai 101-3M,Dana pribadiNo 
BI chccking rs coLAssetiRmh 


Sanga ln oma Yong | mi tea, 2 pebn | baga Aa Tana Ace Jam anna BPKB Tp sur | Tv Rok Aoritindian 
Baar Blend Ayam Laat spt | Tar 0122679060 tak SM | Pn boga melaah Gopito | Sana Bunga in m, Sen Or Bng ai Makar | db Jabodrbok Tina 
Ba JA. ia org Ma Ka ag an aan | Gea Bintan Tale | Ae Sila Pedan A6 | ego tara Moman 
08122915355 (AN Mie) Dijual Klinik Yg sdg berjalan | 405 yo 082112062106 pd 2012 mmrah/200K Patinum | 1. Jlhasyim Astoi BA Jakwus. | Ol, 8211508716, 821- 
(usahanya s)Jstrtos izin Ikp,ada Finance Ikang, RY, Bit GAS | bhasuh Dana Tunai 350jt-250M NoBI Sab 

Bisa Buka Travel Sistem onine | prakte dkt prt bas. brt | Over Agen LeGYAsset Lt 2710m | Kaca 0z1-15051361-3 pada aa, 302809 Pena ame 

'hanya 3 jt cotak tiket lgs, Ph: | pmnt Hub. 0821 2332 6611 Yan Aa aa La titi grand price nissan juke 3 Ni kon pena agan pdbmebeg tuh Sa 
Lane 081201249757082077702272” | Ace 5 im sda 0 agan Intemusa, MI Sasare | orglin Tim meditocpT, ADB 


gatan BPK 
(Our Ush Business Center sprint | 4 Wolo Lx 
Shop di Serpong Tempat stras.& | 1ares &.Pumnar 
sangat prfitHp021335A7515 | SSL um 


Distributor Nutisi Kesehatan, 
1 BSO City, Potonsi Income 38 
Ioi. Hanya yg, serius Hub: 
Moto 081228378736 


(rBartner Konsultapik buka cab 
Dep3O0it@tumabio Training 
Meta 5/4 Bisa 021-66132252 


Farararavara avatar 


PULANG KE RUMAH BAPA 


Ta ping rah bapa Spa 
hat Kam ga 1 Koantr 
B2 px WOW, Mama, Mar 
Maca Ora Maen Kat ari yang 
kon 


VALENTINA 
NG A TJAU 


SOETIANTO HALIM 
Dalam usia 74 tahun 
Jenazah diomayamkan di Rumah Duka JELAMBAR. 
Ruang TULIP Jl P. Tubagus Angka No.49, Jakbar, Dan 
akan dikromasikan pada hari Minggu, tgl. 18 November 
2012, Berangkat dari Rumah Duka pki. 09.00 WIB. ke 
Krematorium King Palace - Dadap Kamal. 
Kami yang mengasihi : 
Istri : Ang Tjin Tak 
Menantu : 
Eka Putra Halim Nita Loyelty 
Indawati Halim Ferry Suntara 
Cucu : Elizabeth Suntara, Clarissa Suntara. 
Saudara Kandung: — Saudara Ipar : 
“Agus Polim (t) Lo Kha Eng 
Kaharudin Halim (t) Cia Po Eng 
Kasim Halim Yang Yo Nie 
Elisa Tjan Cen Kok Beng 
Lim Lie Yun (t) Go Wee Thong (t) 
Beserta segenap famili 


Anak : 


Toko HARAPAN BARU 

PARAMA JAYA PLASTINDO (LOGO PLASTIK) 
SIERRA BEDDING 

NIPPON AEROSOL SDN BHD 

PT. ERA PLASTIK INDUSTRY 

PT. SUBUR JAYA SUMBER MAKMUR 

PT. DIANKEKAL ABADISENTOSA 

PT. SUBUR JAYA SUKSES MAKMUR 

PT. CIPTA HARUM LESTARI 


BERITA DUKA CITA 


Telah meninggal dunia dengan tenang, pada hari Kamis, 
tgl. 15 November 2012, pkl. 12.42 WIB. di RS. PLUIT. 
Mama, Mama Mertua, Nenek, Mak Co kami yang tercinta : 


NG SIOK TIN 


Dalam usia 98 tahun 


Jenazah disemayamkan di Rumah Duka HOLY (ATMA JAYA). Lantai Dasar 
Ruang A - B - C. Jl. Pluit Raya No. 2, Jakarta Utara. Dan akan dikremasikan 
pada hari Minggu, tgl. 18 November 2012. Berangkat dari Rumah Duka pkl. 
09.00 WIB. ke Krematorium NIRWANA - Marundi: 


Kami yang berduka cita : 

Suami : Tjoa Teng Poei (Alm) 
Anak Laki-laki : Menantu Perempuan : 
Siswanto Tjahjadi Nani Sumar 
Herman Tjahjadi Herawati Yoseph 
Tjoa Tjiong Ho Liu Rui Yung (China) 
Norman Tjahjadi Ho Yun Lie 
Suwandi Tjahjadi Sugarti Setiawan 
Roesdy Tjahjadi Ng Fui Tjin 
David Tjahjadi Silvia Kumala 
Teddy Tjahjadi Lily Sumarli 
Anak Perempuan Menantu Laki-laki : 
Tjoa Hoei Lan Oei Se Tiong 


Tjoa Hoei Tjin Lie Hui Tiong 
Tjoa Hoei Gian Tjiam Irwan Sjiamsuri 
Beserta Cucu, Cucu Mantu, Cicit & segenap famili 


'Aee am cards Byr Bng saja, | 082113082186,085287912046” | Gatot Subroto Kav 74-75 Hub 


Ing survey,agum Bpkb Mbl/mtr | ce2112n821830821120621e5, | el” “08128379193 Meyta 
Maju Artha 1260561-7261979- | ose113002202.001512127255, | 081219632205 Firman. 0621. 
288115 Giodus Ry 20 Giouie | 085219166010 26676751 Nia 081283950129 


OBITUARI 


HAPPY FURMITURE JAKARTA A CIBINONG — MER KARYA AGUNG BOGOR 


MER KARYA INDAN CINUBUN 


REST IN PEACE 
Totah berpulang ka rumah Bapa cs Surga. pada hari Kamis, 18 Nopember 2017. 
PL. 10.30 WIB, Mari, Mani Mara. Popo. Pot Kat yang tercinta 


MARTHA ELISABETH 
(LAUW A NJONG) 
Dalam Usia 95 Tahun 


Iga anerayaraan 9 Rumah 3 Raya Kedunggada No.88 Kedung 


Waringin Depan 
MULIA, Warung: Ha 


Lembu Karawang, 


Kari 


ang mangasau 
Suami: Ruton Zak 


(Liauw Tjun Poh) (t) 


meat 
nun Kang ben Le Tawa Ing 
Tun Lan 


La Ta 


(woonrman Lecrman 


Man Maan 
Tung Eng Lan 
Ta Bia La 

Pang Fung Sin 


LT 
Maesa 


Ul Mn 


ang 
Hanya Laka 


UD. TRUBUS 
Supplar Bahan Bangunan 
JI. Raya Hankam No.18 
Jatiwama, Pondok Gede 


(AT Novembor 2002 - 17 November 2012) 


Ba 
Suami, Rupa, Papa Mertua 
kami yang tercinta : 
ALI HARTAWINATA 
(Ho Po Lie) 


Lahir di Kutoarjo, 22 Januari 1911 
Meninggal di Pondok Gede, 
17 November 2002 
Kami yang selalu mengasihi dan mengenangmu 
Istri : Ny. SARAH ENY (YO SUI HOA) 
Anak : Menantu : 
BUDI HARJONO MEILANY LEO 
TOMMY HARJONO 


UCAPAN TERIMA KASIH 
"Karena bagiku idup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan: Iifpi 221) 


Kami menyampalkan terima kasih untuk semua perhatian, bantuan dan simpati yang telah: 
diberikan kepada kluarga kami- mula dar sakit, dirumah duka hingga pemakaman -atas wafatnya 
teri, bu, anak, menantu dan saudara kami: 


dr Erika Thiodora Hutabarat, SPA 
dalam usia 45 tahun 


'Aimarhumah berpulang ka pangkuan Alah Bapa di surga pada hari Kamis, O1 November 2012 pukul 
08.15 dirumah sak Gading Pluit dan disemayaman di tumah duka Jin Cempaka Putih Raya No 1, 
Jakarta dan dimakamkan di San Olego His Memorial Park, Kerawang pada hari Jumat, 02 November 
2012. 
(Ucapan terima kasi yang tak terhingga kam sampaikan kepada: 
- Pt (mer ohannes Long, dkk Majlis dan Jemaat GKI Kayu Putih Jakarta 
- arhatado, seks Lansa Ibu2 par ari Kamis dan Koor WII KOP Jin laten Soeprapto 
- Keluarga Besar Purba - Jakarta 
- Keluarga Besar Hutabarat se Jabodetabek 
- Keluarga Besar Tobing Maa Jaejae- Jakarta 
- Keluarga Besar Htajlu — Medan/Jakarta 
- aktor dan sa Fakultas Kedokteran UnVversias Atmajaya, Pl Jakarta 
- Para guru dan murid SO Tarakanita 5, Rawamangun Jakarta 
- Para rekan alumni SMP Katok "St Mai, Balikpapan 
Para rekan alumni SMAN 1, Wirobraan, Yogyakarta 
- ara pekan alumni Fakuitas Kedokteran Universitas Indonesla, Jakarta 
- Para tekan alumni Program Spesalis Anak PKU, Jakarta 
- Para rekan saugara Aimarhumah dar PT Pertamina EP dan Elnusa Tbk, Jakarta 
- Semua perusahaan dan pribadi yang telah berpartisipasi 
- Seluruh warga dl wilayah Cempaka Puth Raya dan komplek Campaka Putih Permai, Jakarta, serta 
Punguan “Do M Ro" dan semua kerabat dan handal taulan yang dak bisa kami sebutkan satu per 
atu 


(Hormat kami: Suami 
Arak 
Papa/Mama 
Papa Mertua 
katak 
bang 


Raba Hutalulu/ Ora Meena R. be Hutabarat, MA 
Stir Jan Pletar Hutabarat, MM / Efrida . be Nababan 


48 KOMPAS / KLASIKA / 


KATALOG ELEKTRONIK 
electronicgcity 


s5- 15 Nas 2012 
Tmerk etanerenik Pavoremu 


Sampai 30 Nov 13 
kunjungi i ideas for life 
http://electronic-city.net/ - @ EESCBb! Karawasi MA 
consumerschoice2012 EA PRIA 1 ka 


x Kembang af an 
| Y — HD Electrolux 
ELECTROLUX Exhibition 
@EC SCBD 


belean (Ar 


| KHUSUS PRODUI 


'ODUK DIBAWAH INI HANYA BERLAKU TANGGAL 17 - 19 NOVEMBER 2012 


| c LH I | 
| BL ADLD3D Bis 1 (EULLM LEO TV 38" Panasonie | FULLHOLEDSD TVAP" ep DAN NE hLG 
"1.868." EZ "1,597,559 


ALONE Sony: 


WIRELESS BUNLT IN » | HOME THEATRE 
c PACKAGE 
"2.017.029 


SCAGAK 


3D BLURAY WIFI Pemsungd 


: 
i ACSPLTIPK —— Pananonio  REFRIGERATOR REFAISERATOR —— eyareeo| REFAIGERATON AA 3 
@iPad283 cari eanean 2 DOOR 210 LIR DDOORS BOLA “ARP (ADOORS LOLA KAP Si Ia 
6372501 |PN210t m3450 (Sta segg7 Soon | znsusa. PEN Ts 653.0E1 
. ca King 
Samurai 


Me Ana 


| EREKSI, B MODENN DISPENSER Koro, (Denpoo) 
BIMA Lp 0g, (Pm MAA CO 351 20K 


1 -19wontue 2017 |. (pvor-voe | canon osuR 18mp a |pemusnu.commn casio |2YBERSHOT1GMP sony. an 


Ie 470010D 


| | CMOSsensor 16.1 MP sa 
CIET DADANE | jay sa AAA Ly, noor 2, mana) Sita 
OLYMPUS PEN si 1 A3 2 . m 
kj » BL. 


| GSM MOBILE PHONE srataexoony TAB 27" 


Pe Meat “ATI OLASAKEN ASUS .-. Sonx 


ur Gar BPR Mens aa Mega Kena 261221 


Pa PA an - 


NATA OMPUS 


installment 


Pasti musnah kumannya, pasti dapat 
hadiah langsungnya! 
Boti AC Panasonic Alowas dengan teknologi terbaru Nanoe-G 


atau Panasonic Home Appllances tipe ape saja senilai Rp 1 juta 
ke atas, dapatkan haglah langsung berikut 


PERIODE: I7NOV “3 DES 2012 19 


Bone" PT Panasonic Gobel Indonesia 


TANYA. BUDAMAN SCOO: EPCENTRUN WALK: MAL ARTI GADING ST MORE KANAT 
(25 021-5155577 tar ir ohtne iy55717 TANGEMANG-SUpgAWAL KAAAWASI Ga) B0 
1 customereelectronl-cky cold UPPO PLAZA SUNSET (BI) TG 73 NOGOK BOTAMSOUAAE (25) BAbOTITEKALOKASARI 


SMART WAY OF MODERN SHOPPING 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


